HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: PK. Ojong (4920-1980) 


TERBIT 40 HALAMAN # KLASIKA 
NOMOR 076 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 
E-mail: kompas@kompas.com 


KOMPAS 


Jakob Octama Telepon: Redaksi (021) 5347710 
Iklan (021) 53679909 
Sirkulasi (O2I) 53679599 
JUMAT Harga langganan Rp 78000— 
14 SEPTEMBER 2012 AMANAT HATI NURANI RAKYAT Hargalederan Rp 8500:— 


MENJELANG MUNAS NU 


Hidupkan Kembali 
Cita-cita Kebangsaan 


JAKARTA, KOMPAS — Bangsa ini harus menghidupkan 
kembali cita-cita mendirikan Republik Indonesia tahun 1945, 
terutama dengan mengacu pada Pancasila, Undang-Undang 
Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ke- 
sepakatan awal pendirian bangsa itu perlu terus dirajut kembali 
agar bangsa Indonesia tak semakin terseret arus liberalisme 
politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 

Demikian dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama Abdul Mun'im DZ dalam diskusi Pra-Musya- 
warah Nasional NU bertema "Dampak Liberalisasi Politik dalam 
Sistem Ketatanegaraan dan Hankam”, di Jakarta, Kamis (13/9). 
Pembicara lainnya adalah penulis buku Neoliberalisme Men- 
cengkeram Indonesia, Wisnu HKP Notonegoro, dan Direktur 
Eksekutif Global Future Institute Hendrajit. 

Mum'im mengajak masyarakat mengevaluasi perjalanan negara 
dan bangsa Indonesia sampai sejauh ini. Saat ini, elite politik telah 
melancarkan semangat liberasi hampir dalam semua bidang 
kehidupan, terutama lewat amandemen UUD 1945. Sebagian 
hasil amandemen sampai keempat itu justru menjauhkan dari 
Cita-cita awal pendirian bangsa. 

Otonomi daerah yang kelewat bebas, misalnya, mendekatkan 
bentuk negara pada em federal. Pemilihan pemimpin dari 
presiden hingga kepala daerah secara langsung mendorong 
demokrasi liberal yang berbiaya tinggi dan rentan konflik. 
Sektor-sektor strategis ekonomi justru dikuasai swasta, semen- 
rakat pun menjadi lebih individual. 
han dan penderitaan masyarakat terjadi di semua 
tingkatan akibat ketidakpastian masa depan. Kedaulatan dan 
harga diri bangsa merosot serta kita tertinggal dari bangsa lain,” 
katanya, 

Untuk mengatasi kondisi ini, bangsa Indonesia perlu kembali 
ke semangat khitah 1945, terutama dengan mengacu pada 
kesepakatan para pendiri bangsa berupa Pancasila, UUD 1945, 
dan NKRI. "Kita harus membangun bang sebagaimana 
cita-cita dan semangat awal untuk bentuk negara Indonesia yang 
merdeka, berdaulat, menuju masyarakat yang adil dan makmur," 
ujarnya. 

Wisnu HIKP Notonegoro menilai, negara telah menyimpang 
dari cita-cita Proklamasi RI tahun 1945. Dalam era Reformasi saat 
ini, negara masuk dalam penjajahan neoliberalisme yang di- 
kendalikan asir 'ahkan, kita menjadi lebih liberal daripada 
negara Amerika Serikat yang libei tanpa rambu- 
rambu hukum melahirkan anarki: 

Hendrajit mengingatkan agar lebih hati-hati mencermai 
ma global yang bisa jadi memperlemah bangsa lewat berb: 
agenda internasional. "Jangan terkecoh, apalagi sampai terpecah 
belah sehingga justru saling melemahkan,” ujarnya. (TAM) 


www.kompas.com 
OM PAS 
. " FA 


layanan 
berlangganan 


021- 2567 6000 


7, 


hotline@kompas.com 


www.twitter.com/hariankompas. 


www,facebook.com/kompasfb AA Ea tescon kompas besuk 


#HAN MEDALI 


(Hingga Kamis Pukul 22.00 WIB) 0.060 nu 
Ga 1. JAWA BARAT 36 31 34 101 
e 2. JAWA TIMUR 233 2 9 
Perak 3, DKI JAKARTA 31 37 35 103 
4. RIAU B1 12 A 
Perunggu 5. JAWA TENGAH 16 18 2 54 
@ Berlanjut ke halaman 30 


ANDA BERMINAT 


MEMILIKI USAHA RITEL? 


Kunjungi Stand Alfamart di 


mtr e0emOn or license expo 
ICHISE C9 inoonesia 


14-18 September 2012 
Assembly Hall - Jakarta Convention Center 


HOTLINE | (0 0-800-1-800-234 28A05335 


e-mail: franchise alfamart@sat.co.id 


Mengairi Lahan 


Warga memasang pipa dan mesin pompa untuk mengai 


KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA 


i lahannya dari Telaga Merdada di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Kamis (13/9). Telaga 


Merdada menjadi salah satu sumber air selama kemarau walaupun petani harus menyambung pipa paralon sepanjang lebih dari 500 meter untuk mencapai lahan mereka. 
Setiap hari mereka menghabiskan 6 liter bensin untuk mengoperasikan pompa. 


Perjalanan Dinas Menyimpang 


Laporan BPK 2010 Temukan Perjalanan Fiktif 


JAKARTA, KOMPAS — Dana Rp 21 triliun untuk 
perjalanan dinas pemerintah pusat tahun 2013 harus 
dikurangi. Alasannya, berdasarkan pemeriksaan BPK 
terhadap pelaksanaan APBN pada 2010, misalnya, 
ditemukan banyak perjalanan dinas fiktif, duplikasi 
laporan, hingga bukti perjalanan yang tidak valid. 


Pengabdian Masyarakat Univer- 
sitas Atma Jaya Jakarta Agus 
tyantoko, di Jakarta, 
(3/9), menyatakan, per- 
jalanan dina diperlu- 
an dan wajar. Menjadi pertanya- 
an kemudian manakala nilainya 
jauh melampaui anggaran pe- 
ningkatan kesejahteraan rakyat. 
Apalagi efisiensinya juga patut 


Biaya perjalanan 
dinas untuk semua 
kementerian — dan 
lembaga pemerintah 
tahun 2013 dianggar- 
kan Rp 21 triliun. Ni- 
lai itu jauh melam- 


benih senilai Rp Oj 
triliun. 

Hasil audit Badan 
a Keuangan 
atas perjalanan di 
senilai Rp 18 triliun 
pada 2011 menunjuk- 


dipertanyakan. 

“Alokasi itu tidak cukup bisa 
dipertanggungjawabkan karena 
lebih besar dari social pending. 
Dan, ternyata banyak kasus per- 
jalanan dinas tidak diperlukan, 
lebih sebagai pemborosan ang- 


paui alokasi prog- 
ram-program — pe- 
ningkatan kesejahteraan rakyat, 
Misalnya adalah Jaminan Kese- 
hatan Masyarakat senilai Rp 73 
triliun, bantuan siswa miskin se- 
nilai Rp 10 triliun, dan subsidi 


kan adanya pembo- 
rosan sebesar 40 per- 
sen atau Rp 72 triliun. Setahun 
sebelumnya, BPK menemukan 
sejumlah penyimpangan perja- 
lanan dinas, 

Ketua Lembaga Penelitian dan 


garan,” kata Prasetyantoko. 

Khusus perjalanan dinas ke 
luar negeri yang semestinya d 
letakkan dalam konteks dip- 
lomasi global,  Prasetyantoko 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-5) 


CONTOH KETIDAKPATUHAN 
PEMANFAATAN ANGGARAN PERJALANAN DINAS 


KEMENTERIAN SOSIAL 


# Terdapat ketidakpatuhan dalam mencairkan biaya 


Rp405.467.612.101 


perjalanan dinas, yaitu tidak didukung dengan 


dokumen pertanggungjawaban yang sah. 


Dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK 
untuk melaksanakan pemeriksaan yang memadai. 


KEMENTERIAN KESEHATAN 
@ Tidak didukung bukti yang valid yang 
tidak dapat diyakini kewajarannya. 


@ Tidak didukung dokumen pertanggunjawaban yang sah. 


@ Perjalanan dinas rangkap, 
# Kelebihan pembayaran dinas, 
# Perjalanan dinas fiktif. 


BADAN NASIONAL PENANGGUALANGAN BENCANA 
« Terdapat 324 tiket pesawat yang diragukan kebenarannya, 
# Perjalanan dinas tanpa tiket pesawat, hanya dengan 


Rp. 26.155.443.488 
Rp 6.763.270.150 
Rp 725.346.600 
Rp 47.038.950 
Rp. 213.570.000 
Rp 
Rp 


611.065.596 
173.507.100 


pernyataan daftar pengeluaran riil dari surat pernyataan 


Pejabat Pembuat Komitmen. 


KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
Pertanggungjawaban atas transportasi yang tidak lengkap. 
& Pertanggungjawaban atas kuitansi penginapan tidak 


lengkap, 
KEMENTERIAN AGAMA 


# Biaya perjalanan dinas yang seharusnya 
dimasukkan ke kelompok belanja barang, 
dibebankan bantuan sosial ke universitas. 


55,333.300 
72.920.000 


22 


65.000.000 


Berdasarkan laporan pemeriksaan atas laporan keuangan setiap lembaga, tahun 2010 


Sumber: Litbang "Kompas'/BIM, Diolah dari Badan Pemeriksaan Keuangan 


NOVAN 


BALI BIKE 2012 


Menikmati Pesona Bali dari Sepeda 


Pengantar Redaksi: 

Bersepeda kini menjadi gaya hidup, 
media promosi, dan ikut mengge- 
rakkan roda ekonomi. Harian 
"Kompas" pun terpanggil menggelar 
perjalanan bersepeda mengelilingi 
Pulau Bali sejauh 292 kilometer 
yang terbagi dalam tiga etapa. Li- 
putannya dimuat mulai Jumat 
(44/9) hingga Senin (17/9). 


Tiada pulau di Republik 
ini yang populer sebagai 
magnet warga dunia 
seperti Bali. Setiap hari 
ribuan wisatawan asing 
dan domestik ke Bali 
untuk menikmati pesona 
alam, budaya, dan tradisi 
Bali. Namun, tak banyak 
dari mereka menikmati 
Bali dengan bersepeda. 


Oleh JANNES EUDES WAWA dan AYU SULISTYOWATI 


membeludak ke Bali bertepatan 
dengan musim dingin di negar 
asalnya, Untuk Austra- 
lia, musim dingin ber- 
langsung Juni-Agustus. 
Di Korea, Jepang, dan 
Eropa, musim dingin 
terjadi pada November 
hingga Februari 
Direktur Utama Shilla 
Tour Danny Limarga. 

Bagi Danny, kondisi 
Bali saat ini sangat 
kondusif bagi wis 
wan, Apalagi, didukung keindah- 
lam, mulai dari dasar laut, 
sir pantai, lembah, bukit, 


erdasarkan data Dinas Pa- 
Bs ta Bali, jumlah wi- 
tawan asing 
yang berkunjung ke . 
"Pulau Dewata” tiap 
tahun makin naik. Pa- 
da tahun 2011 jumlah ea 
wisatawan lebih dari 
2,7 juta, tahun 2010 BALI $ 
sebanyak 2,5 juta, se- 
mentara pada 2009 BIKE N 
sebanyak 2,2 juta. Dan siluai 
untuk tahun ini, sam- BACA JUGA HAL 24 
pai Agustus jumlah 
wisatawan sudah menc 
kitar 14 juta. Kunjungan bi: 
sanya meningkat tajam pada s 
ter kedua, 
"Wisatawan asing bi: 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-5) 


nya 


- 
49” PERTAMINA 


PERTAMINA 
Tetmt Bur 


FOKUS 


Perlawanan dari Ciosa 


? Jangan Terulang Derita Se- 

Jis Ketuk Palu yang Mu- 
" Kata-kata itu dipilih 

i pembelaan 


Haji Aceng 
bersama dua kawannya, terdak- 
wa dalam kasus perbuatan tidak 
menyenangkan, di ruang sidang 
Pengadilan Negeri Bale Ban- 
dung, Baleendah, Kabupaten 
Bandung, Jawa Barat, 
Kamis $ 

Judul itu seperti sua- 
ra hati para terdakwa 
yang merasa menjadi 
korban saat memper- 
tahankan tanah kelahir- 
an mereka di Kampung 
Ciosa, Desa Mekarsaluyu, Keca- 
matan Cimenyan, Kabupaten 
Bandung, 

"Tempat tinggal terisolasi, ja- 
lan buntu, dan kehilangan mata 
air sumber air bersih sudah ka- 
mi terima, Apabila putusan ma- 
jelis hakim menyatakan bersa- 
lah, lengkaplah sudah penderi- 
taan kami,” kata Aceng memo- 
hon kepada majelis hakim yang 


kungan 


dipimpin Mangatas Simanulang, 
dengan hakim anggota Rudi 
Kindarto dan Dewi Perwi ri. 
ma dua warga Desa Me- 
innya, Usang Sati 
Abdinegara (28) dan Edi Soban- 
jak pertei 
2012 Aceng ditetapkan sebagai 
pesakitan akibat laporan yang 
diajukan PT Bandung Pakar ke- 
pada Kepolisian Resor 
Bandung. 

Pengembang Resor 
Dago Pakar itu menu- 
ding ketiganya sebagai 
pelaku utama pema- 
sangan portal jalan se- 
hingga menyulitkan ak- 
tivitas pembangunan Hotel 
Pullman yang tengah dikerja- 
kan, 

Jalan menuju hotel yang baru 
dikerjakan hingga lantai 12 itu 
terletak tepat di depan rumah 
sekaligus warung yang diguna- 
kan Aceng untuk menopang 
ekonomi keluarganya. 


(Bersambung ke hal 15 kol 6-7) 


SHIFT 


EVALIA 


HP 
Samsung 
Cham 
Deluxe 


“ Syarat & ketentuan berlaku. 


KAMERA 
SONY 
CYBERSHOT 
DSC-W620 


Berbagai 


LUCKY DIP, SPESIAL UNTUK ANDA 


Lucky Dip menarik menanti Anda, 
dapatkan langsung untuk setiap pembelian Nissan 
Evalia di bulan September - Oktober 2012”. Nissan 
Evalia, Fun Family MPV. Segera kunjungi Dealer 
Nissan terdekat atau klik www.nissan.co.id 


Nissan. Innovation That Excites. 


2 
500 023 kesan 


(021) 500 023 Wu ponsel 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KILAS 
POLITIK & 
HUKUM 


Dua Terdakwa Warga 
Negara asing Kabur 


Dua terdakwa kasus penipuan 
uang palsu: Black Sky, warga ne- 
gara Zambia: dan Mickelson 
Joe, warga negara Mozambigue, 
kabur seusai divonis tiga tahun 
penjara oleh Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan pada Rabu 
(2/9). Saat dikonfirmasi warta- 
wan kemarin, Kepala Kejaksaan 
Negeri Jakarta Selatan Masyhu- 
di membenarkan hal tersebut. 
Menurut Masyhudi, keduanya 
kabur dalam perjalanan dari PN 
Jaksel ke Rutan Salemba. Jaksa 
yang bertugas mengantar kedua 
terdakwa tersebut kini tengah 
diperiksa, Kejaksaan kini beru- 
saha menangkap kembali kedu- 
anya. Kedua orang ini terlibat 
kasus uang palsu sebanyak 
13,500 lembar uang kertas 100 
dollar AS. (FAJ) 


50 Tahun WWF 


Para pemimpin organisasi ling- 
kungan hidup dunia WWF 
(World Wildlife Fund), Kamis 
(3/9), bertemu Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono di Kantor 
Presiden. Mereka datang ke In- 
donesia dalam rangka peringat- 
an 50 tahun WWF di Indonesia, 
Director General WWF Inter- 
national James P Leape, Chair 
of Board WWF Indonesia Ke- 
mal Stamboel, dan delegasi 
WWPF dari negara-negara lain 
hadir pada pertemuan itu. (ATO) 
Korps Marinir Diusulkan 
Dipimpin Letnan Jenderal 
Seusai serah terima jabatan Ko- 
mandan Korps Marinir TNI AL 
dari Letjen (Mar) M Alfan Ba- 
harudin kepada Brigadir Jende- 
ral (Mar) Achmad Fari 
hington di Bhumi M: 
landak, Jakarta Selatan, Rabu 
(12/9), Kepala Staf TNI AL Lak- 
samana Soeparno mengusulkan 
agar Korps Marinir dipimpin 
oleh letnan jenderal. Saat ini 
Komandan Korps Marinir diem- 
ban pejabat dengan pangkat ma- 
yor jenderal marinir, dengan 
personel 20.218 prajurit. (ONG) 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


'KOMPAS/HENDIA A SETYAWAN 


Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo 


(kanan) berdialog dengan para tokoh Forum Kebangsa: 
di Jakarta. Hadir antara lain Komarudin Hidayat, J Krisi 


dan Garin Nugroho. 


MENCARI CAPRES 


ndonesia Memilih Pemimpin, Kamis (13/9) 
di, Teten Masduki, Burhanuddin Muhtadi, 


Megawati: “Monggo” Orang Ribut Capres... 


ialog antara Forum Ke- 
D bangsaan: Indonesia Me- 

milih Pemimpin dan 
Presiden Kelima RI yang juga 
Ketua Umum Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan Megawati 
Soekarnoputri, Kamis (13/9) si- 
ang di Kantor DPP PDI-P di 
Lenteng Agung, Jakarta, ber- 
langsung gayeng (seru). Mega- 
wati berbicara blak-blakan tan- 
pa tedeng aling-aling, cukup se- 
rius, tetapi juga tidak jarang ge- 
lak tawa pecah dalam diskusi 
yang berlangsung 2 jam itu. Me- 
gawati tampil memesona di 
pan rekan-rekan dialognya ini. 

Para aktivis Forum Kebang- 
saan: Indonesia Memilih Pe- 
mimpin (FKIMP) terdiri atas 
Burhanuddin Muhtadi, Garin 
Nugroho, Teten Masduki, Ko- 
marudin Hidayat, J Kristiadi, 
Endah, Mariza Hamid, dan 
Tunggal Pawestri. 

Kegalauan akan tingkat par- 
tisipasi pemilih pada tiga pemilu 
terakhir diungkapkan Burha- 
nuddin yang juga peneliti pada 
Lembaga Survei Indonesia. Pe- 


nurunan partisipasi pemilih itu 
mengindikasikan, 1 akat 
makin menjauh dari parpol. 

"Jika kecenderungan ini ber- 
gerak linier, pada Pemilu 2014 
diperkirakan partisipasi pemilih 
sekitar 50 persen. Ini bahaya 
bagi konsolidasi demokrasi ke 
depan," katanya. 

Budayawan dan sineas Garin 
Nugroho mengungkapkan, pada 
era baru kontestasi politik 2014, 
pemilik dan pelaku bisnis media 
terjun dan mewarnai kancah 
politik. Kondisi itu hampir di- 
pastikan akan mengubah pola 
komunikasi politik ke publik. 
Kekhawatiran yang muncul, ko- 
munikasi politik di ranah publik 
akan dikuasai kelompok terten- 
tu tanpa dasar etik yang baik. 
Akibatnya, calon-calon pemim- 
pin yang baik tidak akan mun- 
cul karena mereka tidak punya 
akses ke media, 

Teten Masduki mengungkap- 
kan kerisauannya atas perkem- 
bangan demokrasi politik, yakni 
masyarakat seperti tidak perca- 
ya lagi dengan politik. Hal itu 


terutama jika dikaitkan dengan 
kesejahteraan ataupun kebijak- 
an umum, juga keprihatinan 
akan politik uang. 

Didampingi Sekretaris Jende- 
ral PDI-P Tjahjo Kumolo, Ketua 
DPP Bidang Kerja Sama dan 
Hubungan Luar Negeri Andreas 
Hugo Pareira, Ketua Bidang Pe- 


tu setengah jam lebih mengenai 
banyak hal tentang negara dan 


bangsa ini. "Megawati semakin 
matang dan komunikatif,” ujar 
Komarudin Hidayat seusai per- 
temuan. 

Megawati mengharapkan ja- 
ngan disamaratakan (gebyah yu- 
ah) terhadap semua partai po- 
litik yang sering dikatakan tidak 
dipercaya lagi oleh rakyat. 

"Orang mau ribu-ribut calon 
(presiden), monggo. Saya akan 
konsolidasikan partai saya. Saya 
buktikan bahwa rakyat bisa di- 
organisasi. Mereka punya keku- 
atan untuk mengorganisasi di- 
rinya,” katanya. (WHY) 


Partai Demo 


at 


Terpengaruh 


Diakui, Mahalnya Biaya Politik Picu Korupsi 
SEJUMLAH POLITISI TERJERAT KASUS HUKUM 


JAKARTA, KOMPAS — 
Sejumlah petinggi Partai 
Demokrat mengakui, 
kasus hukum yang 
menimpa sejumlah 
kadernya telah 
mencoreng kekuatan 
partai dan memengaruhi 
elektabilitas partai, 
Namun, pengaruh itu 
tidak terlalu signifikan. 


Demikian dikatakan anggota 
Dewan Pembina Partai Demo- 
krat, Syarifuddin Hasan, dan Wa- 
kil Sekretaris Jenderal Partai De- 
mokrat Saan Mustopa secara ter- 
pisah di Jakarta, Kamis (13/9). 

Saat ini, sejumlah kader dan 
mantan kader Partai Demokrat 
diproses hukum karena kasus 
korupsi. Mereka antara lain man- 
tan Bendahara Umum M Na- 
zaruddin yang sudah divonis, 
mantan Wakil Sekretaris Jende- 
ral Angelina Sondakh yang ka- 
susnya sudah masuk persidang- 
an, dan terakhir adalah pena- 
hanan mantan anggota Dewan 
Pembina, Siti Hartati Murdaya, 
yang disangka menyuap Bupati 
Buol Amran Batalipu. 

Saan menegaskan, sejumlah 
langkah akan diambil partainya 
untuk meningkatkan elektabili- 
tas guna kembali menjadi pe- 
menang pada Pemilu 2014. 

"Ada tiga langkah yang akan 
kami lakukan. Pertama, mela- 
kukan konsolidasi secara masif 
agar infrastruktur partai kuat dan 
semua potensi partai di- 
maksimalkan. Kedua, kami akan 
melakukan berbagai kegiatan 
yang bersentuhan langsung de- 
ngan masyarakat, Ketiga, semua 
anggota legislatif dari Partai De- 


Nama/Partai Politik Kasus 


Amrun Daulay 
(Partai Demokrat) 


Korupsi pengadaan mesin 
jahit dan sapi impor di 


Keterangan 
Vonis 1 tahun 
5 bulan (12/1/2012) 


Kementerian Sosial 


Muhammad Suap proyek wisma atlet » Dipecat dari Partai 
Nazaruddin di Kemenakertrans Demokrat (25/7/2011) 
(Partai Demokrat) “ Vonis 4 tahun 

10 bulan (20/4/2012) 
Wa Ode Nurhayati Korupsi alokasi Dana Perce- “ Tersangka 
(PAN) patan Pembangunan Infra- (26/17/2012) 


struktur Daerah 

Suap proyek wisma atlet 
di Kemenakertrans 
Korupsi proyek pengadaan 
AI Ouran di Kementerian 


Angelina Sondakh 
(Partai Demokrat) 
Zulkarnaen Djabbar 
(Golkar) 

Agama 


9 
Emir Moeis (PDI-P) Suap proyek PLTU Tarahan, 


Lampung 
Hartati Murdaya 
(Partai Demokrat) 

kelapa sawit 


Suap kepengurusan hak 
guna usaha perkebunan 


& Terdakwa (43/6/2012) 
# Tersangka (3/2/2012) 
“ Terdakwa (6/9/2012) 
“# Tersangka (29/6/2012) 
# Ditahan (7/9/2012) 


Tersangka (26/7/2012) 


« Tersangka (8/8/2012) 

» Mundur dari Dewan 
Pembina Partai 
Demokrat (13/8/2012) 

& Ditahan (13/9/2012) 


Sumber: Litbang "Kompas"/YOH, dlolah dari pemberitaan "Kompas" 


mokrat akan didorong untuk 
terus turun ke daerah pemilihan, 
dan melakukan pelatihan caleg 
agar mereka mampu menggalang 
massa," ujar Saan. 

Syarifuddin berharap, Partai 
Demokrat dalam dua tahun ke 
depan mampu memulihkan diri 
sehingga memperoleh kembali 
kepercayaan masyarakat. Na- 
mun, penahanan Hartati tidak 
akan memengaruhi elektabilitas 
Partai Demokrat. Hartati adalah 
pengusaha sukses yang jauh lebih 
dulu sebelum masuk Demokrat. 

"Kontribusi — masing-masing 
kader juga besar, tetapi biarlah 
hukum yang berbicara. Secara 
fundamental, kami serahkan ke- 
pada penegak hukum. Yang pen- 
ting ada akuntabilitas dan trans- 
paransi, serta adil,” katanya. 

Hal senada dikatakan Ketua 
Umum Partai Demokrat Anas 
Urbaningrum. Partainya akan 
menyerahkan kasus Hartati ke- 
pada proses hukum, 

”Kami semua mendoakan agar 


ANDRI 


tabah, sabar, dan kuat. Selain itu, 
kami berharap agar proses hu- 
kum berjalan dengan adil,” ka- 
tanya seusai membuka Silatu- 
rahim Nasional Silatnas FHlim- 
punan Mahasiswa Islam Se-In- 
donesia, Kamis (43/9) di kom- 
pleks Olahraga Jakabaring, Pa- 
lembang, Sumatera Selatan. 

Ketua DPP Partai Demokrat 
Sutan Bathoegana mengatakan, 
Partai Demokrat adalah partai 
besar, Karena itu, jika ada kader 
yang bermasalah, itu akan lang- 
sung kelihatan. Padahal, masalah 
serupa kemungkinan juga terjadi 
di partai lain. 

Dia mengakui, mahalnya biaya 
politik menjadi sebab utama 
munculnya korupsi. 

(NTO/NWO/OSA/IRE) 


Lihat Video Terkait 
"Keluarga Hartati 
Datang ke KPK" 

di vod.kompas.com/ 
keluargahartati 


500.000 


000.00 


now Rp 26.250.000,-t 


RRY” 


TE 
PALMER 


HicatnD 


new Rp 3.480.000, -# 


" Hotline special project: home-ho@sogo.co.id 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


0,100,200) sajam 


850.006 


Purchase 


with 


Purchase" 


DAYS 
ONLY 


14-16 September 2012 
additional 


X 


OPRINGESS 


Type 333832 Pressurize Vertical Steamer 


Steamer Ultra Compact VC1002 


int 207 


neoFLam 


00. now Rp 369.000,-4 


new Rp 5.499.000,-4 


was Rp 3.650.000.- 


“ Terms and conditions apply See in-store for details 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS/ALIF ICHWAN 


Terdakwa kasus dugaan penerimaan suap kepengurusan anggaran proyek di Kementerian Pemuda dan 
Olahraga serta di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Angelina Sondakh, dibantu ayahnya, Lucky 
Sondakh, mengenakan baju tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi Jakarta, Kamis (13/9). Agenda sidang kemarin adalah pembacaan eksepsi (nota pembelaan). 


Dhana Samarkan Diri 


Bisnis Ternak Ayam hingga Jual Beli Mobil 


JAKARTA, KOMPAS — Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi Jakarta, Kamis (13/9), kembali 
menyidangkan terdakwa Dhana Widyatmika, 
pegawai negeri sipil golongan III C Direktorat 
Jenderal Pajak yang diduga memiliki rekening tidak 
wajar, Ia didakwa melakukan pencucian uang. 


Sidang menghadirkan sak- 
si-saksi “dari jaksa penuntut 
umum. Mereka yang dihadirkan 
berasal dari Komisi Pemberan- 
tasan Korupsi, pegawai Bank 
Central Asia, Bank Mandiri, dan 
peternak ayam. Kesaksian kali ini 
menambahkan informasi, Dhana 
menggeluti bisnis dengan modal 
mulai dari puluhan juta rupiah 
hingga miliaran rupiah. Bisnis- 
nya mulai dari ternak ayam kam- 
pung hingga bisnis showroom jual 
beli mobil. 

Untuk urusan perbankan, 
Dhana menyamarkan status 
sebagai PNS dengan men 
terangan pekerjaan sebagai kar- 
yawan showroom mobil. Profil 
Dhana sebagai karyawan dan bu- 
kan PNS itu diungkapkan Nike 
Kuswati dari Bank BCA dan Has- 


tuti dari Bank Mandiri. 


Penuh tawa 


Kesaksian Abdul Karim, pe- 
ternak ayam dari Tangerang, 
Banten, membuat sidang yang 
kaku dan membosankan menjadi 
santai dan penuh tawa. Tidak ada 
debat dari jaksa penuntut umum 
ataupun penasihat hukum seper- 
ti biasanya terjadi. 

Abdul, kelahiran Bima, Nusa 
Tenggara Barat, mengajukan pro- 
posal bisnis ternak ayam ke anak- 
nya, Jamaludin, sebesar Rp 100 
juta, dan disetujui Rp 64 juta. 
Jamaludin adalah karyawan 
showroom mobil "88 Mobilindo”, 
showroom yang menurut Abdul 
adalah milik Dhana, 

Pencairan uang atas proposal 
yang disetujui kemudian di- 


transfer ke rekening BCA Abdul 
secara bertahap. Selama berbis- 
nis dengan Abdul sejak 2012, 
Dhana mentransfer hingga 15 ka- 
Ii. "Masih ingat nomor rekening 
yang mentransfer?" tanya Ketua 
Majelis Hakim Sujatmiko. 

"Ingat," jawab Abdul, Ia ke- 
mudian langsung menyebutkan 
nomor rekening Dhana di luar 
kepala. "Wah ini 10 dit 
Kalau rekening sendiri, Saudara 
ingat?” tanya Sujatmiko, “Ingat, 
Pak,” jawab Abdul yang kemu- 
dian menyebutkan nomor reke- 
ningnya. Pengunjung sidang ber- 
decak kagum. 

Penasihat hukum yang dike- 
tuai Luthfie Hakim bertanya, Ja- 
maludin putra ke berapa dan 
dijawab, putra kedua dari ibu di 
Jakarta. "Tbu lain di mana?” pe- 
nasihat hukum tanya lagi, "Di 
Bima,” kata Abdul. "Apa tidak 
pernah ditengok?” tanyanya. ”Ya 
ditengok, pernah di sini juga, 
sekarang sudah dengan suami 
yang lain," jawab Abdul. 

Hakim menyela agar penasi- 
hat hukum tidak bertanya ten- 
tang istri lagi. Penasihat hukum 
mengalihkan pertanyaan tentang 


ayam yang dipelihara Abdul. 

Kemudian, Abdul mencerita- 
kan sistem bisnis dan keuntung- 
an yang diperoleh. Satu tahun, 
dari modal Rp 64 juta, ia mem- 
peroleh pendapatan kotor Rp 90 
juta. Setelah dipotong modal, ke- 
mudian keuntungan Rp 26 juta 
dibagi dua dengan Dhana. Bisnis 
itu berlangsung sejak 2009 sam- 
pai Dhana ditahan jaksa. 

Abdul melihat Dhana di te- 
levisi saat ditahan sepulang dari 
kandang ayam. 

Kepada Abdul, Dhana juga 
memercayakan pembelian sebi- 
dang tanah di Tangerang seharga 
Rp 46 juta yang digunakan se- 
bagai lokasi kandang ayam. Dha- 
na tidak pernah menengok ta- 
nahnya itu karena sudah diper- 
cayakan kepada Abdul. 


Tia 
komplain atas kesaksian Abdul 
dari kedua pihak yang ber- 
perkara. Setelah sidang usai, Ab- 
dul langsung menyalami hakim, 
jaksa penuntut umum, dan pe- 
nasihat hukum, Dhana berdiri 
dan maju beberapa langkah me- 
nyongsong Abdul untuk berjabat 
tangan, (AMR) 


KASUS KORUPSI 


Angie Persoalkan Dakwaan 


JAKARTA, KOMPAS — Si- 
dang kasus dugaan suap terkait 
proyek di Kementerian Pemuda 
dan Olah dan di Kemen- 
terian Pendidikan dan Kebuda- 
yaan dengan terdakwa Angelina 
Sondakh atau Angie kembali di- 
gelar di Pengadilan Tindak Pi- 
dana Korupsi Jakarta, Kamis 
(43/9). Melalui pengacaranya, 
Angelina membuat eksepsi atau 
nota keberatan setebal 45 ha- 
laman. 

Keberatan pertama 
metode dakwaan a yang 
mengandalkan dakwaan alterna- 
tif. Menurut ketua tim pembela 
hukum Angie, Tengku Nasrullah, 
dakwaan alternatif seharusnya 
hanya digunakan bila tindak pi- 
dana tidak sejenis, "Pendakwaan 
dengan Pasal 64 KUHP, perbu- 
atan berlanjut, hanya boleh di- 
gunakan dalam perbuatan yang 
sejenis dan selisih waktunya ti- 
dak terlalu lama," ujar Tengku. 

Tengku menyimpulkan, peng- 
gunaan bentuk dakwaan alter- 
natif dan pencantuman Pasal 64 
KUHP dalam surat dakwaan di- 
anggap berbenturan satu sama 
n dari sisi doktrin, praktik per- 
adilan, dan kepentingan pembe- 
laan bagi terdakwa. 


terkait 


permasalahkan locus delicti atau 

lokasi tempat kejadian, yaitu di 
kantor DPR, yang dalam dak- 
waan jaksa disebut di Jakari 
Selatan, padahal seharusnya di 
Jakarta Pusat. Keberatan ketiga, 
dakwaan jaksa penuntut umum 
tidak merumuskan perbuatan 
penerimaan uang oleh terdaku 

Angie didakwa — menerima 
uang Rp 12,58 miliar dan 2,3 
juta dollar AS, tetapi tidak 
sebutkan berapa yang diterima 
terdakwa dan berapa yang di- 
terima pihak lain. Uang tersebut 
diterima dalam rentang antara 
Maret 2010 dan November 2010 
saat Angelina menjadi anggota 
Badan Anggaran DPR dan 
Koordinator Kelompok Kerja 
Komisi X. 

"Uraian surat dakwaan sau- 
lara penuntut umum di atas ti- 
dak cermat, tidak jelas, tidak 
lengkap, dan menyesatkan," kata 
Tengku. 

Karena itu, Angie melalui pe- 
nasihat hukumnya menuntut 
agar surat dakwaan dibatalkan 
atau setidaknya dakwaan tidak 
dapat di 

Sidang akan dilanjutkan pekan 
depan dengan agenda jawaban 
atas eksepsi dari jaksa Komisi 


www.bankmandiri.co.id 


Keberatan lain adalah mem- — Pemberantasan Korupsi. (AMR) 


SISI LAIN SENAYAN 


Arti Nama di Politik 


» A palah arti sebuah nama? Andai kata kamu memberikan 


nama lain untuk bunga mawar, ia tetap akan berbau 
wangi.” Demikian salah satu pernyataan Juliet dalam 
drama Romeo Juliet karya Shakespcai 

Penyataan itu muncul karena meski saling mencintai. Ro- 
meo dan Juliet tidak mungkin bersatu karena dipisahkan oleh 
dua suku yang saling bermusuhan. Cinta mereka tidak direstui 
karena nama "Romeo" tidak bisa diterima oleh suku Juliet. Inti 
dari kalimat Juliet adalah tentang penerimaan sebuah identitas, 

Untuk memperkuat identitasnya sebagai orang dari Suma- 
tera Utara dan khususnya bersuku Batak, sejak sekitar April 
lalu Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana menambahkan 
nama marga, yaitu ”Siregar”, di namanya. 

"Saya ditanya orang-orang di kampung, mengapa tidak men- 
cantumkan nama marga? Saya jawab, jika demikian, saya akan 
pakai nama marga,” kata Sutan yang mengaku jarang men- 
cantumkan ”Siregar” untuk menyingkat namanya. 

Mes memakai nama marga, salah satu pendiri Partai 
Demokrat ini menyatakan, namanya sudah menunjukkan iden- 
titasnya sebagai orang Batak. Sutan itu gelar untuk orang 
Batak. Sementara Bathoegana adalah nama kampung di Tap- 
anuli Selatan. 

Keputusan Sutan 
untuk mencantumkan 
marganya juga tidak 
lepas dari niatnya 
untuk menjadi salah 
satu calon dalam pe- 
milihan gubernur 
dan wakil gubernur 
Sumatera Utara peri- 
ode 2013-2018 yang di- 
jadwalkan Maret 2013. 

”Saya sudah mendaf- 
tar di Partai Demokrat. 
Dibandingkan calon dari 
internal part: sur- 
vei saya paling tinggi. Jika di- 
bandingkan dengan calon dari luar, saya di urutan tiga, tetapi 
masih ada waktu untuk mengejarnya,” kata Sutan yang dikenal 
dengan gaya dan ungkapannya yang khas. Misalnya, "nge- 
ri-ngeri sedap” atau "ikan salmon” yang merupakan singkatan 
dari intelektual kagetan asal ngomong untuk mengkritik politisi 
partai koalisi yang terus menyerang pemerintah. 

Jika Sutan menambahkan nama Siregar sebagai salah satu 
bagian dari usahanya menjadi gubernur Sumatera Utara, nama 
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sekarang lebih 
sering disingkat atau dipanggil dengan ARB. Bahkan, dalam 
deklarasinya sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada 1 
Juli lalu, praktis tidak ditemukan kata ”Ical” yang selama ini 
dikenal menjadi nama panggilan Aburizal. 

Dalam mobil yang dipakai Sekretaris Jenderal Partai Golkar 
Idrus Marham ke kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 
Selasa (1/9), juga tertulis "ARB for president”, bukan "Tcal” 

Dalam Rapimnas Partai Golkar Oktober 2011 di Jakarta, 
Aburizal menyatakan, lebih nyaman jika namanya disingkat 
ARB. Pasalnya, "Tca?” dalam bahasa Jawa berarti hilang”. 

Namun, apalah arti sebuah nama jika tidak bermanfaat 
dalam penggunaan kekuasaan untuk rakyat? (M HERNOWO) 


Dubes 


Nikmati 


keistimewaannya. 


mandiri 
kartu kredit 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


kelezatan main course di 
Steakhouse dan gunakan mandiri kartu kredi 
untuk buy 1 get 1 saat weekdays, Segera gunakan 
mandiri kartu kredit Anda dan nikmati berbagai 


OUTBACK 


STEAK HOUSE" 


NOW ODEN 


Outback 
Anda kart 


mandiri 


mandiri 


Tingkatkan transaksi Anda menggunakan mandiri 


kredit dan dapatkan 1 (satu) mandiri powe 


setiap transaksi Rp 2.500,- 
points dan 


berbagai vocher menarik 


Periode program hingga 12 Oktober 2012 


"Syarat dan ketentuan berlaku 


mandiri call 14000 


Kumpulkan 
tukarkan dengan 


nikmati kelezatan main course buy 1 get 1 
on weekdays, mandiri kartu kredit saja 


EA 


D3 engan 


Terdepan 


ya. Tumbuh bersar 


a Anda 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


KOMPAS /LUCRY PRANSISKA 


Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia 
(Formappi) Yuris Oloan: anggota DPR dari Partai Persatuan 
Pembangunan, Ahmad Yani, dan Ketua Badan Hukum Partai 
Nasional Demokrat Effendi Syahputra (kiri ke kanan) menanggapi 


keputusan Mahkamah Konstitusi tentang verifikasi parte 


i politik 


peserta Pemilu 2014 di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (13/9). 


PEMILU 2014 


KPU Didesak Tolak Parpol 
Tanpa Laporan Keuangan 


JAKARTA, KOMPAS — In- 
donesia Co! ch men- 
desak Komisi Pemilihan Umum 
untuk tidak melologkan partai 
politik yang tidak memiliki la- 
poran keuangan untuk mengikuti 
Pemilu 2014, Langkah ini akan 
mendorong transpa keu- 
angan parpol yang pada akhirnya 
akan meminimalkan perilaku 
korupsi parpol yang cenderung 
mengganas belakangan ini. 

Peneliti dari Divisi Korupsi 
Politik ICW Apung Widadi, Ka- 
mis (13/9), menjelaskan, partai 
politik merupakan lembaga yang 
paling bertanggung jawab atas 
maraknya korupsi di Indonesia 
saat ini. 

”Pejabat pemerintah seperti 
mantan menteri, gubernur, bu- 
pati, dan wali kota ataupun ang- 
gota DPR/DPRD baik di pusat 
maupun daerah yang terjerat 
korupsi banyak di antaranya : 
lah kader sekaligus mesin partai 
yang agresif dalam mengeruk 
uang negara,” kata Apung. 

Ia mencontohkan kasus suap 
cek pelawat, korupsi dana per- 
cepatan infrastruktur daerah, 
serta korupsi wisma atlet dan 
Hambalang disinyalir banyak di- 
dorong dan diproduksi partai po- 
litik, dan hasil korupsi itu meng- 
alir ke elite partai politik. 

Oleh karena itu, menurut 
Apung, perlu ada upaya men- 
dorong reformasi partai politik 
agar tidak menjadi mesin korupsi 
paling ganas saat ini, Proses ve- 
rifikasi parpol yang sedang di- 
lakukan KPU saat ini bisa di- 
jadikan momentum untuk men- 
dorong reformasi tersebut. 


ansi 


Ber kan penelitian ICW, 
sejumlah parpol yang memiliki 
kursi di DPR seperti Partai De- 
mokrat, Partai Golkar, PPP, dan 
PAN tidak transparan soal 


poran keu Permir 
ICW atas laporan keuangan tidak 
direspons parpol-parpol itu, 


»mentara itu, tahapan veri- 
fikasi parpol sudah berlangsung, 
tetapi KPU belum mengakredi- 
tasi satu pun pemantau pemilu. 
Pemantau pun mendesak KPU 
merevisi Peraturan KPU ter 
Pemantau dan Tata Cara Peman- 
tauan Pemilu Anggota DPR, DPD, 
dan DPRD. 


ran KPU tentang Pe- 
ik membuka pel 
partisipasi r at, pada 
ini adalah substansi pemilu, Jus- 
tru aturan KPU malah mem- 
persulit dan menjauhkan masya- 
rakat untuk mengawal pemilu, 
tutur Koordinator Nasional Ja- 
ringan Pendidikan Pemilih untuk 
Rakyat Yus Fitriadi, kemarin di 
Jakarta. 

Dalam diskusi yang diseleng- 
garakan Forum Masyarakat Pe- 
duli Parlemen Indonesia (For- 
mappi), kemarin di Jakarta, di- 
serukan agar KPU berani meng- 
gagalkan partai politik yang kini 
sudah berada di parlemen apabila 
tidak” memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan. 

Diskusi diikuti oleh anggota 
Komisi III DPR dari Fraksi PPP, 
Ahmad Yani, Ketua Badan Hu- 
kum Partai Nasional Demokrat 
Effendi Syahputra: Ketua Divis 
Pemilu Formappi Yuris Oloan: 
dan anggota KPU, Juri Ardianto, 
(OSA/FAJ/INA) 


man 


KASUS BANK CENTURY 


Nasabah Akan 
Laporkan ke KPK 


SOLO, KOMPAS — Nasabah 
korban Bank Century di Kota 
Solo, Jawa Tengah, akan mela- 
porkan kasusnya ke Komisi Pem- 
berantasan Korupsi, Badan Pe- 
meriksa Keuangan, dan Kepo- 
lisian RI. Langkah ini ditempuh 
setelah nasabah menerima sa- 
linan putusan Mahkamah Agung 
yang menolak permohonan ka- 
susi PT Bank Century, sekarang 
PT Bank Mutiara. 

Perwakilan nasabah didam- 
pingi kuasa hukum mengambil 
salinan putusan di Pengadilan 


9), 


Mereka E 
mendatangi kantor cabang Bank 
Mutiara di Jalan Yos Sudarso, 
Solo, untuk menagih pengem- 
balian uang pembelian reksadana 
penggugat senilai Rp 35, 
miliar dan pembayaran ganti rugi 
sebesar Rp 5,6 miliar 

”Melalui putusan ini terbukti 
Bank Century menjual produk 
ini selama 2005-2008. Pada ta- 
hun 2006, Bank Indonesia me- 
nempatkan petugasnya di Bank 
Century untuk mengawasi ini ka- 
rena mencium ada penjualan 
reksadana ilegal. Mengapa kok 
masih tetap berjalan penjualan- 
nya sampai 2008. Pasti ada ok- 
num yang terlibat. Kami ingin 
KPK mengusut ini” kata 
Koordinator Forum Nasabah 
Korban Bank Century Siput Lo- 
kasari. 


S n itu, menurut dia, 
haknya ingin BPK mengorel 
kembali hasil audit forensik 
dulu tidak menampakkan a 


pi- 
si 

ng 
nya 


mrioperkoran @ & 


transaksi ilegal penjualan produk 
reksadana ini. Padahal, nilainya 
mencapai triliunan rupiah. Pi- 
haknya juga meminta agar ke- 
polisian menyelidiki pelaku 
menghapus catatan bank ter 
but. "Pada saat Bank Century 
dikelola manajemen baru, data- 
nya & Atutup sehingga tidak ter- 

$ ksi dalam buku 
kata Siput. 
Kuasa hukum nasabah Bank 
Century Solo, Herkus Wijayadi, 
mengatakan, pihaknya menda- 
tangi Bank Century untuk me- 
minta bank itu segera mengem- 
balikan da ah dan mem- 
bayar ganti rugi sesuai keputusan 
hukum yang telah memiliki ke- 
kuatan hukum tetap (inkrachd). 
Dengan demikian, pihaknya tidak 
perlu meminta penegak hukum 
untuk turun mengeksekusi kasus 
tersebut. Ku hukum nasabah 
diterima Kepala Bagian Opera- 
sional Bank Mutiara Cabang Solo 
Irfan Hendriawan, 

Sementara itu, Sekretaris Ka- 
binet Dipo Alam, kemarin di 
karta, mengatakan, pihaknya me- 
nunggu surat permintaan rekam- 
an pertemuan di Istana Negara 
pada 9 Oktober 2008 dari DPR. 
Pertemuan yang dihadiri Presi- 
den dan sejumlah pejabat tinggi 
ini membahas antisipasi krisis 
global. 

”Itu yang pegang Setkab. Kalau 
memang ada yang minta, harus 
lembaga DPR yang meminta le- 
wat ketua DPR, bukan Timwas 
(Tim Pengawas Kasus Bank Cen- 
tury),” ujarnya. (EKI/ATO) 


TNI AD Diperkuat 163 Tank 


Nilai Pembelian Sekitar Rp 2,6 Triliun 


JAKARTA, KOMPAS 


Indone: 


Meski tertunda, realisasi 
pembelian main battle tank Leopard semakin n: 
a akan membeli 163 tank 


ata. 


ang terdiri dari 


103 unit MBT, 50 unit tank medium, dan sepuluh 


unit tank pendukung. 


Kepastian pembelian main ba: 
tile tank (MBT) tersebut disam- 
paikan Wakil Menteri Pertahan- 
an Sjafrie Sjamsoeddin dalam 
pertemuan dengan Kuasa Usaha 
Jerman untuk Indonesia Hec- 
idrun Tempel, Rabu lalu di Ja- 
karta, 

Dalam pertemuan tersebut, 
Sjafrie yang didampingi Kepala 
Badan Sarana Pertahanan Ke- 


menterian Pertahanan Mayor 
Jenderal — Ediwan — Prabowo 
mengatakan, terkait deni 


pembelian tank tersebut, perwa- 
kilan dari pabrik Leopard, yaitu 
Rheinmetall, akan berada di In- 
donesia untuk penandatangan 
kontrak akhir September, Pada 
November, MBT Leopard sudah 
bisa dipamerkan dalam pameran 
Industri Pertahanan Indo De- 
fence 2012. 

Ke-103 MBT tersebut terdiri 


dari 61 unit MBT Leopard Re- 
volution dan 42 unit MBT Le- 
opard 244. Paket ini juga ter- 
masuk tank medium produksi 
Rheinmetall, yaitu Marder 1A3 
sebanyak 50 unit, dan 10 unit lain 
tank pendukung seperti tank 
jembatan dan penarik. 


Beda dengan DPR 


Pembelian tank ini bernilai 
280 juta dollar AS (sekitar Rp 
triliun) sesuai dengan Anggai 
Pendapatan dan Belanja Negara 
belumnya, direncar 
anggaran tersebut untuk mem- 
beli 104 MBT Leopard 244. 

Komisi 1 DPR secara resmi 
belum menyatakan persetujuan 
untuk pembelian ini. Secara in- 
ternal, Agustus lalu, keputusan 
Komisi Tadalah menyetujui pem- 
belian tank medium. 

Komandan Pusat Kesenjataan 


Kayaleri Kodiklat TNI Angkatan 
Darat Brigadir Jenderal Purwadi 
Mukson, Kamis (13/9), menyam- 
but gembira pembelian tersebut, 

Ta menjelaskan, MBT Leopard 
Revolution berbobot 62 ton, se- 
dangkan MBT Leopard 2A4 ber- 
bobot'59 ton. Kedua jenis tank ini 
termasuk tank berat, sedangkan 
Marder 1A3 tergolong tank me- 
dium. 

”Marder ini bagus karena juga 
untuk mengangkut personel, Sa- 
tu tank bisa untuk mengangkut 
10 orang” ujar Purwadi. 


Di luar ekspektasi 


Purwadi mengatakan, 
MBT Leopard Revolution berada 
di atas MBT Leopard 2A4 yang 
dibeli dalam kondisi standar, Un- 
tuk turet, struktur di atas tank 
yang menjadi tempat dudukan 
senjata seperti canon — dan 
senapan mesin, MBT Leopard 
Revolution telah digerakkan se- 
a elektronik. Sementara itu, 
MBT Leopard 244 masih dige- 
kan secara hidrolik. Ma- 
ing-masing menggunakan canon 
120 milimeter, sedangkan Mar- 
der 1A3 dengan canon 20 mi- 


kelas 


PRO-KONTRA PENGADAAN TANK LEOPARD 


Purnomo Yusgiantoro 


Tb Hasanuddin 


(Menteri Pertahanan) — SUBSTANSI“ (Wakil Ketua Komisi | DPR) 
“TNIAD sudah menyam- — Kecocokan — "Dengan kondisi geografis 
paikan kebutuhannya akan dengan Indonesia sebagai negara 
MBT. TNI AD juga sudah kondisi kepulauan dan konsep 
memaparkan kalau MBT geografis pertahanan defense aktif, 
cocok dengan geografi MBT dengan bobot 60 ton 
——. Indonesia” tidak sesuai”... 
CN ta1y3/2012) 


NN 
(21/7/2012) £ ) 


"Rencana pengadaan MBT Konsep "Pengadaan MBT juga tidak 
dalam rencana pembangun- perencanaan — ada dalam rencana strategis 
ankekuatan hingga 2029” pertahanan — atau renstra pertahanan” 
(21/7/2012) (21/7/2012) 
Sumber: Litbang "Kompas"/VOG, diolah dari pemberitean "Kompas AwDR 
limeter, dalam kondisi baik sehingga 


"Pembelian ini di atas eks- 
pektasi. Tidak ada penurunan 
spesifikasi teknis. Malah amunisi 
semua lengkap,” kata Purwadi, 

Pengamat militer dari Impar- 
sial, Al Araf, melihat keanehan 
dengan anggaran yang sama bisa 
yak sekali MB" 
khawatir, tank yang dibeli tidak 


membutuhkan biaya retrofit dan 
perawatan tinggi. 

Al Araf mengatakan, untuk 
menjawab kecurigaan tersebut, 
pemerintah harus transparan da- 
lam pengadaan persenjataan ter- 
masuk kondisi barang dan pera- 
watan dalam rentang waktu be- 
berapa tahun ke depan. (EN) 


lebih dari 


memenan 


Winner's Ci 


Ferrari 


Dinner 


« Swvenir Ferrari 
Bay Sand 


lain-lain 


500 


nbahan 


Chalk 


RASAKAN DEMAM FERRARI L 
na 2 | J A 
Demam Ferrari melanda Marina 


mi atau 


hadi ah balapai 


malam VIP 


Ital Auto Pte Ltd 


utan 


nd 


PERJALANAN UNTUK 2 ORANG KE ITALIA dengan bel 


CAM RAN. CX NT 


NGNE NT 


- 24 September 2012 


ING 


8 8868 | marinabays 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


Tuntaskan Kasus Priok 


KOMPAS/LUCRY PRANSISKA 


Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 


(43/9). Mereka mendesak Presiden mengusut pelaku 
elesaian k: 


tahun silam dan membuka per 


ke 


s pelangi 


asan kasus Tanjung Priok yang terjadi 28 
an HAM berat sec 


terbuka kepada publik. 


KPK Bidik Anggota DPR yang Lain 


JAKARTA, KOMPAS — Ko- 
Pemberantasan Korupsi 
membidik anggota Dewan Per- 
wakilan Ra selain Zulka 
naen Djabar, dalam kasus dugaan 
korupsi penguri anggi 
pengadaan Al @uran dan labo- 
ratorium komputer madrasah di 
Kementerian Agama 
Pemberantasan Korup: 
lah meminta laporan 
lisis transaksi mencurigakan dari 
Pusat Pelaporan dan Analisis 
an terkait de- 


misi 


Komisi 
juga te- 


ngan 

Wakil Ketua Komisi Pembe- 
rantasan Korupsi (KPK) Bu: 
Mugoddas mengatakan, sec 
teori ataupun praktiknya, 
tak mungkin korupsi 
an pembahasan angg: 
akunya tunggal, Busyro me- 
kan, sangat mungkin ada 


anggota DPR lain yang terlibat 
dalam kasus ini. "Teori dan prak- 
inya kan enggak begitu (korupsi 
pelakunya tunggal). 
apa kali KPK me- 
manggil Wakil Ketua Komisi VTIT 
DPR untuk diperiksa,” kata Busy- 
karta, Kamis (13/0). 

n KPK kembali me- 


ro di | 
Kema 


manggil Wakil Ketua Komisi VTIT 
DPR Ch: 


run Nisa untuk diperik- 
aksi dengan tersangka 
Zulkarnaen. Pemeriksaan terha- 
dap Chairun Nisa tercatat untuk 
ketiga kalinya. 

Busyro mengatakan, sampai 
sejauh ini KPK belum mengan- 
tongi bukti material soal keterli- 
batan anggota DPR, selain Zul- 
karnaen, "Makanya, kami masih 
mendalami bukti-bukti 
mi miliki dan mengembangkan 
penyidikannya, 


Penggeledahan 

Dalam pengembangan penyi- 
dikan kasus korupsi pengadaan 
Al Guran ini, KPK pada Rabu lalu 
menggeledah di rumah salah satu 
kolega Zulkarnaen yang berada di 
Bogor Nirwana Residence, Bogor, 
Jawa Barat. Juru Bicara KPK 
Johan Budi mengatakan, peng- 
geledahan tersebut dilakukan ka- 
rena KPK mencurigai masih ter- 
simpan bukti-bukti yang bisa me- 
ngaitkan dengan penyidikan ka- 
mi menganggap di 
tempat itu ada bukti-bukti yang 
bisa mendukung atau terkait ka- 
sus yang sedang disidik KPK," 
kata Johan Budi. 

Selain itu, menurut Johan, 
KPK juga telah meminta laporan 
hasil a saksi mencu- 


sus ini, 


terkait 
korupsi, (BIL) 


dengan kasus 


Penjara TNI 


JAKARTA, 


misi 


KOMPAS — Ko- 
Pembe Korupsi 
ja sama dengan Ten- 
ara Nasional Indonesia untuk 
menggunakan rumah tahanan 
yang berada di lingkungan Ko- 
mando Daerah Militer Jaya seba- 
gai tempat menitipkan tersangka 
kasus korupsi. Nantinya, tersang- 
ka korupsi yang ditangani Komisi 
Pemberantasan Korupsi akan di- 
tahan di rumah tahanan yang 
berada di markas Polisi Daerah 


Militer Jaya, Guntur, Jakarta Se- 
latan. 
Komisi Pemberantasan Ko- 


rupsi (KPK) akan memfasilitasi 


sejumlah peralatan 
pengamanan tahanan. Juru 
cara KPK Johan Budi SP, di Ja- 


Education Group 


TERBESAR: 


Dihadiri Institusi-institusi 
Terkemuka dari berbagai negara 


untuk Koruptor 


karta, 
sebenarny: 
TNI merupakan ba pe- 
ngembangan nota kesepahaman 
(MOU) yang sudah ditanda- 
tangani sejak periode pertama 
pimpinan KPK. Dalam pengem- 
bangan nota kesepahaman baru 
antara KPK dan TNI, menurut 
Johan, salah satunya adalah soal 
pemanfaatan fasilitas negara 
yang berada dalam lingkungan 
TNI, berupa rumah tahanan. No- 
ta kesepahaman ditandatangani 
Panglima TNI Laksamana Agus 
Suhartono dengan Ketua KPK 
Abraham Samad, 

Abraham mengatakan, TNT 
merupakan salah satu partner 
strategis KPK dalam pembi 
tasan korupsi, "Diharapkan k 
sama yang dibangun antara Kl 


TERPERCAYA - 


Diselenggarakan SUN Education Group 
(40 tahun pengalaman) 


tangani har ), mem- 


beri sinergi penegakan hukum 


pemberantasan korupsi secara 
independen dan bebas dari ke- 
kuasaan mana pun,” katanya. 
TNI mengizinkan rumah ta- 
hanan di markas Polisi Militer 
Kodam Ja Guntur, J: 
bagai tempat penitipan tersangka 
korupsi yang ditangani KPK. 
(epala Pusat Penerangan Ma- 
I Laksamana Muda Iskan- 
Sitompul — mengatakan, 
ct TNI yang bisa diguna- 
kan di antaranya rumah-rumah 
tahanan, "Misalnya di POM (Po- 
lisi Militer) itu kan ada banyak 
ruang tahanan. 
KPK membutuhkan, 
nakan,” kata Iskandar. (8 


ERBAIK: 


Konsultasi Pendidikan Luar Negeri 
Terlengkap (One Stop Services) 


SUN Education Group Proudly Presents: 


/ INTERNATIONAL 
.- EDUCATION 
EXPO 2012 :" 


Diikuti oleh 100t Institusi Terkemuka dari : 
Australia, UK, Singapore, USA, Canada, Malaysia, New Zealand, Switzerland & Indonesia 


Ritz Carlton Hotel - Pacific Place 
Jl. Jendral Sudirman, Jakarta 
Ballroom 1 - Level 4 


as 


13.00 - 18.00 


Harris Hotel - Kelapa Gading 
Mall Kelapa Gading S - Jakarta Utara 
Smiley, Funky, Winky Room - Level 5 


13.00 - 18.00 


Ikuti Presentasi selama Pameran di Jai 


IELTS" Try Out by IALF Jakarta" 


"Unteash the Secret of As Strategies to Become A Super Student” 
by team ADAM KHOO (No. 1 Motivator in Asia)” 


“Discover your Tatents, Cr 
by SATU Consulting - Psychology & Mediation" 


your Future 


"How to boost your IELTS" writing score?” 


by SUN English 


Hubungi kantor SUN Education Group terdekat 


Kebon Jeruk - 5366 0001, Tanjung Duren 


- 6387 2259, Boulev: 


Gr) 0821333435 36 ) 


asian) (G1 oa 212520 


JM tetes comnunessertion (3 Peti cemsunegugreup B4 youtube romunedus bango, 


4 Timur Kelapa Gading 


300 47 606, Mal Ciputra 
4584 7909, Senayan STC - 5793 6386 


(0 GRANS Sowrenir Foto langsung jadi & 
Doorprize 


gi semua pengunjung 


563 675, Pluit - 666 00 999, 


www.suneducationgroup.com 


Polri Teliti Peran Yusuf 


Kelompok Teroris Semakin Tak Terkendali 


JAKARTA, KOMPAS 


Tersangka kasus terorisme 


Yusuf Rizaldi menyerahkan diri ke Kepolisian Sektor 


Pangkalan Susu, Lang! 
sekitar pukul 13. 


t, Sumatera Uta 
0, didampingi orangtuanya, Hasan 


, Rabu 


Muhammad dan Mahani, serta adik-adiknya. 


Kemarin siang, Yusuf dibawa ke Jakarta. 


"Polsek Pangkalan Susu sudah 
mengetahui keberadaan Yusuf 
sekitar pukul 0900 dan sudah 
melaporkan ke Kapolres. Kapol- 
res sudah membentuk tim atas 
dasar info itu, Namun, pukul 
1300, yang bersangkutan menye- 
rahkan diri,” tutur Kepala Bidang 
Humas Polda Sumut Komisaris 
Besar R Heru Prakoso kepada 
wartawan di Langkat 

Kepala Biro Penerangan Ma- 
at Kepolisian Negara RT 
rigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli 
Amar di Jakarta, mengatakan, 
Yusuf dibawa ke Jakarta untuk 
memastikan identitas dan peran- 
nya secara lebih mendalam. Yu- 
suf juga akan dikonfrontasi de- 
ngan M Thorig, orang yang di- 
duga terkait dengan ledakan bom 
rakitan di Beji yang juga telah 
menyerahkan diri ke kepolisian. 

Boy mengatakan, Yusuf Rizaldi 


alias Abu Toto diduga terkait de- 
ngan kasus ledakan bom di Beji, 
Depok, dengan peran sebagai pe- 
ngontrak rumah tempat penyim- 
panan bahan peledak. "Peran-pe- 
ran akan dilihat lagi,” kata Boy. 
Boy mengatakan, Yusuf per- 
nah menjadi anggota tim relawan 
penanganan korban tsunami di 
Aceh tahun 2004 dan bergabung 
lam Majelis Mujahidin Indo- 


identitas Mr X dalam 
kan bom di Beji, menurut 
Boy, dari pemeriksaan DNA, Mr 
X adalah Wahyu Ristanto, anak 
kandung Jatmiko dan Wariyem. 
Sesuai dengan identitas KTP 
yang ditemukan di tempat keja 
dian perkara, Wahyu Ristanto 
yang lahir tahun 1988 ialah warga 
Banaran, n Jatiyoso, 
aranganyar, Jawa Tengah. 
Kepala Desa Jatiyoso, Keca- 


Kecamatz 


matan — Jatiyoso, — Haryanto, 
mengatakan, Wahyu berasal dari 
Dusun Gempolan, Desa Jatiyoso. 
Wahyu meninggalkan kampung 
halamannya untuk bekerja di Ja- 
wa Barat empat tahun lalu. 
Yusuf yang berasal dari Desa 
yur, Kecamatan Pangkalan 
angkat, juga merantau ke 
"jak 2002. Menurut He- 
ru, Yusuf berteman dekat dengan 
S yang mengenalkan dengan MT, 
A, dan A. Juli lalu, Yusuf me- 
ngontrak rumah di Jalan Nu- 
santara 63, Depok. Di situ Yusuf 
mendirikan klinik pengobatan 
tradisional sekaligus Y: n Ya- 
tim Piatu Pondok Bid: 


Generasi keempat 


Komisaris Besar Zarkasih dari 
Detasemen Khusus 88 Anti Teror 
£ an, setelah serangan 
Bom Bali pertama tahun 2 
kelompok teroris kini memasuki 
generasi keempat yang semakin 
tidak terkendali serangan dan je- 
jaringnya. Namun, jejaring yang 
sekarang beraksi sudah terputus 
dari kelompok senior bom Bali. 

Demikian dikatakan Zarkasih 
dalam diskusi Asian Professional 
Security Association (APSA) di 
Hotel Marriott, Jak: Rabu 


(42/9) malam. 

”Generasi pertama adalah 
alumni Afganistan dan Pakistan. 
Gene: kedua alumni pelatihan 
di Mindanao, generasi ketiga ber- 
asal dari alumni konflik Poso-Su- 
lawesi Tengah dan Ambon-) 
luku. Generasi keempat seperti 
yang beraksi di Solo dan Depok 
ini sama sekali terputus dengan 
para seniornya, Mereka berbeda 
sama sekali dengan alumni Afga- 
nistan, Mindanao, Ambon-Poso 
yang jejaringnya dikenal aparat,” 
rkasih yang bertugas sejak 
s 88 pertama kali diben- 


a- 


Kemarin, teror bom beredar di 
Yogyakarta. Seseorang mengi- 
rimkan pesan singkat ke penge- 
lola Hotel Whiz Yogyakarta di 
Jalan Dagen, Malioboro, bahwa 
pukul 1000-1200 akan ada bom 
di lantai lima dan enam. Hasil 
pemeriksaan tim Gegana Polda 
DIY, tidal bom di sana. 

(FER/ATO/ABK/WSI/EKI/ONG) 


Lihat Video Terkait 
"Yusuf Rizaldi 
Menyerahkan Diri” 
di vod.kompas.com/ 
yusufrizaldi 


ERADILAI 


Pimpinan KY Studi Banding, Busyro Prihatin 


JAKARTA, KOMPAS — 
Ketua Pemberantas 
Korupsi Busyro Mugoddas, yang 


Komisi 


juga mantan Ketua Komisi Yu- 


disial, mengaku prihatin dengan 
kebiasaan baru pimpinan KY pe- 
riode 2010-2015 yang menole- 
ransi kegiatan studi banding ke 
luar negeri, Hi eptember 
ini, KY mengadakan dua kali 
studi banding, Padahal, selama 
lima tahun pertama masa ke- 
pemimpinan Busyro, hal tersebut 
dihindari, 

"Ke luar negeri 
urgei 


rus dihindari dari kebiasaa 
Dewan Perwakilan Raky 
kap Busyro, Kamis (13/9). 

Sabtu besok, tiga komisioner 


Dapatkan penaw 
BNI Style Tit 


Pacific Place 


yformasi lebih lanjut, t 


Bank Negara Indonesia. F 


ibung 


ingi www.bni.co.id 


KY (Suparman Marzuki, Ibra- 
him, dan Abbas Said) didampingi 
Kepala Biro Investigasi, Kepala 
Biro Investigasi Pengawasan Ha- 
kim, serta Kepala Biro Investigasi 
Data dan Layanan Infor- 
berangkat menuju. Italia 
dan Perancis. Mereka melakukan 
kunjungan kerja ke KY, Mahka- 
mah Agung, parlemen, lembaga 
riset, dan lembaga donor (Inter- 
national Development Law C 
ganisation) di kedua negara itu. 
Rombongan akan tiba kembali ke 
Indone da 24 September. 
Juru bic: KY, Asep Rahmat 
jar, mengungkapkan, selain 
membuka hubungan kerja sama, 
kunjungan kerja bertujuan men- 
jajaki kerja sama dalam pelatihan 
sumber a KY dan 


kim. KY juga ingin mempel- 
ajari mekanisme pengawasan 
hakim, dan penat 
na, Kedua negara 
itu dipilih karena memiliki sis- 
tem hukum yang sama dengan 
Indonesia dan sudah memiliki 
pengalaman yang panjang. 
jungan kerja tersebut, lan- 
jut Asep, menyedot anggaran se- 
besar Rp 600 juta. Akhir Mei 
hingga awal Juni lalu, dua komi- 
sioner KY (Ketua KY Eman Su- 
parman dan  Taufigurrohman 
Syahuri) juga melakukan studi 
banding ke Korea Selatan dan 
Turki untuk bel: mengenai 
seleksi hakim agung di kedua 
negara itu dengan menghabiskan 
anggaran Rp 380 juta. 
"Bebera alasan KY se 


ang 


BNI Fashion Experience 


September 14" 


dan Kartu De 
Butik BI 


mo berlaku di 


BNI Call 500046 ata 


23", 2012 


mengad 
lah a 
Peruba 
ubahan sejumlah peraturan in- 
ternal di KY yang membutuhkan 
lesson learned dari lembaga se- 


an studi banding ada- 


jenis yang sudah mapan, Kedua, 


untuk membina hubungan inter- 
ional sebab sebagai lembaga 
, KY masih sangat minim 
dalam hal itu," ungkap Asep, 

Sementara itu, Busyro Mugod- 
das mengungkapkan, pihaknya 
memang tidak melakukan studi 
banding selama lima tahun ke- 
pemimpinannya. Untuk meng- 
gantikannya, KY mendatangkan 
KY Australia, Bosnia, dan Be- 
landa ke Indonesia selama ber- 
hari-hari dengan biaya dari lem- 
baga donor. (ANA) 


BNI creditcard 


BNlemeraldcard 


1 (021) 500046/68888 


x MURI K1 
: SUN Education Group raga dembanyan bapa BNI46 | f| BNI 
Satu - satunya Konsultan Pendidikan Internasional owang leruntang sotuk mendapsak Ta - Melayani Nege anggaan Bangsa 
yang Mendapatkan Rekor MURI di Indonesia O Pendidikan GRATIS melalui SUN Foundatior 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


TAJUK RENCANA 


Pentingnya Kampanye Damai 


ktivitas kampanye Pilkada DKI 
Jakarta putaran kedua 
diharapkan akan berlangsung 
damai seperti pada kampanye 
putaran pertama. 


Harapan itu sengaja disampaikan pertama-tama untuk 
mempertegas, kampanye damai merupakan keniscayaan, 
bukan hanya bagi penguatan proses demokratisasi, me- 
lainkan juga untuk kepentingan bangsa-negara. Penegasan 
macam itu setiap kali diperlukan karena dinamika la- 
pangan bisa saja melenceng, menjauhi keinginan men- 
ciptakan situasi kondusif bagi pelaksanaan kampanye yang 
demokratis, aman, damai, dan lancar. 

Sejauh ini kondisi DKI Jakarta yang terkait pilkada 
relatif tenang, aman, dan terkendali, Sempat muncul 
kerisauan tentang kemungkinan masyarakat terprovokasi 
oleh isu ras, suku, dan agama menjelang kampanye pilkada 
putaran kedua, yang dimulai Jumat ini. Namun, masya- 
rakat tampak tidak terprovokasi oleh berbagai isu yang 
tidak produktif itu. 

Telah muncul pula harapan, pemungutan suara pada 20 
September mendatang akan berlangsung aman, damai, dan 
lancar seperti pada pemungutan suara putaran pertama 
tanggal 11 Juli. Upaya menciptakan ketenangan dan ke- 
damaian selama proses pilkada merupakan tanggung jawab 
semua pemangku kepentingan. Secara khusus tentu saja 
tanggung jawab itu harus diperlihatkan pasangan calon 
gubernur-wakil gubernur i Bowo-Nachrowi Ramli dan 
Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama yang bertarung 
dalam Pilkada DKI Jakarta. 

Sangat diharapkan kedu ngan dengan seluruh tim 
sukses, para pendukung, dan simpatisan benar-benar men- 
dukung dan melaksanakan komitmen kampanye dan pe- 
milu secara damai, demokratis, tenang, dan aman, Ta- 
ruhannya tidaklah kecil jika proses pilkada tidak berlang- 
sung damai, aman, dan lancar. Tidak hanya proses de- 
mokratisasi dicederai, tetapi juga berpotensi menciptakan 
polarisasi di kalangan masyarakat DKI Jakarta. 

Perlu dikemukakan, sangatlah gampang melakukan tin- 
dakan destruktif, tetapi sungguh sulit dan mahal untuk 
memperbaiki dan memulihkan sebuah kerusakan sosial, 
Belum lagi trauma psikologis yang ditimbulkan. Sekadar 
diingatkan, salah satu tugas utama pasangan gubernur-wa- 
kil gubernur hasil pilkada tentu saja menciptakan kete- 
nangan, kedamaian, dan kerukunan warga DKI Jakarta. 
Maka, segala bahaya kekacauan perlu dicegah secara dini, 

Atas pertimbangan itu, pasangan calon gubernur-wakil 
gubernur perlu mengendalikan tim sukses, para pendu- 
kung, dan simpatisan masing-masing agar menjunjung 
tinggi prinsip demokrasi, menjaga ketenangan dan keda- 
maian, Tidak kalah pentingnya n warga DKI 
Jakarta tidak cepat terprovokas Isu-isu menyesatkan 
yang merusak keharmonisan dan kedamaian. Sama sekali 
tidak ada yang diuntungkan dalam setiap kekacauan 
kecuali kerugian dan kerusakan bagi kepentingan ber- 
sama, 


Duta Besar Itu Harus Dilindungi 


uta Besar AS untuk Libya 

J Christopher Stevens tewas, 
Rabu (12/9), ketika mobil yang 
ditumpanginya hancur ditem- 
bak roket pelontar granat. 


Tewasnya Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya 
mengingatkan kepada kita bahwa ada potensi bahaya yang 
mengancam duta besar pada saat menjalankan tugas. 

Kita juga diingatkan bahwa menjadi duta besar itu 
tugasnya tidak hanya mewakili negaranya dalam acara atau 
resepsi kenegaraan di negara yang menjadi tempat ber- 
tugas. Atau juga tidak hanya melindungi keamanan warga 
negaranya apabila ada yang mengalami masalah di negara 
tempatnya bertugas, 

Saat bertugas di negara yang aman dan damai, duta besar 
mungkin hanya mewakili negaranya dalam acara atau 
resepsi kene jadakan negara tuan rumah. Atau 
hadir dalam konfert nternasional mendampingi de- 
legasi negaranya. Atau mengundang negara-negara sahabat 
ke kedutaan besar dalam peringatan hari nasional atau hari 
kemerdekaan. Atau bisa juga membantu warga negara 
asalnya apabila mengalami permasalahan di negara tem- 
patnya bertugas. Semuanya bisa tampak mudah dan me- 
nyenangkan. 

Namun, saat bertugas di negara yang tidak stabil atau 
yang tengah dilanda kekacauan, semua itu bisa bertolak 
belakang. Di negara seperti itu, bisa dikatakan, duta besar 
menempatkan diri dalam bahaya. Apalagi jika seorang duta 
besar bertugas di negara di mana terdapat kelompok- 
kelompok yang bermusuhan dengan negara yang diwa- 
kilinya. Ini adalah risiko seorang duta besar yang jarang 
dilihat atau jarang dipikirkan orang. 

Tewasnya Duta Besar AS untuk Libya membuat kit: 
bertanya-tanya, mengapa negara tuan rumah, dalam hal ini 
Libya, tidak melindungi keamanan duta besar yang ber- 
tugas di negara Afrika tersebut. Seharusnya Pemerintah 
Libya menjaga gedung kedutaan besar atau gedung kon- 
sulat dan juga melindungi duta besar dan para diplomat 
yang bertugas di sana. 

Di Mesir pun, ratusan pengunjuk rasa menyerang 
gedung Kedutaan Besar AS. Massa menaiki dinding pagar 
kedutaan besar di Kairo dan menurunkan bendera AS. 
Namun, aparat keamanan Mesir segera turun tangan 
sehingga risiko yang lebih besar tidak terjadi. 

Perlindungan seperti itulah yang seharusnya juga di- 
terima Duta Besar AS untuk Libya. Sayangnya, hal itu tidak 
terjadi. Padahal, keharusan untuk melindungi keamanan 
perwakilan negara lain yang ditempatkan di negara tuan 
rumah telah menjadi praktik internasional yang berlang- 
sung lama. Bahkan, sebelum Konvensi Vienna 1961 dan 
1963. 

Kita sesali tewasnya Duta Besar J Christopher Stevens di 
negara tempatnya bertugas dan berharap agar kejadian 
seperti itu tidak berulang di negara mana pun di dunia. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: Jaka Oetama 
.Waki Pemimpin Umur: Agung Adibasetya, St. Sularto 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 
Wakil Pemimpin Redaks: Tilas Kuncahyano, Budiman Tanuredo, Niruk Mardara Pambudy 
Redaktur Senior:  Ninok Leksono, Avgust Parengkuan 
Redaktur Pelaksana James Luhulima: 
Wakil Redaktur Pelaksana: Moharimiad Baki Bambang Sigan Sumantri 
“Sekrtoris Redaksi: Retno Bitart, M, Nasir 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


Tuan Presiden, Rakyat Hanya Ingin Bahagia 


Oleh IWAN MEULIA PIROUS 


"4 aya menolak me- 
S maksa mahasiswa 

untuk membayar le- 
bih banyak atau mengha- 
pus tunjangan kesehatan 
orang miskin, cacat, dan 
berusia lanjut, dan terus 
akan menolak pemotong- 
an pajak untuk orang- 
orang yang kaya.” 


Kutipan di atas adalah pidato 
penerimaan Presiden Obama un- 
tuk ikut kembali dalam pemi- 
lihan periode empat tahun ke 
depan dalam Konvensi Demokrat 
2012, Kamis tanggal 6 September 
lalu, Katanya lagi, "Selama saya 
jadi presiden, saya takkan pernah 
minta kepada keluarga kelas me- 
nengah untuk membayar pajak 
lebih besar hanya semata-mata 
untuk membantu orang kaya 
membayar kewajiban pajak me- 
reka! Kenapa begitu? Sebab itu 
bukan Amerika yang kita mau!” 

Pidato Obama menggetarkan 
bukan karena menggunakan ba- 
has a, matematika , dan 
logika yang gampang dicerna. Dia 
tahu apa yang harus dikatakan 
dan yang tidak. 

Menggetarkan karena dia me- 
yakinkan rakyat pemilihnya bah- 


wa Amerika bisa berubah kearah 
yang lebih baik. Dia tunjukkan 
rutenya lewat program-program 
yang paling mendasar: kepastian 
tentang keadilan sosial yang bisa 
dilalui bersama. Menggetarkan 
karena dia hangat, bersemangat, 
dan merangkul pendengarnya. 
Menyaksikan Obama bicara 
39 menit menukik ke persoalan 
paling penting, yaitu kewarga- 
negaraan, kepala penuh dengan 
pertanyaan sederhana: apakah 
saya sudah merasa dilindungi di 
negara sendiri? Apakah presiden 
saya sudah melindungi saya se- 
perti bapak melindungi anak- 
anaknya? Apakah dia memikir- 
kan saya yang berpenghasilan 
pas-pasan dengan pengeluaran 
terlalu banyak? Apakah dia me- 
mikirkan dana pensiun rakyat? 
Apakah dia resah dan berdoa 
untuk keselamatan rakyatnya 
yang 200 juta lebih? Apakah 
UUD 1945 digunakannya untuk 
melindungi hak-hak dasar saya? 
Saya tidak yakin. Raut wajah 
presiden terlalu muram di depan 
publik dan malah cenderung pe- 
marah, Mungkin dia bahagia ke- 
tika mencipta lagu, tetapi rakyat 
tidak butuh itu. Saya membutuh- 
kan pemimpin yang memberikan 
harapan bahwa bahagia itu tak 
terlalu jauh di depan mata. Saya 


butuh presiden yang bisa mem- 
bangkitkan harga diri. Bukan de- 
ngan monolog mitos-mitos ro- 
mantis bangsa besar, bukan de- 
ngan pencapaian statistik, bukan 
dengan instruksi-instruksi mo- 
ralitas di depan TV, tetapi presi- 
den yang bisa memahami pera- 
saan rakyat yang terlalu lama 
menunggu perbaikan nasib se- 
telah 67 tahun merdeka. 

Tentu saja Indonesia tak sama 
dengan Amerika. Namun, kesa- 
maan mendasar sebagai negara 
modern pasti ada. Sama-sama 
percaya pada demokrasi walau 
dikuasai korporasi, kerepotan de- 
ngan utang dan jumlah pengang- 
guran rakyat tinggi, serta dian- 
cam oleh terorisme. Bahkan, se- 
cara kultural ada miripnya:sama- 
sama religius, fobia komunisme, 
dan secara alamiah multietnis. 
Kita sama-sama jatuh-bangun, 
sakit, dan terancam oleh ”mu- 
suh” dari luar dan dari dalam. 

Bedanya, Amerika berusaha 
sembuh dan bangkit: kita tidak! 
Bedanya, Amerika tidak mem- 
biarkan rakyatnya berjuang sen- 
dirian. Kita semua tahu presiden 
bukanlah Superman, tetapi se- 
tidaknya dia harus terbiasa me- 
nepuk-nepuk punggung rakya 
nya agar rileks menghadapi ke- 
hidupan keras. 


Kewarganegaraan 

Perasaan kebangsaan berawal 
dari mitos-mitos heroik revolu- 
sioner, Namun itu tidak kekal. 
Nasionalisme sesungguhnya ha- 
rus dipelihara dari perlakuan ba- 
ik negara kepada rakyatnya. Ma- 
ka, kewarganegaraan ini apa ar- 
tinya jika tidak ditunjang dengan 
pelayanan publik? Ke mana pajak 
yang dibayar itu, apakah dikem- 
balikan dalam bentuk pelayanan 
dan pemberian rasa aman? 

Apa yang hilang dari Indone- 
sia adalah rasa aman sebagai war- 
ga negara. Dalam hal ini, rakyat 
sudah berada dalam kondisi ba- 
haya, Kita bisa dibunuh karena 
kebebasan beragama, mati di ja- 
lan karena hukum rimba lalu 
Iintas, kelaparan karena uang be- 
lanja habis, atau tidak ada uang 
berobat. Bahkan, kita mungkin 
saja dihilangkan karena terlalu 
galak kepada negara, Keamanan 
satu-satunya tersisa dalam ling- 
kup kecil keluarga, kerabat, dan 
tetangga, itu pun jika ada. Ke- 
luarga adalah teritori hangat yang 
tak butuh negara dan presiden. 

Mungkin presiden saya terte- 
kan oleh banyak beban seja 
sendiri. Dia terpilih 


arena 
koalisi dan lobi-lobi yang 


membuat posi ulit. Mung- 
kin dia punya "masalah kebuda- 


Politi(k)si Musiman 


Oleh DONNY GAHRAL ADIAN 


bukan "kejadian politik”. 
Dia teramalkan sehingga 


dua tahun lamanya. Sebab, 
sisanya akan diabdikan un- 


Semuanya berj 
menjadi politisi. Kepei 


yaan sendiri” karena harus me- 
mihak patron politik serta ke- 
luarganya sebagai balas budi dan 
sopan santun. Mungkin dia takut 
dibunuh oleh organisasi teroris 
seperti yang pernah diakuinya di 
televisi. Jangan-jangan presiden 
merasa sendirian juga ketika me- 
nuju ke puncak kekuasaan se- 
hingga tidak perlu memandang 
pada tangan-tangan rakyat yang 
membawanya ke puncak itu, Saya 
hanya menduga. 

Maka, saya butuh presiden ba- 
ru yang tak punya beban-beban 
yang membuatnya tersandung. 
Orang jujur yang membuka se- 
jarah diri dan bangsanya kepada 
publik. Seorang figur yang cepat 
minta maaf jika melakukan salah 
atau meleset dalam menjalankan 
program. Presiden yang berani 
memihak pada kebenaran seka- 
lipun mengancam kredibili 
Seorang presiden yang mencint: 
dan menegakkan hak asasi m 
nusja tanpa pandang bulu, yang 
malu terhadap korupsi, dan yang 
yakin untuk memulai segala hal 
dari kejujuran yang bersih. Juga 

agian dari masalah kronis 

. Ya, seseorang yang 
membuat saya bahagia, 

IWAN MEULIA PIROUS 

Pengajar Departemen 

Antropologi, FISIP UT 


ikir bahwa dirinya mampu 
cayaan diri didong- 


eperti durian, politik pun 
S memiliki musimnya sendi- 

ri, Menjelang Pemilu 2014, 
orang pun ramai-ramai berpo- 
litik. Sebagian berpolitik secara 
terbuka, sebagian tertutup. 


Ada yang membangun partai politik, 
ada pula yang sel indekos di partai 
politik. Komoditas politik yang ditawarkan 
beraneka ragam, mulai dari integritas, 
nasionalisme sampai ekonomi kerakyatan. 
Gairah yang luar biasa ini membuat partai 
politik pun membeludak. Dari hasil verifi- 
kasi administratif si Pemilihan 
Umum, 34 partai politik berhasil lolos 
(Kompas, 1/9/2012). Politik pun direduksi 
jadi urusan kertas dan mesin fotokopi. 


Politik musiman 

Beginilah jadinya ketika politik dire- 
duksi menjadi kalender dan jadwal, Setiap 
lima tahun sekali orang ramai-ramai 
mempertaruhkan investasi sosial dan po- 
litiknya di meja judi politik. Ada yang 
berhasil dan ada yang tidak. Semua itu 
bukan perkara sesungguhnya. Yang ter- 
penting adalah keterlibatan dan kemung- 
kinan terpilih. Politik adalah seni kemung- 
kinan. Siapa yang nyana Partai Demokrat 
dapat meraup 20 persen suara di Pemilu 
2009. Politik adalah nubuat bagi mereka 
yang percaya pada kemungkinan. Masa- 
lahnya, semua orang merasa dirinya ter- 
panggil untuk berpolitik. 

Demokrasi bukan momen yang terjadi 
sehari-hari. Ibarat pacuan kuda, dia diada- 
kan secara reguler dan terjadwal. Dia pun 
menjadi prosedur yang memiliki tahap 
dan syarat. Alhasil, orang ramai-ramai 
menyiapkan syarat dan mengikuti tahap. 
Seolah politik selesai saat semua syarat 
administratif kepartaian dilengkapi. Setiap 
musim politik dimulai, kantor-kantor no- 
taris ramai disesaki pengejar legalitas. 

Demokrasi adalah "peristiwa politik”, 


Menghadapi Gejolak Ekonomi Eropa 


dapat dikendalikan. Tbarat 
yang menunggu 


tahu kapan saat merekrut, 
membuat akta, dan men- 
daftar ke KPU. Demokrasi 
dikendalikan. Lemba- 
ga survei bekerja siang ma- 
lam meramalkan suara 
yang didapat partai politik 
Survei mempertontonkan 
elektabilitas. Mereka yang 
masih kurang elektabili- 
tasnya harus bekerja lebih 
keras lagi. Musim politik tidak berlang- 
sung lama. Siapa yang tidak menyiapkan 
diri dengan baik akan kehilangan ke- 
sempatan dan ditelan sejarah. 

al, demokrasi bukan musim. Dia 
ian yang hidup dalam keseha- 
rian yang berdetak. Dia tersembunyi di 
map seorang aktivis sosial yang mem- 
perjuangkan hak tanah para petani, Dia 
bergumam di dalam setiap demonstr 
buruh menolak upah murah. Demokras 
adalah saat. ra yang tadinya teng- 
gelam dalam keramaian sosial sekarang 
terdengar nyaring menuntut perubahan. 
Dia bukan regularitas, prosedur, dan nu- 
buat. Dia adalah aksi radikal yang berha- 
dapan dengan masa depan yang gelap, tak 
tentu, dan sarat kejutan. 

Proseduralisasi demokrasi membuat- 
nya kehilangan detak poli Demokrasi 
prosedural hanya membuat perebutan ke- 
kuasaan menjadi terjadwal sehingga 
mua dapat mempersiapkan diri. Tidak ada 
anomali politik yang dapat membuat per- 
ubahan. Sebab, dalam rangka merebut 
kekuasaan, semua menjual idiom per- 
ubahan, termasuk para penikmat status 
guo itu sendiri. Ketika semua menjadi 
politik, maka politik pun hilang di belanta- 
ranya sendiri. Partai yang lolos dari "pei 
tiwa politik” pun hanya bekerja minimal 


Oleh UMAR JUORO 


tuk mempersiapkan "po- 
litik administratif” dan lo- 
bi-lobi elite untuk menye 
lamatkan partainya dari 
diskualifikasi. 


Politisi musiman 
Pol 


Ik musiman meng- 
an politisi musiman. 
Politisi musiman adalah 
mereka yang mendadak ja- 
di politisi setiap kali musim 
politik dimulai. Politisi 
musiman bisa dari akade- 
misi, pengusaha, dan tentara. Partai politik 
punya andil penting dalam menciptakan 
politisi musiman. Sebab, tak bisa dimung- 
kiri, partai politik sangat perlu mereka, 
politisi musiman. Partai membutuhkan 
pikiran dari akademi: ik dari peng- 
usaha, dan keamanan dari tentara. 

Maka, dibuatlah program percepatan 
politik untuk mengubah mereka yang tadi- 
nya mengajar ekonomi pembangunan jadi 
politisi yang pintar memutar statistik. 
Pengusaha yang biasa berpikir laba diubah 
secara paksa jadi pekerja sosial yang ber- 
empati. Tentara pun mau tak mau harus 
diajari 'emokr: 
musiman hanya bermodalkan 
tik dan jaringan Mere- 
ka diukur berdasarkan kemampuan mem- 
beli suara dan berapa teman yang dipunyai 
di media sosial, Kalaupun tidak, semua 
bisa diatur dan dipersiapkan karena politik 
sudah terjadwal sedemikian rupa. Ak: 
misi yang punya ribuan teori di kepalanya, 
misalnya. Kesesakan kognitif itu dapat 
berdaya guna ketika logistik dan jejaring 
sosial mencukupi. Mereka pun jadi politisi 
musiman yang cukup menarik. Bayang- 
kan, mereka mampu berbicara dengan 
ibu-ibu rumah tangga dengan teori eko- 
nomi makro yang disederhanakan. 

Politisi musiman punya satu kesamaan. 


krak oleh janji kekuasaan yang menanti di 
pengujung jalan. Akhirnya, semuanya 
menganggap sepele politik. Politik diang- 
gap selesai ketika sebuah buku etika politik 
diluncurkan atau sembako dibagikan. Po- 
litik juga dianggap selesai ketika teman di 
medii | mencapai angka 10.000 lebih. 
Mereka menyepelekan politik karena ti- 
dak menganggapnya sebagai profesi se- 
umur hidup, Mereka beranggapan bahwa 
hidup terus berjalan ketika musim politik 
selesai dan jabatan lolos dari genggaman. 
Politisi musiman tak ambil pusing dengan 
partai yang selesai dikendarai. Mereka tak 
ambil pusing dengan partainya yang ter- 
ganjal verifikasi. Mereka kembali ke kc 
harian mereka yang banal dan mengh: 
kan meski tak menjanjikan. 

'adahal, politik membutuhkan lebih 
dari sekadar janji dan keir 
membutuhkan konsistens 


dalam tindak- 
an, ucapan, dan pikiran, Politik adalah seni 
keabadian, Untuk itu dia membutuhkan 
kesetiaan. Politisi musiman, sayangnya, 
hanya ikut rombongan orang yang berbon- 
dong-bondong memasuki lapangan poli- 


tik. Dia, seperti orang kebanyakan, berpi- 
kir, "Ah, siapa tahu kali ini berhasil.” 
Ketika politik tidak seperti yang dijanjikan 
dia pun melengos dan berkata, "Ah, me- 
mang politik itu bukan jalan hidupku.” Dia 
tidak tahu bahwa politik bukan sesuatu 
yang dapat dinyalakan lalu dimatikan 
kembali. Politik adalah sesuatu yang wajib 
ditekuni secara serius. Politik memi ta 
komitmen penuh apa pun yang t 
Begitu orang bersumpah menjadi poli 
dia mengikatkan diri pada sesuatu yang 
lebih besar dari dirinya, seumur hidup. 
Musim politik boleh datang dan pergi, 
tetapi politisi tidak pernah mati. Politik 
adalah keabadian kecuali buat mereka, 
para politisi dadakan. 
DONNY GAHRAL ADIAN 
Dosen Filsafat Politik UT 


POJOK 


Pengusaha Hartati 
Murdaya yang berkursi 


risis Eropa serta 
Kk stagnannya ekono- 
mi AS dan Jepang 


membawa konsekuensi 
pada negara berkembang, 
termasuk Indonesia. 


Meski ekspor Indonesia tidak 
terlalu besar, sekitar 28 persen 
dari produk domestik bruto 
(PDB), melemahnya perekono- 
mian negara maju—juga China 
yang jadi tujuan utama ekspor 
Indonesia—menurunkan harga 
komoditas dan ekspor Indonesia. 
Selain jalur perdagangan, penga- 
ruh krisis Eropa juga ditransmi- 
sikan ke Indonesia melalui jalur 
keuangan, yakni dengan meng- 
alirnya modal keluar Indonesia 
untuk memenuhi kebutuhan ke- 
uangan di negara asal dan men- 
cari tempat aman. 

Dalam dua dekade belakangan 
ini sistem keuangan dunia meng- 
alami guncangan rata-rata setiap 
dua setengah tahun. Kita masih 
ingat guncangan karena Perang 
Teluk (1991), krisis Asia (1997), 
krisis Rusia (1998), serangan 9/11 
(2001), Enron dan Perang Irak 
(2002), kasus Lehman (2008), 
Yunani (2010), dan belakangan 
ini Eropa (2011). Akibatnya di- 
rasakan sampai ke Indonesia ka- 
rena terintegrasi dengan sistem 
ekonomi dan keuangan global. 

Besarnya pengaruh krisis ter- 


sebut bergantung pada tingkat 
integrasi ke perekonomian dunia 
dan fundamental ekonominya. 
Makin tinggi integrasi, makin be- 
sar pengaruh guncangan global. 
Semakin kuat fundamental, se- 

kin dapat mengatasi dampak 
Oi Tn ea Karan 


i mata uang 
dat mengurangi dampak pe- 
ngaruh krisis global. 

Tingkat integrasi ekonomi In- 
donesia tidaklah terlalu tinggi di- 
bandingkan dengan negara Asia 
lainnya, Rasio aset dan liabilitas 
asing terhadap PDB sekitar 50 
persen, sedangkan Korea dan 
Thailand lebih dari 100 persen. 

Fundamental ekonomi Indo- 
nesia juga tergolong bagus ke- 
cuali defisit neraca berjalan yang 
mencapai 3, persen PDB. Utang 
pemerintah terhadap PDB ren- 
dah, 25 persen, defisit anggaran 
juga hanya 1,5 persen dari PDB. 

Defisit neraca berjalan teruta- 
ma karena besarnya impor ba- 
rang modal sejalan tingginya in- 
vestasi dan aliran modal keluar 
karena krisis Eropa. Besarnya 
impor minyak (sekitar 18 miliar 
dollar AS pada semester ini) se- 
jalan dengan besar subsidi BBM 
yang membuat konsumsi BBM 
terus meningkat sehingga mem- 
perburuk neraca pembayaran. 

Bagi penentu kebijakan, upaya 
mengendalikan perekonomian 


menghadapi volatilitas ini sangat 
menentukan keberlanjutan per- 
kembangan ekonomi. Pertam 
tama, bagaimana mengatasi de- 
fisit neraca berjalan ini. Upaya 
mendorong penanaman modal 
asing (PMA) mengimbangi aliran 
modal keluar adalah baik, tetapi 
punya konsekuensi meningka 
nya impor. Sebab, PMA pada 
umumnya bertujuan untuk pasar 
domestik dan kandungan impor 
tinggi. PMA untuk infrastruktur 
dan produk bahan antara indus- 
tri akan lebih baik dalam men- 
dukung kekuatan ekonomi. 


Ekonomi domestik 


Mengurangi impor minyak sa- 
ngat membantu menurunkan de- 
fisit neraca berjalan. Menaikkan 
harga BBM akan mengurangi im- 
por minyak. Begitu pula upaya 
mendorong investasi migas akan 
sangat membantu dalam me- 
ningkatkan produksi migas dan 
mengurangi impor. 

Kebijakan moneter selayaknya 

j bilitas rupiah dengan 
yang terkendali untuk 
mengurangi tekanan impor dan 
meredam guncangan dari luar. 
Koordinasi fiskal dan moneter 
sangat penting dalam menjaga 
stabilitas harga obligasi pemerin- 
tah dan ekonomi secara kese- 
luruhan. 

Kebijakan fiskal mesti lebih 
stimulatif mendorong perekono- 


mian domestik, terutama bagi 
usaha kecil dan menengah. De- 
fisit anggaran dapat diperbesar 
jadi sekitar 2 persen PDB. 

Krisis Eropa tampaknya akan 
berjalan lama. Jika pun terjadi 
pemulihan ekonomi di Eropa dan 
AS, akan sulit untuk pulih sepe- 
nuhnya. Likuiditas uang telah de- 
mikian besar dipompakan oleh 
bank sentral, tetapi dunia usaha 
tak bersedia untuk investasi ka- 
rena ketidakpastian yang masih 
tinggi. Defisit pemerintah dan 
neraca berjalan yang besar sulit 
diatasi karena 'itu pemulihan 
akan sangat sulit. Sementara itu, 
ekonomi China, India, dan nega- 
ra berkembang lain belum cukup 
siap menghela ekonomi dunia. 

Pola melemahnya perekono- 
mian negara maju dan mening- 
katnya perekonomian negara 
berkembang tampak jelas, Na- 
mun, transisi bagi negara ber- 
kembang untuk jadi negara maju 
lebih sulit dengan melemahnya 
perekonomian negara maju. Ne- 
gara berkembang harus semakin 
mengandalkan ekonomi domes- 
tiknya dan aktif mendukung ker- 
ja sama internasional untuk 
menjaga stabilitas ekonomi glo- 
bal dan mengurangi ketidakse- 
imbangan perdagangan, teruta- 
ma antara AS dan China. 

UMAR JUORO 
Ekonom Senior di CIDES 
dan the Habibie Center 


roda dan mengaku sa- 
kit ditahan KPK. 

Air mata yang ini bagus 
buat adegan sinetron... 


. 


Industri hilir telat 
digarap. 

Telat sadar atau telmi 
(telat mikir)? 


- 


Anggaran perjalanan 
dinas kementerian dan 
pemerintah 2013 seni- 
lai Rp 21 triliun. 
Anggaran jalan-jalan, 
tepatnya. 


- 


Empat tahun lewat 
kasus Bank Century 
kembali dibahas DPR. 
Ada yang ingin segera 
dilupakan, tuh! 


meng 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


OPINI 


REDAKSI 


YTH 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor yang masih berlaku, 


berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-surat yang diterima. 


e-mail: opini@kompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Tunjangan Sertifikasi 
Dosen 2011 Tidak Jelas 


aya dosen pegawai negeri sipil yang ditu- 

gaskan di salah satu perguruan tinggi swasta 

di Kopertis Wilayah V Yogyakarta hingga 11 
tahun. Bulan Agustus 2011, saya mengikuti ser- 
tifikasi dosen. 


Oktober 2011, saya lulus sebagai tenaga pendidik dan 
dinyatakan layak untuk mengajar di perguruan tinggi. 
Namun, hingga kini saya belum menerima hak sebagai 
tenaga pendidik berupa tunjangan sertifikasi dosen sebe 
satu kali gaji pokok per bulan. Teman-teman lain yang 
dinyatakan lulus sertifikasi dosen 2011, terutama di Kopertis 
Wilayah V Yogyakarta, mengeluhkan hal serupa. 

Saya ingin mendapatkan kejelasan tunjangan yang sangat 
berarti tersebut. Seharusnya bukan kami para dosen yang 
menanti tanpa harapan, melainkan pemerintah yang ber- 
kewajiban segera membayarkan. Apalagi kami sudah me- 
laksanakan kew: 
membuat laporan setiap semester, baik itu beban kerj 
dosen (BKD) maupun kondite lainnya, sehingga tidak perlu 
ada keraguan lagi. 

Mohon tanggapan dari Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, terutama yang berkewajiban mengurusi tun- 
jangan sertifikasi dosen. 


sar 


jiban sebagai tenaga pendidik bersertifika: 


YENI ROSILAWATI 
Blunyah Gede RT 004 RW 082, 
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 


Smartfren 
tidak Profesional 


mendatar, tidak ada 


siny 


nakan, bahkan hanya 


Saya 
Smartfren dengan nomor pe- 
langgan 8812617lxx. Setiap bu- 
lan, saya mengisi pulsa Rp 
100000 untuk keperluan mo- 
dem. Saya selalu menggunakan 
paket berlangganan internet un- 


pengguna 


iman 


ma, 


kan berkali- 
hanya ditanggapi permint: 
karena Smartfren sec 


limited 30 hari dengan biaya Rp optim 
90000, ter juga saya menemukan ter- 
Selama beberapa waktu nyata banyak pengguna Smart- 


menggu n layanan internet 
rtfren, tidak ada kendala — ngeluhl 
yang signifikan. Kadang ada ke-  timal 
luhan, tetapi dengan komplain 
via Twitter, masalah segera di- 
tangani Smartfren, 

Sejak awal Agustus, koneksi 
internet Smartfren tidak bisa di- 
gunakan optimal. Hibernate mo: 
de bahkan sejak awal modem 
dihidupkan, grafik lebih sering 


harusnya diberi tah 
k jelas samp: 
Jaringan sele: 
i internet | 


sebelumnya, banyak p 
yang dirugikan. 


Come & Shop at tho BIOGEST ACE in ihe world @ Living World, Alam Sutera | C 


Senantiasa di Sisi Anda 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Internet Smartfren tak bisa digu- 
untuk 
membuka surat elektronik pun 
membutuhkan waktu sangat la- 


Keluhan sudah saya sampai- 
li via Twitter dan 


Twit- 


fren di seluruh Indonesia me- 
an hal serupa. Jika op- 
i jaringan dan mema- 
kan waktu lama, pelanggan se- 


apan op- 
ai hingga 
digunakan 
kembali, Tanpa pemberitahuan 
ggan 


omer Care :021 


Dalam situasi tanpa kepas- 
tian seperti ini, saya me 
Smartfren tidak memiliki 
pekaan untuk memuaskan pe- 

langgan. 
LYA RIZKY ANDARINI 
Lingkungan Santan RT 005 
RW 002, Sumberrejo, 
Mertoyudan, Magelang, 
Jawa Tengah 


ke- 


Beda Alat 
dan Kartu Kredit 


Pada 21 Juni 
pukul 19.00, berbelanja pa- 
kaian di Suzuya Pekanbaru, yang 
lokasinya berdekatan dengan 
Hotel Grand Zuri di pusat kota. 

Menurut petugas kasir, pem- 
bayaran bisa dengan kartu kre- 
dit, maka saya berikan kartu 
tersebut untuk digesek di mesin 
EDC, tetapi kata petugas itu ti- 
dak dapat diproses. 
ampai dua kali dia men, 
gesekkan kartu kredit dan ka 
tanya tetap tidak dapat diproses. 
Akhirnya saya membayar tunai, 
anggal 27 Juni 2012, saya 
dihubungi Saudari Merry yang 
mengaku dari Suzuya Pekanbaru, 
untuk mengonfirmasi transaksi 
kartu kredit saya. Saya jawab 
bahwa menurut petugas kas 
transaksi kartu kredit s: 
berhasil. Saya minta kepadanya 
membatalkan transaksi itu ka- 
rena sudah saya bayar tunai. 

Kemudian, datang tagihan 
dari Citibank yang memperli- 
hatkan bah: slaku pe- 
megang kartu kredit nomor 
XX XXXX Xxxx 1479, pada 21 Juni 
2012, telah melakukan tr: $ 
sebanyak dua kali Rp 229400 - 
Rp 458.800, yang akhirnya har 
saya bayar 

Tanggal 2 Agustus 2012, saya 
sampaikan komplain kepada 
Saudari Merry untuk memba- 
talkan transaksi itu. Ta men- 
jawab permohonan saya telah 
aikan ke BNI selaku pe- 
DC. Tidak jelas sampai di 
a proses pembatalan trans- 
ya pun harus mem- 
bayar ke Citibank untuk barang 
yang tidak pernah saya terima, 

ERWIN MUSTIKA 
Jalan Palem Sirai VI, Kelapa 
Dua, Tangerang, Banten 


2012 sekitar 


( Rewards 


5829100 1 vwwacehardware 


ewan Energi Nasi- 

| bD onal sampai kini 
belum juga me- 

| mastikan skema payung 

| hukum Rancangan Kebi- 

| jakan Energi Nasional, 

| apakah berbentuk pera- 

| turan presiden, peraturan 

pemerintah, atau bahkan 

undang-undang. 


Dewan 
akan se- 


Yang sudah 
| Energi N: 
| a mengajukan Rancangan Ke- 
ijakan Energi Nasional (KI 
kepada DPR untuk dibahas dan 
pkan regulasinya. Selepas 
payung hukum ditetapkan, lang- 
kah berikutnya menggodok Ren- 
cana Umum Energi Nasional 
(RUEN) yang akan menjadi pe- 
tunjuk teknis pelaksanaan kebi- 
| jakan nasional di bidang energi 

|” DEN yang diketuai oleh pre- 
| siden telah menyiapkan rancang- 
| 
| 


pasti, 


an KEN berdasarkan perubahan 
paradigma pengelolaan energi 
nasional. Paradigma baru yang 
diangkat di dalam KEN adalah 
menetapkan energi seb: 
dal pembangunan nasiona 
radigma sebelumnya, energi ha- 
nya dipandang sebagai komoditas 
ekspor atau sumber penerimaan 
| negara, Rancangan KEN akan ja- 
| di pedoman dalam pengelolaan 
| energi nasional untuk mewujud- 
kan ketahanan dan kemandirian 
energi serta mendukung pem- 
bangunan nasional yang berke- 
lanjutan. 
Seandainy 


benar paradigma 

ada i 
pembangu 
onal, tampaknya DEN perlu le- 
bih bijak dan waspada karena 


ah enei 


na- 


ke seluruh kebijakan yang 
sun harus sejalan de- 
ngan paradigma yang sudah di- 


tetapkan. Paradigma en 
laku modal pembangunan meng- 
ingatkan kita pada masa Orde 
Baru di mana migas masih men- 
dominasi sumber penerimaan 
negara. Kontribusi migas dalam 
| APBN pernah melebihi 70 per- 
sen. Indonesia masih jadi negz 
eksportir neto miny 
| produksi masih di atas 1 juta 
| barrel per hari, konsumsi BBM 
| dalam negeri belum setinggi se- 
karang. Orde Baru berhasil me- 
manfaatkan migas sebagai tulang 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| akan d 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ig Maceindonesia ET aceing 


“BCA 


Oleh EDDY PURWANTO 


punggung  perekono- 
mian negara sekaligus 
modal pembangunan #4 
nasional melalui 
program Trilogi 
Pembangunan 
(Stabili Per- 
tumbuhan, dan 
Pemerataan) s 
hingga wajar bila 
Soeharto kemudi- 
an dianugerahi ge- 
lar Bapak Pemba- 
ngunan Nasional. 

Pada era Reform: 
DEN mengulang "sukses" Orde 
aru dengan menjadikan energi 
modal pembangunan nasional? 
Akibat minyak dipandang seb: 
gai modal pembangunan, ca- 
dangan minyak hingga kini telah 
terkuras sedikitnya 22,3 miliar 
barrel sehingga cadangan terbul 
ti yang tersisa tinggal 3,9 miliar 
barrel. ' Sementai konsumsi 
BBM terus melonjak, bahkan im- 
por minyak mentah dan BBM 
telah melebihi dua kali lifting 
(minyak siap jual) bagian negara. 
Diperkirakan dalam dua dasa 
warsa mendatang bauran energi 
fosil khususnya migas masih di 
atas 50 persen. 


i, perlukah 


Jangan diulang lagi 
Sejatinya modal adalah aset 
yang diharapkan tidak akan habis 
bahkan diupayakan terus bei 
kembang. Kekeliruan Orde Baru 
hingga kini adalah seluruh pe- 
nerimaan dari SDA yang tak ter- 
barukan, khususnya migas, lang- 
sung disetor ke APBN sehingga 
menggerus modal bangs 
rimaan migas seyogiany 
"modal pembangunan bangsa” 
dalam arti yang sebenarnya. Ide- 
alnya sebelum disetor bulat-bulat 
ke APBN dikembangkan terlebih 
dulu melalui instrumen a 
dah khusus, kemudian hasil atau 
keuntungan pengembang: 
boleh disetor dan diperlakuka 
sebagai pendapatan di RAPBN, 
angnya, sejak rezim Orde 
ssia menganut sistem 
APBN defisit. Kondisi ini yang 
memaksa pemerintah dengan 
restu DPR mempraktikkan peng- 
gerusan "modal bangs: te 
sistemik khususnya migas selaku 
kekayaan alam tak terbarul 
Apabila DEN dalam par 
mabaru KEN menjadikan energi, 
khususnya migas sebagai "modal 


DIDIE SW 


pembangunan”, 
identik dengan mc 
manfaatkan hi 
penerimaan miga 
sebagai modal atau 
belanja pemba- 
ngunan — dalam 
Dengan 
demikian, 'DEN 
akan dipandang 
turut melegalkan 
praktik penggerus- 
an modal bangsa 
yang setiap tahun dikukuhkan 
DPR lewat UU APBN, 


Kompensasi energi fosil 


UUD 1945 mengamanatkan 
kekayaan alam digunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rak- 
yat. Rakyat yang dimaksud para 
pendiri Republik tentunya bukan 
hanya generasi zaman DEN se- 
arang, tetapi juga generasi men- 
datang yang sam: ma punya 
hak atas sumber daya alam, ter- 
utama yang tidak terbarukan. 

Setiap generasi memikul tang- 
gung jawab untuk memperpan- 
jang masa manfaat kekayaan 
alam selama mungkin sehingga 
generasi berikutnya turut me- 
nikmati haknya. Namun, dengan 
praktik APBN yang berlaku saat 
ini, diyakini kekayaan alam yang 
tidak terbarukan, terutama mi- 
gas, akan terkuras dalam waktu 
tak terlalu lama. DEN perlu me- 
mikirkan bentuk kompens 
tuk menjamin keberlanjutan as 
manfaat migas bagi gene 
anak-cucu dan menghindari s 
nyalemen bahwa APBN kita in- 
konstitusional 

Status cadangan minyak ter- 
bukti Indonesia hanya tinggal 3s 
miliar 4 gkan indeks 
Laju penggantian cadangan da- 
lam lima tahun terakhir jatuh di 
bawah angka satu, ar aku- 
mulasi penemuan — cadangan 
baru tak mampu mengimbangi 
laju produksi minyak sehingga 
produksi cenderung menurun 
teru 


si un- 


si 


rrel, se 


ancang bentuk 


”kompensasi” atas penggerusan 
modal bangsa khususnya cadang- 
an migas. Indonesia wajib me- 


nyisihkan sebagian porsi hasil ke- 
giatan hulu migas jadi "dana aba- 
di migas nasional” dengan tujuan 
utama memperpanjang masa 
m: t keberadaan migas, men- 
jaga keberlanjutan sektor hulu 


Coba menu baru 
di resto favorit, GRATIS! 


Dengan bersantap di Sushi Tei, 
Sushi Kiosk, dan Rakuzen 


| Energi (Bukan) Modal Pembangunan 


migas, mempertahankan nilai riil 
kekayaan migas, dan menjamin 
kesinambungan asas manfaat mi- 
s bagi generasi mendatang. 

Memang berat bagi pemerin- 
tah jika seluruh penerimaan mi- 
ak langsung diperlakukan 
ai pendapatan karena di- 
fisit akan membeng- 
sehingga Indonesia sulit ber- 
as. Sebagai gambaran dalam 
APBN-P 2012 defisit akan men- 
capai Rp 1904 triliun kendati 
seluruh penerimaan migas sudah 
dimasukkan sebagai pendapatan 
negara sehingga perlu instrumen 
lain dalam bentuk "pembiayaan” 
meliputi pinjaman luar negeri, 


privat penerbitan surat 
utang, dan sebagainya. 

Apabila seluruh penerimaan 
migas tiba-tiba ditarik dari sektor 


pendapatan APBN, defisit akan 


sangat membengkak sehingga 
akan mengundang krisis baru 


yang akan mengantar Indonesia 
menjadi "negara gagal”. Dengan 
demikian, "kompensasi" atas pe- 
ngurasan ke 
rus seluruh penerimaan nega 
tetapi cukup sejumlah persentase 
tertentu yang disetor dalam akun 
khusus yang dikelola dan dikem- 
bangkan oleh lembaga indepen- 
den sehingga diharapkan tidak 
mengganggu APBN bahkan kelak 
akan meringankan APB) 

Dana "kompensasi" sangat ber- 
manfaat untuk mengundang in- 
vestor melalui pembiayaan aku- 
isisi data kebumian yang lebih 
lengkap, Selama ini kampanye ek- 
splorasi kurang bergema, dan di- 
yakini salah satu penyebabnya 
adalah minimnya data geologi dan 
geofisika yang matang dan ber 
mutu khususnya di Indonesi 
mur dan kawasan perbatasan 
da mana masa depan migas In- 
donesi 


dipertaruhkan 


tapkan target bauran energi pri 

mer khususnya porsi energi baru 
dan terbaru! (EBT) pada 2025 
sebesar 25 persen dan pada 2050 
menjadi 40 persen, target ini 
jib dicapai oleh siapa pun yang 
akan memegang tampuk peme- 
ahan. En EBT inilah se- 
au yang dapat 


gi 
jatinya energi hij 
dijadikan modal pembangunan 


bangsa karena tidak mengg 
aset sumber daya. 

EDDY PURWANTO 

Mantan Deputi BP Migas 


citibank 


PLUS hemat hingga 15Y6 dengan Citi Rewards Points. 
Berlaku hingga 7 Oktober 2012. 


an 
Citibank 


Info, hubungi 69999 


Privileges 


atau klik www.citibank.co.id/bogagroup 


Sushi-Tei Roll. 


Bertaku untuk semua Kartu Kredit Citibank. Hemat hingga 1586 dengan Citi 
Rewards Points berlaku untuk pemegang utama Kartu Kredit Citibank Ulima, 
Platinum, Rewards, Gold dan Telkomsel. Gratis menu baru berlaku untuk 
pembelanjaan minimum transaksi (sebelum tax & serviog di Sushi Tel Rp 300,000, 
Sushi iosk Rp 150.000, Rakuzen Rp 400.000. Syarat dan Ketentuan berlaku 


8 KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


(ee "Bos Pabrik Dicari Polisi 


AL Meksiko Tangkap Gembong Kartel Teluk 


Angkatan Laut Meksiko, Rabu (12/9), mengumumkan telah Karachi Berkabung, Pabrik dan Sekolah Libur 


menangkap orang yang mengaku sebagai pemimpin Kartel 
Teluk, Jorge Eduardo Costilla Sanchez, salah seorang gembong 


narkoba Meksiko yang paling dicari. Kalau memang benar, KARACHI, KAMIS 
tertangkapnya Jorge Costilla itu bisa membuka sebuah Polisi Ikke 
kekosongan kekuasaan dan meningkatkan perang perebutan GUSI Memasukkan. 
wilayah antarkartel. Dalam pernyataan singkat Rabu malam, nama pemilik pabrik 


AL Meksiko mengatakan bahwa pria yang ditangkap di Negara 
Bagian Tamaulipas mengatakan, dia adalah gembong yang di- 
kenal sebagai ”EI Coss”. Pihak AL tidak memberi rincian pembunuhan menyusul 
mengenai penangkapan itu, tetapi mengatakan akan mela- An apa. Kn 
kukannya PN met amplkan orang yang diduga gem- kebakaran pabrik Ali 
bong narkoba itu kepada pers di Mexico City, Kamis. Menurut Enterprises di Karachi 
seorang pejabat keamanan pemerintah, Costilla (41) ditangkap smg meli 
tanpa perlawanan di Tampico, Tamaulipas, Pei pan ter- yang menewaskan 289 
sangka gembong kartel itu terjadi hanya sepekan setelah AL orang. Sejumlah pihak 
Meksiko menangkap anggota senior Kartel Teluk, Mario 
Cardenas. (REUT! /AP/DI) 


dalam daftar kasus 


menyerukan agar 
Pemerintah Pakis 
Amerika Ucapkan Selamat Jalan pada Armstrong meningkatkan keamanan 
pabrik untuk mencegah 
tragedi serupa, 


tan 


Petinggi NASA, rekan astronot, keluarga, dan warga melepas 
kepergian Neil Armstrong, manusia pertama yang menji 5 
kaki di Bulan, dalam upacara di Katedral Nasional Washington, Ag adi 
is (13/9). Upacara dibuka dengan tiupan alat musik Skot- Ajun Komisaris Besar A Fa- GA 
Ja, bagpipes, yang mengiringi keluarga dan pasukan ke- roogi, Kamis (13/9), mengatakan, Sean APA 
hormatan Angkatan Laut AS. Sesama awak Apollo 11, Buzz pendaftaran tersebut sebagai tunda ma 
Alarin dan Michael Collins, ator John Glenn langkah awal sebelum polisi me- 
berada di antara 2.500 orang yang memadati katedral. Batu nemukan kelengkapan bukti un- 
bulan yang diberikan awak Apollo 11 pada katedral itu tahun tuk menjadikan pemilik pabrik 
atedral, "Anda tersangka. Polisi juga me- 
lan ke bintang-bintang” kata Eugene jabat setempat yang 


Cernan. yang berjalan di Bulan, Sambutan ap gagal menerapkan per- 
Iy Me to the Moon" yang dinyanyikan aturan keamanan pabrik. 
I Upacara untuk publik ini digelar dua pekan setelah Mohammad Nawaz Gondal, 
u @ untuk kalangan terbatas, 31 Agustus, yang menggam- kepala kantor polisi setempat, Seorang pria Pakis Kamis (13/9), men: 
barkan sifat Armstrong yang menghindari sorotan publik. menambahkan, polisi tengah sebelumnya, Sebanyak 289 orang tewas dil 
cmstrong akan dimakamkan di laut. (AEP/WAS) memburu dua bersaudara pemi- 


lik pabrik tersebut, yang sama 

sekali tidak terlihat sejak keba- gal menegakkan hukum perbu-  gedi seperti di Karachi dan La- KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA TERBURUK DI DUNIA 
jadi. Polisi memerin- ruhan dan peraturan keselamat- hore, 

r keduanya dicekal. kerja dasar. Banyak pemilik Pada Rabu, pabrik sepatu di 1 September 2012: Sedikitnya 38 af 

Teng Thirith, salah satu tokoh senior dari rezim brutal Khmer pabrik juga harus di- pabrik ik melengkapi Lahore terbakar dan menes tewas dalam kebakaran pabrik 

Merah, Kamboja, akan dibebaskan dari hukuman setelah peng- " sampai mati” kata Niza- pabriknya dengan peralatan ke- kan 25 orang, Beberapa jam ke- kembang api di Negara Bagian 

adilan internasional, Kamis (13/9), memutuskan bahwa dia muddin, paman salah satu selamatan dasar, seperti alarm — mudian, pabrik tekstil di Karachi Tamil Nadu, India 


”Ibu Negara” Khmer Merah Segera Dibebaskan 


secara mental tidak layak untuk diadili. Hakim pengadilan korban. dan penyemprot air, terbakar dan sebanyak 289 pe- — 2 Desember 2011: 90 orang tewas 

beralasan, Thirith yang kini berusia 80 tahun tidak cukup sehat Peneliti dari Jinnah Institute Hal senada dikatakan Noman — kei k dalam kebakaran rumah sakit di 

untuk mengikuti sidang pengadilan. "Tatkala tidak ada alasan di Islamabad, Reza Rumi, menga- Ahmed dari Universitas NED, — Pada Kamis, pabrik, sekolah, Kalkutta, India, 

untuk mengadili terdakwa di masa mendatang, pengadilan takan, kebakaran di Karachi me- Pakistan, na dikutip dan perguruan tinggi tutup se- 3 Juni 2010: Lebih dari 116 orang tewas 

memutuskan membebaskannya," demikian pernyataan resmi rupakan tragedi paling memati-  Bussines , harian cko-  mentara. Transportasi umum dalam kebakaran yang menghar 

pengadilan kejahatan perang Kamboja. Thirith, mantan men- kan dalam sejarah industri Pakis- — nomi an, Menurut dia, se- pun berhenti beropes pertokoan dan perumahan di » - 
: tan Inisebagai cermin buruknya dikit sekali pabrik di Pakistan — Sementara itu, para keluarga Banglades 5 Dolken ai ba el Al 
lds” tahun 1970-an, Pol Pot, menderita penyakit Alzheimer, regulasi dan penegakan hukum yang mengikuti prosedur ke- korban sibuk membantu petugas — 4 Agustus 2004: Kebakaran supermarket aa kanal unaa Sa PA Ti 
san kesehatan itulah yang tidak memungkinkan Thirith ketenagakerjaan. amanan bagi pekerja. Hal itu ka-  mengidentifikas di Paraguay menewaskan sedikitnya. Mat kasa 

diadili dan dihukum, Thirith adalah satu dari sedikit orang dari Menurut dia, masalah perlin- rena minim pengawasan peme- Dari 289 jasad, b 364 orang, 7 aan 

rezim yang berkuasa pada tahun 1970-an yang bisa dihadirkan dungan ketenagakerjaan mem- Pasar dan pusat perbe- teridentifikasi. Seb: j 5 Desember 2001: Sedikitnya 2800rang Tenganan PAD MIA 

ke depan pengadilan. Thirith dikenal sebagai "Tbu Negz buruk sejak pemerintah federal jaan juga tidak dilengkapi sad yang teridentifikasi telah di- tewasakibat kebakaran di kawasan —— aa 

Khmer Merah" dan akan dibebaskan pada Jumat ini jika tidak menyerahkan pengawasan pab- pengaman, Pihak berwenang ha- serahkan kepada keluarganya pusat perbelanjaan di Lima, ibukota 8 Maret 1911: Kebakaran di pabrik tekstil 


di New York menewaskan 146 orang 


untuk dimakamkan. Paru, 
(AFP/AP/MHF) Sumber 


ada banding dari jaksa, kata Neth Pheaktra, juru bic: kepada pemerintah provinsi. rus meni 
adilan Kamboja. (REUTERS/AFP/CAL) Namun, pemerintah provinsi ga- k 


GUNAWAN 


Tak pe sngan Soi ria! M ny Xperia"M a 
ktikan k | jan ketangguhannya, dapatkan banyak bonus 


Promo berlaku: 14 September 
LANGKAH-LANGKAH MENGGUNAKAN APLIKASI KOMPAS GR CODE 


Dapatkarf konten multimedia Kompas melalui teknologi 
AR gode (Guick Response Gode)'di perangkat mobile 
nda' Melalui teknologi'ini, Anda bisa mengakses informasi 
Gg lebih kaya, dalam, dan mutakhir dalam bentuk teks, 
infografis, foto serta video. 


Xperia" acro $ 
2 m “ Ponsel stylish yang ekstra tangguh 
Xperia" go p «Mer rann gua 


Ponsel canggih yang tahan air 


a Login dengan ac 
b.h IK ke Bla 
Ketik kata kunci pe 


@. Download salah satu app yang tersedia/ditemul lalam pencarian, 


gunakan untuk scan OR Code " 
XPERIA 


a/ditemukan dalam pencarian, TI Io lengkap hat ol 201.81 Kang SONY 


@uestions.idEsupport.sonymoble.com 
Kunjung webaita www.sonymobile.com 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


- 


Sepeda motor terbakar seusai bentrokan di luar bandar ud 
saat pendukung kandidat presiden Venezuela dari kubu opo: 


2 ma aga 
Jae 


karopusrta Internsctonal 878 


Hugo Chavez, menjelang pemilihan presiden Venezuela 7 Oktober mendatang, 


Bentrok di Venezuela 


Lempar Batu antara Pendukung Chavez dan Oposisi 


PUERTO CABELLO, KAMIS — Pendukung 
Presiden Venezuela Hugo Chavez, Rabu (12/9), 
bentrok dengan pendukung kandidat oposisi 
Henrigue Capriles tak sampai kurang dari sebulan 


sebelum pemilu 7 Oktober. 


Capriles mencoba menghen- 
tikan 14 tahun pemerintahan 
Chavez dan menghalangi pe- 
mimpin flamboyan itu mendapat 
batan ketiga. Namun, 
jumlah jajak pendapat memper- 
lihatkan Chaves lebih diunggul- 
kan. 

Bentrokan itu terjadi di ban- 

kota Puerto Cabello, Ve- 
rela ut: iat para pendu- 
kung Capriles menanti kedatang- 
annya untuk rapat umum, Tiba- 
tiba sekelompok besar pendu- 
kung Chavez yang mengenakan 
kaus merah memblokade jalan 
utama dekat bandara dan me- 
nyerbu sekitar 200 pendukung 
Capriles. 


Kedua kelompok saling lempar 
batu di sekitar bandara, bahkan 
saling kejar di landasan tempat 


Capriles dijadwalkan mendarat, 

Sebuah truk yang membawa 
bahan kampanye oposisi dibakar 
dan satu mobil lainnya dirusak. 


sedikitnya 14 orang 
na bentrokan ini. 

am bentrokan itu, pendu- 
kung Chavez mengepung seorang 
wan foto di band me- 
renggut kameranya, dan menge- 
jarnya sambil melempari baru. 
Adapun seorang pendukung 
Capriles mengancam fotografer 
lain dengan tongkat besar saat dia 
mengambil foto dekat landasan. 


nuju acara itu ketika bentrokan 
terjadi. Untuk menghindari jalan 
yang diblokade itu, dia naik he- 
likopter ke sebuah lapangan de- 
kat sungai, dan dijemput nelayan 
yang membawanya dengan kapal 
motor ke lokasi rapat umum. 


Menyalahkan 

Pendukung Capriles ataupun 
Chavez saling menyalahkan da- 
lam bentrokan terburuk 
kampanye presiden dimulai, Juli 
lalu. Sebelum ini, ada sejumlah 
bentrokan dalam — kampanye, 
tetapi tak sampai meluas. 

Capriles, Gubernur Neg: 
gian Miranda, mengecam Chavez 
dalam kampanyenya di Puerto 
Cabello. Dia menyalahkan Cha- 
vez dan "kelompok kecil radikal” 
atas bentrokan tersebut, 

”Tindakan-tindakan ini tidak 
spontan. Ada yang bertanggung 
jaw kata Capriles kepada 
massa. Tanpa menyebut lang- 


AP PHOTO/ARIANA CUDILLOS 


internasional di Puerto Cabello, Venezuela, Rabu (12/9). Bentrokan terjadi 
Henrigue Capriles, bersitegang dengan pendukung presiden petahana, 


sung nama Chavez, dia mengata- 
kan, "Anda yang menginginkan 
skenario ini, Anda yang meng- 
inginkan menyebar ketakutan, 
Anda yang menginginkan rakyat 
Venezuela terus berkelahi." 

Puerto Cabello terletak di Ca- 
rabobo, 100 kilometer sebelah 
barat Caracas. Wali Kota Puerto 
Cabello adalah seorang "Chavis- 
ta” (pendukung Chavez), tetapi 
gubernur Carahobo adalah pen- 
dukung oposisi. 

Jorge Rodriguez, manajer 
kampanye Chavez, menyalahkan 
oposisi. Ta mengatakan, polisi Ca- 
rabobo di bawah komando gu- 
bernur menyerang pendukung 
Chavez yang "mempunyai hak 
protes” atas kunjungan Capriles. 


Jaime Castillo, pakar krimi- 
nologi, mengatakan, kekerasan 
itu 


Pemerintah dituduh- 
menjadi dalang karena pe- 
t setempat yang mengimbau 
pendukung Chavezturun ke 
lan. (AP/REUTERS/DI) 


LAUT CHINA SELATAN 


Kode Tata Berperilaku Dibahas secara 


JAKARTA, KOMPAS — Men- 
teri luar negeri sepuluh negara 
anggota ASEAN akan menggelar 
pertemuan maraton untuk mem- 

s penyusunan draf kode tata 
au COC di Laut 
China Selatan. Draf itu harus 
saikan sebelum Konferen 
ikat Tinggi ASEAN digelar 
akhir tahun di Kamboja. 

Hal itu disampaikan Perwakil- 
an Tetap Indonesia untuk 
ASEAN, T Gede Ngurah Swajaya, 
Kamis (13/9). Swajaya menyebut- 
alah satu pertemuan akan 
digelar di sela-sela pei 
Majelis Umum Pe 
Bangsa di New York, 
khir September. 

"Menlu ASEAN sudah biasa 
memanfaatkan sidang PBB un- 
tuk menggelar pertemuan sam- 
pingan, kali ini soal kelanjutan 
perumusan COC” ujar Swajaya. 


Swajaya yang dihubungi lewat 
telepon tengah berada di Phnom 
Penh, Kamboja, menghadiri per- 
temuan tingkat pej 
ASEAN. HL: itu 
dengan pertemuan pejabat s 
nior China untuk membahas ke- 
lanjutan COC. 

Proses pembaha 
China terus berjalan walau 
ASEAN belum sel: merumu 
kan versinya sendiri untuk k 
mudian dirundingkan bersama 
China. 

Seperti diwartakan, proses 
pembahasan isu COC Laut Chi 
Selatan menemui jalan buntu pa- 
da Pertemuan Tingkat Menlu 
ASEAN (AMM) ke-45 Juli lalu di 
Phnom Penh dan gagal meng- 
hasilkan komunike bersam 
di yang sudah disepakati 
sampai saat ini masih berbentuk 
enam elemen kunci, yang harus 


n dengan 


dibahas dan dielaborasi oleh 

ASEAN, Bagaimana bentuk, sifat, 

dan isinya, itu yang akan dibahas 

dalam pertemuan informal men- 

lu ASEAN di New York,” ujar 
a 


mastikan apakah hasil pertemu- 
an informal itu akan mengha- 
i buah dokumen atau ke- 


lah pertemuan itu para 
menlu juga mengagendakan per- 
temuan lanjutan sebelum KTT 
ASEAN digel 

"Paling tida 


ada suara bulat di 
antara ASEAN sebelum para pe- 
mimpin negara berkumpul di 
KTT ASEAN akhir tahun, Saya 
ira sekarang sudah tidak ada 
Kita harus opti- 
jaya. 

Dalam kesempatan terpisah, 
Direktur Pengembangan Hu- 


kira 


Maraton 


bungan Komunitas Sekretariat 
ASEAN Danny Lee mengaku ya- 
kin pembahasan COC dan isu 
sengketa wilayah di Laut China 
Selatan dalam KTT ASEAN No- 
vember ini lan lancar. 
"Saya pikir tidak satu pun ne- 
gara terkait, bahkan China, 
menginginkan ada mi ah mun- 
cul, Ongkos yang harus ditang- 
gung sangat mahal. Setiap kapal, 
kapal nelayan hingga kapal mi- 
nyak, harus dikawal kapal perang 
negaranya saat berada di Laut 
China Selatan,” ujar Danny. 
Apalagi, tambahnya, 'antara 
China dan negara bersengketa 
punya hubungan ekonomi dan 
r yang dan saling me- 
mengaruhi. Namun, Danny tidak 
berani menjamin dalam KTT 
ASEAN negara anggota tak akan 
berulah akan memicu kebuntuan 
seperti pada AMM lalu. (DWA) 


William dan Kate ke Asia Tenggara 


.. 


Catherine, Duchess of Cambridge, 


GEITY IMAGES/ARTHUR EDWARDS/POOL 


berbincang dengan pengidap 


leukemia, Zakwan Anuar (15), di sebuah rumah sakit di Kuala 
Lumpur, Malaysia, Kamis (13/9). Hari itu adalah hari ketiga 
kunjungannya bersama Pangeran William, Duke of Cambridge, ke 
Asia Tenggara dalam rangka Pesta Berlian Takhta Ratu Elizabeth IT. 
Dalam rangkaian kunjungan itu, Duke dan Duchess of Cambridge 
mendatangi Singapura, Malaysia, serta dua negara di Samudra 
Pasifik, yaitu Kepulauan Solomon, dan Tuvalu. 


mrioperkoran @ & 


PENEMBAKAN 


Baru Satu Korban 
yang Dipastikan WNI 


JAKARTA, KOMPAS — Men- 
teri Luar Negeri Marty Nata- 
legawa menyatakan, dari empat 
s akibat ditembak 
, baru satu orang 
an berkewarganega- 
si rang lain- 


nya belum bi 
rena mereka tidak membawa da- 
ta diri, 

”Menurut kepolisian Malaysia, 
pada ketiga orang tersebut di- 
temukan data tindak pidana di 


an. Namun, masih harus di- 
verifikasi, terutama tiga orang 
yang diduga keras pihak Malaysia 
sedang melakukan perampokan,” 
ujar Marty, Kamis (3/9), di ha- 
Jaman Istana Negara. 

Menurut Marty, kronologis 
yang diketahuinya adalah sebe- 
lum penembakan, terjadi pe- 
rampokan. "Ada kejar-mengejar 
dan baku tembak sehingga hasil- 
nya seperti ini," ucapnya. 

Terkait satu korban tewas yang 
diketahui — berkewarganegaraan 
Indonesia, menurut Marty, je- 
nazahnya kini dalam proses pe- 
mulangan. Menlu menolak me- 
nyebut korban tewas yang sudah 
diketahui identitasnya tersebut 
sebagai TKI, cukup sebagai 
WNI, 

Adapun pemerintah kota Ba- 


tam masih memverifikasi iden- 


titas korban yang disebut berasal 
dari Batam dan Jawa Timur itu. 

Kepala Bagian Humas Peme- 
rintah Kota Batam Ardiwinata 
mengatakan, verifikasi dilakukan 
karena pada jenazah korban ti- 
dak ditemukan identitas apa pun. 
Padahal, disebutkan korban itu 
berasal dari Batam. 

Verifikasi dilakukan ke Dinas 
Kependudukan, Dinas Tenaga 
Kerja, Kedutaan Besar RI di 
Kuala Lumpur, dan keluarga. Ve- 
rifikasi di dinas kependudukan 
untuk menentukan apakah me- 
reka tercatat sebagai warga Ba- 
tam atau tidak. "Mereka juga 
disebut TKI karena itu dicari 
datanya di dinas tenaga kerja. 
Jika TKI resmi, seharusnya data 
mereka tercatat,” ujarnya. 

Sementara itu, Migrant Care 
mengatakan, korban WNI ber- 
jumlah lima orang. Analis ke- 
bijakan Migrant Care, Wahyu Su- 
silo, mengatakan, pemerii ha- 
rus mengevaluasi landasan kerja 
sama bilateral ketenagakerjaan, 
termasuk moratorium penem- 
patan pekerja rumah tangga mi- 
gran yang dicabut Juli 2012. 

“Kedutaan Besar RI di Kuala 
Lumpur juga harus proaktif 
menginvestigasi dan mengawal 
intensif proses hukum terhadap 
penembakan 11 TKI selama ini,” 
ujar Wahyu. (ATO/RAZ/HAM) 


aa Johnson Fe, 


Eni 7 "ni way 
A Family Company 


Seperti halnya Ibu, 
melindungi keluarga 
dengan berbagai cara. 


Untuk perlindungan 
sepanjang malam 


@ 


musim hujan 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


Unjuk Rasa di 
Kairo Berlanjut 


Kairo Meminta AS Menindak Produsen Film 


KAIRO, KOMPAS — Ratusan pengunjuk rasa, 
Kamis (13/9), kembali mencoba masuk Kedutaan 
Besar Amerika Serikat di distrik Garden City, Kairo. 
Mereka melempari petugas keamanan yang 
mencoba menghadang dengan bom molotov dan 
batu. Petugas keamanan membalas dan melontarkan 
gar air mata untuk membubarkan demonstran. 


Saling dorong dan lempar batu 
terjadi antara pengunjuk 
dan petugas keamanan, Sedikit- 
nya 20 demonstran dan 11 pe- 
tugas luka-luka dalam 
bentrokan itu. Dua ken- 
daraan petugas juga ter- 
bakar akibat lemparan 
bom molotov itu, seperti 
dilaporkan — wartawan 
Kompas, Musthafa Abd 
Rahman, da: ro. 

Unjuk rasa dilakukan sebagai 
film yang dibuat di AS 
anggap melecehkan Nabi 
Muhammad SAW. Tak hanya di 
juga merambah ke 
sejumlah negara Arab, seperti 
Yaman, Tunisi oko, Jalur 
Gaza di Palestina, dan Sudan. 

Pengunjuk rasa di kota Sana'a, 
Yaman, mendobrak gedung Ke- 
dubes AS setelah berh: men- 
jebol pintu gerbang masuk ge- 
dung tersebut. Mereka kemudian 
membakar mobil yang diparkir di 
halaman dalam. Terjadi bentrok- 
an dengan petugas keamanan 
yang melepas tembakan per- 
ingatan ke udara untuk mem- 
bubarkan pengunjuk rasa. 

Dubes AS untuk Yaman dan 
keluarganya diberitakan telah di- 
evakuasi dari rumah dinas ke 
sebuah hotel. Sejumlah pengun- 
juk rasa juga mencoba masuk 
rumah dinas Dubes AS untuk 
Yaman itu. 

Presiden Yaman Abd-Rabbu 
Mansour Hadi menuduh kelom- 
pok yang mendobrak gedung Ke- 
dubes AS di Sana' sbagai ke- 
lompok liar. Hadi juga meminta 
maaf atas peristiwa kekerasan di 
Kedubes AS di Sana'a itu kepada 
Presiden AS Barack Obami 

Adapun Pres 
hammad Mursi dalam pidatonya 
yang disiarkan langsung televisi 
Mesir mengatakan menjamin ke- 
bebasan berpendapat dan ber- 
unjuk rasa serta menyampaikan 


sikap, Namun, Kairo menolak 
unjuk rasa yang menyerang 
orang, aset pribadi, atau kantor 
perwakilan asing. Mursi berjanji 
melindungi warga 
di Mesir, dan mengecam 
keras pembunuhan Du- 
bes AS di Libya. 

Mursi menyampaikan 
pidatonya setelah dihu- 
bungi Obama, yang me- 
minta peningkatan pen- 
jagaan aparat keamanan Mesir 
kepada diplomat dan kantor Ke- 
dubes AS di Mes 

Sebaliknya, untuk meredam 
kemarahan massa, Pemerintah 
Mesir meminta AS menindak pi- 
hak yang bertanggung jawab atas 
produksi film kontroversial itu, 
Mursi menginstruksikan Ke- 
dubes Mesir di Washington me- 
lakukan upaya hukum terhadap 
oknum yang memproduksi film 
kontroversial tersebut. 

Jaksa penuntut umum Mesir, 
Abdel Majid Mahmud, menetap- 
kan 10 nama yang diduga terlibat 
dalam produksi film kontrover- 
sial itu dalam daftar hitam, dan 
akan ditangkap j uk Mesir, 
Mereka adalah sembilan warga 
Mesir dan satu warga A: 

Terkait peningkatan keaman- 
an perwakilan AS di luar negeri, 
petugas — kea Jerman 
menge konsulat 
AS di Be corang staf 
sakit. Staf itu mengalami kesu- 
litan pernapasan setelah mem- 
buka paspor warga Albania yang 
mengajukan visa masuk AS. 


Protes bermartabat 

Terkait beredarnya film ter 
sebut, umat Islam di Indones 
pkan menyampaikan eks- 
presi secara bermartabat, bukan 
dengan kekerasan, Harapan itu 
disampaikan — Ketua — Syuriah 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
(NU) Masdar Farid Mas'udi dan 


KASUS PENCULIKAN 


Jepang Perlu Bantuan 
dari Negara Lain 


TOKYO, KOMPAS — Jepang 
perlu mencoba berbicara dengan 
negar , seperti China atau 
Indonesia, untuk membantu me- 
nyelesaikan kasus penculikan be- 
berapa warga negaranya oleh 
Korea Utarz 
sebut dih: 
ka 
dengan Korut. 

Demikian diungkapkan Direk- 
tur Komite Hubungan Lua 
geri DPR Jepang Koichiro Ichi- 
mura dalam wawancara dengan 
wartawan Kompas, Dahono 
Fitrianto, di kantornya di kom- 
pleks parlemen Jepang, Tokyo, 
Rabu (12/9). Menurut Ichimura, 
Pemerintah Jepang harus men- 
cari untuk meny 
masalah penculikan ini sesegera 
mungkin karena usia para korban 
penculikan itu semakin lanjut. 

Salah satu cara yangia usulkan 
untuk membantu proses penye 
lesaian kasus ini adalah beke 
sama dengan China. China ada- 
lah sekutu terdekat Korut dan 
negara komunis itu sangat ter- 
pengaruh oleh China. 

Selain itu, China j 
menunjukkan tanda-tanda mem- 
buka kemungkinan beke ia 
dengan menjadi tuan rumah 
pembicaraan awal antara Peme- 
rintah Jepang dan Korut di Bei- 
jing, akhir Agustus silam. 

“Pertemuan selanjutnya saya 
kira juga akan berlangsung di 
Beijing karena sepertinya hampir 
tidak mungkin pejabat Pemerin- 
tah Jepang pergi ke Korut atau 
petinggi Korut pergi ke Jepang,” 
tutur anggota parlemen Jepang 
Diet) dari Partai Demokrat Je- 
pang (DPJ) itu. 

Sebelumnya, Jepang selalu 
meminta bantuan Amerika Ser- 
ikat dalam penyelesaian kasus 
penculikan tersebut. Saat ditanya 
apakah ada kemungkinan Jepang 
meminta kerja sama negara lain, 
termasuk Indonesia—yang me- 
miliki ' hubungan diplomatik 
dengan Korut—Ichimura menga- 
takan, hal tersebut bisa menjadi 
alternatif upaya penyelesaian se- 
lain cara-cara yang telah ditem- 
puh selama ini. 

”Jika Indonesia bisa memba- 
wa pengaruh baik bagi Jepang 
(dalam upaya penyelesaian kasus 
ini), saya dengan sungguh-sung- 


Iki hubungan baik 


telah 


yang baik 
Jepang),” kata Ichimura, 


Kerja sama 


Bahkan, menurut Kantor Ka- 
binet Jepang, Perdana Menteri 
hihiko Noda sudah menyam- 
an permintaan kerja sama 
dalam penyelesaian kasus pen- 
culikan ini kepada Presiden Su- 
silo Bambang Yudhoyono saat 
keduanya bertemu di sela-sela 


Konferensi Tingkat Tinggi 20 ne- 
gara kekuatan ekonomi dunia 


0 di Los Cabos, Meksiko, Juni 
lalu. Presiden Yudhoyono waktu 
itu menjawab ingin bekerj 
dengan Jepang dalam pers 
tersebut. 

Penculikan warga n 
pang oleh Korut itu terj 
dekade 1970-1980-an, dan men- 
capai puncaknya pada tahun 
1977-1978. Jepang secara resmi 
menyatakan ada 17 warganya 
yang diculik oleh Pemerintah 
Korut, tetapi baru lima orang 
yang dikembalikan Korut pada 
tahun 2002. 

Sisanya diklaim pihak Korut 
telah meninggal dunia atau tidak 
pernah masuk sama sekali ke 
negara itu. Pemerintah Jepang 
tidak percaya pada klaim ini ka- 
rena sejumlah bukti yang dikirim 
Korut tidak meyakinkan, bahkan 
bertentangan. 

Pada tahun 2007, Pemerintah 
Korut berjanji akan menyelidiki 
kembali kasus penculikan ter- 
sebut. Namun, janji itu tidak 
pernah dipenuhi. Setelah itu 
perundingan kedua negara ter- 
putus sehingga tak ada saluran 
komunikasi di antara kedua ne- 
gara karena Jepang tidak me- 
miliki hubungan diplomatik 
dengan Korut. 

Ichimura menambahkan, di 
samping kasus penculikan ter- 
sebut, juga ada masalah warga 
negara Jepang yang menjadi istri 
warga Korut, dan dibawa ke ne- 
gara tersebut pada dekade 1950- 
an, Istri-istri Jepang tersebut ke- 
mudian tidak pernah diizinkan 
pulang ke Jepang meski mereka 
menginginkannya. Ichimura me- 
nambahkan, penyelesaian kasus 
ini diharapkan juga melibatkan 
pemulangan para istri asal Je- 
pang tersebut. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Sekretaris Moderate Muslim So- 
ciety Hasibullah Satrawi secara 


umat Islam 
di Tanah Air menyikapi film ter- 
sebut dengan kepala dingin dan 
jernih, tidak terpancing melaku- 
kan kekerasan seperti terjadi di 
Libya. Umat Islam harus meng- 
acu pada keteladanan Nabi Mu- 
hammad dalam menghadapi pe- 
nistaan seperti itu, 

Agama hanya bisa dibela oleh 
keluhuran budi umat yang me- 
yakininya. "Umat Islam harus ya- 
kin, film yang menghinakan Ra- 
sulullah tak akan menghinakan 
beliau dan siapa pun, selain pem- 
buat film,” kata Masdar, 

"Protes hendaknya disampai- 
kan secara elegan dan bermar- 
tabat. Umat Islam bisa lebih bi- 
jaksana menghadapi provokasi 
seperti film tersebut. Tunjukkan 
bahwa perbuatan kita jauh lebih 
terpuji dibandingkan si pembuat 
film itu," kata Hasibullah. AM) 


Polisi Mesir menembakkan gas air mata ke arah para pengunjuk ras 


Serikat di Kairo, Mesir, 


APP/KHALED DESOUKI 


at bentrokan terjadi di dekat kantor Kedutaan Besar Amerika 


“ Haleri 
Source Euromonitor! 


PT Haier Sales Indonesia 


Haler 


Inspired living 


“ 7 aa 
Haier Haier Haier 
Refrigerator — Washing Machine 3DLED TV 


)UFE 


Kami telah berhasil di 30 negara, 
kini kami hadir dalam kehidupan Anda. 


Haier sebagai merk No.1 perlengkapan utama rumah tangga di dunia, berteknologi 
Jerman, kini kembali mengembangkan sayap dengan memulai langkah baru bersarna 
Sanyo yang sudah dikenal selarna 30 tahun dan dipercaya keluarga Indonesia. 


 Retal Volume Sales In Units Based on 2011 Data, 


| Call Center: 0800-1-003-003 


| www.hali 


Our Innovation is Ready / 
to Inspire You, Indonesia! 


Ca 


Haier 
Chest Freezer 


/Atas kepercayaan tersebut, kami memperkuat komitmen dengan tetap menghadirkan 
produk Sanyo di pasaran, selain itu, seluruh Service Center Sanyo kini melayani produk 
Sanyo maupun Haier dengan kualitas pelayanan yang terus ditingkatkan. 


Products: 
Home Laundry-3Nconsacutivayoars | Refigaratian- 4"consecutve years | Electrical Wine Cooler/Chiler--2”'yar 
Internationat Limited: 


SMARTER LIFE 


Www 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


Mark Rutte Siapkan Koalisi 


Partai Anti-Eropa Kalah 


DEN HAAG, KAMIS — 
Pemimpin konservatif 
liberal Belanda, Mark 
Rutte, Kamis (3/9), 
bersiap membentuk 
koalisi. Dalam pemilu 
sehari sebelumnya, Rutte 
dan Partai Rakyat untuk 
Kebebasan dan 
Demokrasi atau VVD 
unggul dengan meraih 41 
kursi parlemen. 


Kemenangan Rutte dapat di- 
artikan Belanda akan mendu- 
kung kebijakan-kebijakan Uni 
Eropa (UE). "Kita sekarang harus 
fokus pada pembentukan peme- 
rintahan sesegera mungkin, se- 
buah pemerintahan yang stabil,” 
ujar Rutte, disambut teriakan 
gembira para pendukungnya di 
markas VVD di Den Haag. 

Pemilu memberi VVD 10 kursi 
tambahan sehingga menjadi 41 
kursi dari 150 kursi parlemen. 
Partai Buruh beraliran kiri- 
tengah yang dipimpin Diederik 
Samsom mendapat tambahan 9 
kursi sehingga menjadi 39 kursi 

Kemenangan yang diraih dua 
partai pendukung UE. ini menjadi 
pertanda Belanda akan mendu- 
kung persatuan UE yang lebih 
kuat. Hal ini sekaligus menjadi 
kekalahan bagi kubu yang skeptis 
terhadap euro. 

Dukungan publik terhadap to- 
koh populis Geert Wilders juga 
jeblok. Partai Kebebasan ber- 
aliran ekstrem kanan yang di- 
pimpinnya kehilangan sembilan 
dari 24 kursi setelah dia ber- 
kampanye agar Belanda keluar 
dari UE. Wilders yang kontro- 


versial juga mengusulkan agar 
Belanda meninggalkan mata 


uang tunggal euro. Adapun Part: 
Sosialis tetap memiliki 15 kursi. 
Guy Verhofstadt, pemimpin 
kubu konservatif Aliansi Liberal 
dan Demokrat untuk Eropa di 
Parlemen Eropa, mengatakan, 
hasil pemilu tersebut akan ber- 
gaung hingga keluar Belanda. 
"Mereka menampar wajah ke- 
lompok ekstremis anti-Eropa 


Perdana Menteri dan pemimpin Pai 
Is (13/9), setelah VVD memenangi pemilihan umum, Rutte berj 


Ki 
saat ini tengah melanda Belanda. 


dan populisme, Para pemilih Be- 
landa jelas-jelas memihak pada 
langkah yang diambil UR,” ka- 
tanya kemarin. 


utang Eropa me- 
rebak tahun 2009 dan menje- 
rumuskan perekonomian kawas- 
an, pemimpin Italia yang sudah 
lama berkua 
terpaksa mundur. Pemerintahan 
Yunani runtuh, nasib sama ter- 
jadi pada Presiden Perancis Ni- 
colas Sarkozy yang berhaluan 
konservatif seperti Rutte, Peme- 
rintahan juga jatuh di negara 
yang terbelit gunungan utang, 
seperti Spanyol dan Irlandia. 


Koalisi sulit 


Rutte, bujangan berusia 45 ta- 
hun dan pemain piano and 
terkenal dengan sikap optimis- 
menya. 

"Ini merupakan pesan yang 
sangat kuat dari rakyat Belanda 
bahwa mereka tak menghukum 


Liberal Belanda, VVD, Mark 


partai yang memiliki kredibilitas 
dengan solusi mereka,” uja 
Kaczynski dari Pusat Studi Ke- 
bijakan Eropa. 

Rutte dan 
mastikan apakah mereka dai 
bersatu dan membentuk koal 
Pemimpin kedua partai akan ber- 
temu Kamis petang waktu se- 
tempat untuk membicarakan 
soal koalisi. Tampaknya pemben- 
tukan koalisi ini tidak mudah 
dilakukan. 

"Kedua pemenang memiliki 
pandangan yang berbeda satu 
lain” ujar Wali Kota Den 
Haag J an Aartsen, 

Selama kampanye, Partai Bu- 
ruh menyerukan pemangkasan 

£ msom mengatakan 
kan waktu lebih 


msom belum me- 
t 


siap member 
panjang kepada Yunani agar da- 
pat memenuhi target keuangan- 


nya jika hal itu baik bagi Eropa. 
Sebaliknya, Rutte menekan- 
kan bahwa disiplin fiskal me- 


itte (kiri), disambut tepuk tangan pendukungnya di Di 
segera membentuk kabinet guna menanggulangi krisis Eropa yang 


HASIL PEMILIHAN UMUM BELANDA" 


KURSI MAJELIS RENDAH BERDASARKAN PARTAI 


Lainnya . 
Kiri pa 


Kiri W 


(Tengah) 


Partai Buruh 
(Tenoah-kiri) 


Demokrat 66 


KILASAN KAWAT SEDUNIA 


Kopenhagen 

Dua gajah ini mungkin 
bosan dengan lingkungan 
sirkusnya. Mereka lalu 
memutuskan meninggal- 
kan sirkus dan berkeliar- 
an di jalan raya. Keruan 
saja keberadaan mereka 
membuat jalan raya yang 


sibuk menjadi macet. Ke- 
dua 
beriringan lengkap de- 


ngan ikatan tali. Sonia 
(3D) dan Vana Mana (41), 
bintang di Sirkus Benne- 
weis, menyebabkan kehe- 
bohan di jalan sibuk Bo- 
rups Alle di ibu kota Den- 
mark selama beberapa saat. Untunglah, tidak lama kemudian, 
pelatih mereka berhasil mengejar dan menggiring mereka kem- 
bali ke "Mereka berjalan beriringan pada pagi yang 
sibuk,” ujar polisi. Polisi lalu menutup jalan sehingga hewan 
besar itu dapat kembali ke sirkus tanpa luka apa 

yang luka, hanya gajah yang ingin berjalar 


AFP/AN 


Uniontown 


Banyak orang nekat demi mendapatkan uang. Seorang pe- 
rempuan dari Pennsylvania akhirnya ditangkap dan dijebloskan 
ke penjara gara-gara nekat menghentikan pengendara mobil 
yang lewat dan menawarkan akan menanggalkan bajunya demi 
mendapatkan uang. Jackie Hatter (85), warga Uniontown, di- 
tangkap dengan tuduhan melakukan tindakan yang tidak me- 
nyenangkan dan memiliki ganja. Polisi mengatakan, Hatter 
menghentikan mobil yang lewat dan menawarkan akan menari 
telanjang di perempatan kota yang terletak sekitar 60 kilometer 
dari Pittsburgh. Ketika hendak ditangkap, menurut polisi, Hat- 
ter melawan dan mengomel tidak jelas, 


Demokrat 


Kristen 
(Tengah-kanan) 


Partai Rakyat 


y— untuk Kebebasan 
di dan Demokrasi 
(Tengah-kanan) 


rt , 
Partai aa — Partai 

—— 150 K 
Sosis B1 | Keenan Miami Beach 


Pendahuluan, dengan 98,94 suara terhitung, Hasil final akan diumumkan pada 17 September 
Sumber: Kantor berita Belanda ANP, berdasarkan hasil pemilu d beberapa kota 


rupakan hal penting dan Yunani 
tidak selayaknya mendapatkan 
kucuran dana talangan ketiga. 
Untuk membentuk koalisi, 
hampir tidak mungkin memben- 
tuk koal yang tidak meng- 
ikutsertakan dua partai kiri dan 
kanan. 


profesor politik di Univer: 
Leiden, Rutte dan Samsom sama 
sekali tidak mau memberitahu- 
kan kepada siapa pun tentang 
kemungkinan koalisi yang akan 
Apa pun koalisi yang te 


Seorang bartender mendapati mobilnya dibongkar paksa. Aki- 
batnya, barang di dalam mobil, antara lain, kartu kredit yang 
terdapat di dalam mobil, raib diambil pencuri, Tidak ber 
lama, seorang tunawisma, David Weber (5: 
bir di bar tempat bartender 
membayar bir yang telah dinikmatinya, Weber mengulurkan 
kartu kredit. Sang bartender terbelalak karena dia menerima 
kartu kreditnya yang hilang dari tangan Weber, Polisi segera 
dipanggil untuk mengatasi kasus pencurian ini. Weber menga- 
takan, dia menemukan kartu kredit itu di lantai dan berusaha 
menggunakan, Tetap saja polisi menahannya di Penjara 
Miami-Dade. Sial sekali... (AP/REUTERS/JOE) 


(Od neurens 


n termasuk kedua 
Rudy Andeweg, 


rbentuk. (AP/AFP/REUTE: 


JOE) 


Membilas 


Hidu 


lebihPraktis “5 


semakin Higenis 


Soft Closing 


Seat & Cover 


Cleansing 
Water Jet 
“ati pesae 
deanet 
“ken for tang 


Pressure 
Adjustment 
.comtortabie 


teler 
“Individualred 


www.americanstandard.co.id 


mrioperkoran @ & 


& BRAND) IE 


» 2012 


P yi S 


Anti Bacterii 
Seat & Cover 


“Tamity protection 
»fahts bactena. 


Adjustable 
Water Flow 


water saving 
eco triendly 


Layanan Purna Jual 
customercare-Indonesiagamatd.com 


0-800-1-267823 


TOLL FREE 


BULGARY MZ (#1 
2 seater sofa black Sala 
avail. 3 seater 
Xx 
Rp5.999:000 
Rp 5999000 


Rp 999 33 x8 
BUyY3 
GET FREE 


CALIFORNIA 2 NADINE 
alurattan dark brown arm chair white 


| 34900 m3990 


3 
COMPUTER TABLE 
CORNER GLASS 


avall. walnut & maple 


PF 


m4990 


Iuertan 


— 


Mamat 


cc 


R Harga cicilan tercantum adalah indikasi cicilan untuk 6 bulan, min transaksi Rp 3.000.000 untuk semua produk. Harga sudah termasuk diskon. 


Harga khusus untuk Pulau Jawa. Syarat & ketentuan berlaku. Project sales :021-582 9088 
wwwinforma.coid informa.care@homecenter.coid 'WJ informafurnishings — 'informalD 


Na A729400 | 


k32 1890, 
Bia A2. di 3.3 


BIARRITZ ARCADIA (9n, 
2 seater sofa cream 
avail. 3 seater 


DOROTHY BED SET 


ODIN BED SET | 
inci: bed 160x200cm, 
Apa rang ..doors wing 


Sea bapa 
sa 
“wardrobe, dresser table#mirrort-stool 


Tem shoes cabinet 
avall. 160/180/200x200x27 cm 119x35x101.6cm 


mn 


ih 


MATTRESS 
120x200x25 cm 
Avail. 160/180x200x25 cm 


SBOLSTER MY 


Pa Pa Ri Rp Aa Am 
P 1,599: P 2.495: PBAB2 
MINIMA MINIMA | HARBOUR FRANK SET 20: 
cabinet set cabinetset | diningset(1table #4chairs) inci: Bed, night stand, 
(@wallt1basg (1 wait 1base) 3 doors wardrobe & desk 


TIK 


an 


MOTO A0 M2 IIA 


Rp 4.299:000 . 
Rp .200/set N RE 1500.OO/set 
257320 ,, R01,333:200, 


'A Member of Kawan Lama Retail N 


Aa d5 


wwwboa.co.ld/oreditoerd 


WekarukrediBGA — WI facebook-com/Km “Syarat ketentuan berlaku 


ANGKAN 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


Google Gandeng BNPB Publikasikan Data 


Raksasa mesin pencari Google 


menggandeng Badan Nasional 


Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memublikasikan data 
kebencanaan di Indonesia ke tingkat dunia, Kepala Pusat In- 
formasi, Data, dan Humas BNPB Sutopo, Kamis (13/9), menga- 
takan, Google akan menampilkan data kebencanaan di In- 


done 


ia secara global dalam Google Public Alerts dan Google 


Crisis Map. Informasi dari BNPB yang akan dipublikasikan 
Google mulai dari banjir, tsunami, letusan gunung api, hingga 
peta dampak gempa bumi terkini. Lewat sistem ini, menurut 
Sutopo, dunia akan dapat informasi kebencanaan Indonesia 
secara cepat dan akurat dari BNPB, Kerja sama digalang setelah 


Program Manager Google Merryl Stone dan timnyz 


lari Kantor 


Pusat Google di Amerika datang ke BNPB. Indonesia dengan 


zona geologi hiperaktif 


ilai punya potensi bencana alam 


yang berdampak global sehingga informasi terkait bencana 
dibutuhkan warga dunia secara cepat. (AIK) 


Perahu Pasir Meriahkan Festival Serayu 2012 


Sebanyak 50 perahu penambang pasir di Sungai Serayu akan 
mengikuti Festival Serayu 2012 yang digelar Pemerintah Ka- 


bupaten Banyumas, Jawa Tengah. Selain jadi daya t: 
penambang dan warga men- 
Ikan Sungai Serayu yang menjadi sumber 


Ival dimaksudkan mengaji 
ntai a meles 


ik wisata, 


kehidupan, Sekretaris Festival Serayu 2012 Jatmiko, Kamis 
(13/9), mengatakan, kegiatan di sekitar Bendung Gerak Serayu, 
Kecamatan Rawalo, 15-16 September, ini juga akan diisi pa- 
meran industri kecil. Selain karnaval sejauh N kilometer, juga 
akan digelar lomba balap perahu pasir di sekitar Bendung 
Gerak Serayu dan akan diikuti penambang pasir serta atlet 


dayung lokal. Lomba balap perahu pasii 
n perahu tradisional yang biasa dipakai meng- 


menggunal 
angkut pasir. (GRE) 


ni unik karena 


Pesona Wastra NTT 


KOMPAS 


Pengunjung melihat kain tenun yang dipamerkan pada 


pameran Pesona W: 
Museum Tekstil, Ja! 
puluhan kain tenun dari 


a Nusa Tenggai 
arta, Rabu (12/9). Pameran menampilkan 
jumlah daerah di NTT, Pameran 


Timur (NTT) di 


akan berlangsung hingga 16 September 2012. 


Gelar Ilmu Universitas Indonesia 


Wisnu 
Indrajit 
mende- 
monstrasikan 
robot 
Imitabot 
karyanya pada 
pameran 
Gelar Ilmu 


2012 di 


Kampus UI, 
Depok, Rabu 
(12/9). Robot 
ini dilengkapi 
sensor yang 
menangkap 
dan 
menirukan 
gerak tubuh 
manusia. 


KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 


6,7 Juta Tunaaksara 


Dua Provinsi Dinilai Paling Peduli 


JAKARTA, KOMPAS — Indonesia dinilai 
melampaui target pendidikan untuk semua dalam 
penuntasan ketunaaksaraan hingga 1 juta orang. 
Namun, masih terdapat 6,7 juta jiwa individu 
tunaaksara dan mayoritas berada di kawasan timur 


Indonesia. 


Direktur Jenderal Pendidikan 
Anak Usia Dini Nonformal dan 
Informal Kementerian Pendidik- 
an dan Kebudayaan (Kemdik- 
bud) Lydia Freyani Hawadi, Ka- 
mis (13/9), mengemukakan, dae- 
rah dengan jumlah tunaaksara 
tinggi antara lain Papua, Papua 
Barat, Maluku, NTB, NTT, Su- 
lawesi Selatan, Sulawesi Barat, 
Kalimantan 
mur. "Kondisi geogr: 
dijangkau tutor tunaal 
salah satu penyebab," ujarnya. 

Tahun 2004,jumlah penduduk 
tunaaksara dewasa di Indonesia 


juta jiwa. Jumlah itu me- 
yisakan 6,7 juta jiwa, 

Merujuk target yang harus 
tuntas sesuai kesepakatan pada 
Konferensi Tingkat Tinggi di 
Dakkar tentang pendidikan un- 
tuk semua, yakni 77 juta jiwa, 


jumlah itu melampaui target 1 
juta orang. Namun, tetap saja 


belum tum 
Penuntasan tuna 
sulit karena tempat tinggal pen- 
duduk tunaaksara tersebar di 
daerah terpencil, Untuk menca- 
painya, dibutuhkan tutor aksara 
andal dan berkomitmen tinggi. 


'a makin 


"Jadi tutor aks: 
perlakuannya harus 
dan intensif,” kata Lydia. 

Ancaman buta aksara juga di- 
alami 59000 anak TKI di Ma- 
laysia. "Mereka tersebar di be- 
berapa perkebunan," kata Ahmad 
Rizali, Direktur Program Pen- 
didikan Pertamina Foundation, 
yang Juli lalu memantau kondisi 
pendidikan anak TKI di Sabah. 

Data Konsulat Jenderal Kota 
Kinabalu, 400 perusahaan sawit 
mempekerjakan 500000 TKI. 
Pihak Kemdikbud diharapkan 
membentuk satuan tugas, 

Direktur Pendidikan Masya- 
rakat Ditjen PAUD Kemdikbud 
Ella Yulaelawati menambahkan, 
khusus di daerah seperti Papua 
ada persoalan SDM dan infra- 
struktur, Tantangan kian berat 
karena banyak ibu. "Ada 
masalah ego baha 

Untuk daerah seperti itu, lan- 
jut Lydia, diperlukan kerangka 


'a berat karena 
individual 


hukum jelas berbentuk peratur- 
an daerah khusus pendidikan. 
”Kami harap ada komitmen kuat 
daerah agar anggaran fungsi pen- 
didikan benar-benar 20 persen 
dari APBD, ungkapnya. 


Penghargaan 

Terkait upaya daerah meng- 
atasi tunaaksara, tahun ini dua 
gubernur menerima pengharga- 
an dari Kemdikbud. Gubernur 
Jatim Soekarwo dan Gubernur 
Kalimantan Tengah A Teras 
Narang akan menerima anu, 
rah keaksaraan di Palangkaraya. 

Anugerah Aksara Utama di- 
terima Jatim atas komitmen 
mengalokasikan dana APBD ter- 
tinggi untuk peningkatan keak- 
saraan, Kalteng menerima peng- 
hargaan Aksara Madya karena 
dinilai berhasil meraih penca- 
paian maksimal dan perhatian 
terhadap program keal 
masyarakat marjinal. (LUK/ELN) 


BUKU 


Biografi 
Tingkatkan 
Kualitas 
Manusia 


JAKARTA, KOMPAS — Esen- 
si penulisan buku biografi adalah 
meningkatkan kualitas manusia 
melalui tokoh yang ditulis. Na- 
mun, laris tidaknya buku tak ber- 
kait langsung dengan kualitas isi 
dan pesan yang disampaikan, 

"Pembaca bisa dapat pesan 
bermutu dari sosok yang dikenal 
jahat sekalipun, seperti Rahwana 
atau Dasamuka dalam wayang,” 
kata budayawan Eka Budianta 
pada bincang-bincang ”Berbagi 
Pengalaman Menulis Biografi” 
yang diselenggarakan Penerbit 
Buku Kompas, Kamis (13/9), di 
Jakarta. Hadir sebagai pembicara 
sejarawan Asvi Warman Adam 
dan dosen komunikasi UGM, 
Ana Nadhya Abrar, Hadir para 
penulis biografi. 

Ana menegaskan, biografi hen- 
daknya menginspirasi pembaca. 
Ada kepentingan publik di sana, 
bukan hanya kepentingan tokoh 


ta yang disampaikan, dan ber- 


kisahlah a etis,” kata dosen 
yang pernah menolak menulis 
biografi seseorang karena ia tidak 
respek dengan tokoh bersang- 
kutan. 

Asvi sepakat biografi mema- 
sukkan unsur sastra dalam pro- 
ses penulisan, seperti di: 
kan Eka, tetapi 
mengubah f: 

“Biografi ideal adalah yang di- 
aikan apa adanya dan leng- 
kap,” katanya. Ta menunjuk bio- 
grafi Diponegoro dan Tun Malaka 
sebagai contoh biografi kompre- 
f karena penulis menulis- 
ng hidup. 
dua jenis bio- 
grafi: yang direstui dan tidak di- 
restui tokoh atau kelua 
Apa pun jen 
adalah perbaikan k 

Biografi juga bis 


menjadi 
sumber sejarah. (ISW/GSA) 


INDUSTRI JAMU 


LINGKUNGAN & KE 


EHATAN 


Paten dan Materi Medika Masih Minim 


JAKARTA, KOMPAS — Paten 
dan materi medika terkait in- 
i jamu yang memanfaatkan 
berbagai jenis tanaman berkha- 
h minim, Dari 940 
jenis tanaman yang sudah di- 
manfaatkan masyarakat untuk 
pengobatan, saat ini hanya 120 
jenis yang masuk dalam Materi 
Medika Indone 

"Dari 84 temuan jamu yang 
pernah kami daftarkan untuk 
memperoleh hak paten, setelah 
menunggu sampai 10 tahun ha- 
nya mendapatkan lima hak pa- 
ten,” kata Martha Tilaar, pendiri 
dan Presiden Direktur Martha 
Tilaar Group, Kamis (13/9), da- 
lam konferensi pers setelah pe- 
nerimaan anugerah Perekayasa 
Utama Kehormatan Badan Peng- 


kajian dan Penerapan Teknologi 
(BPPT) di Jakarta, 

Kepala BPPT Marzan Azi: 
kandar mengatakan, Martha Ti 
laar merupakan perempuan per- 
tama yang menerima anugerah 
tersebut. Sejak tahun 2007, peng- 
hargaan Perekayasa Utama Kc 
hormatan BPPT dianugerahkan 
kepada Emil Salim, Ciputra, 
Rachmat Gobel, Arifin Panigoro, 
dan Wiratman Wangsadinz 

"Kegiatan riset dan pengem- 
bangan dilakukan (industri 
dipimpin) Martha Tilaa 
kegiatan itu, mustahil 
duk-produk yang diha 
bersaing Dg gan perus 


Dalam orasi ilmiahnya, Mar- 
tha Tilaar menyebutkan, dari 


302000 jenis tanaman yang tum- 
buh di Indonesia, sekitar 7000 
jenis memiliki manfaat obat. Ke- 
mudian, sebanyak 940 jenis di- 
manfaatkan masyarakat untuk 
pengobatan. 


Konservasi 


Untuk makin mengenalkan 
dan mengantisipasi kepunahan 
tanaman — bermanfaat — obat, 
kosmetika, dan aromatik, Martha 
membuat Kampoeng Djamoe 
Organik di Cikarang, Jawa Barat. 
Saat ini, di lokasi tersebut di- 
konservasi sekitar 650 jenis ta- 
naman. 

Martha Tilaar Group telah 
berdiri selama 42 tahun. Per- 
usahaan itu memproduksi bahan 
perawatan kesehatan berbasis ta- 


naman khas Indonesia dan me- 
manfaatkan kearifan lokal ten- 
tang 

Beberapa produk memanfaat- 
kan ekstrak kembang sepatu un- 
tuk pemutih kulit dan ekstrak 
kencur untuk tabir surya. Pinang 
digunakan untuk pencegahan pe- 
nuaan dini. Tanaman itu ber- 
manfaat untuk pencerah dan 
pengencang kulit. 

Ekstrak tanjung digunakan 
untuk mengharumkan dan me- 
lembutkan kulit. Ekstrak kemu- 
ning untuk antioksidan. 

Adapun ekstrak pegagan di- 
pakai untuk produk yang ber- 
fungsi mengurangi « 
strak manggis dimanfaatkan un- 
tuk antioksidan dan melembab- 
kan kulit. (NAW) 


KEKAYAAN HAYATI 


Kembalikan Keuntungan bagi 


JAKARTA, KOMPAS — Peng- 
gunaan kek ber daya 
hayati yang selama ini banyak 
dinikmati negara maju harus 
ubah. Kekayaan itu harus lebih 
banyak dinikmati penduduk In- 
donesia. 

”Masyarakat tradisional harus 
mendapat manfaat dari kekayaan 
sumber daya genetik dan kek: 
an tradisional mereka,” ujar 
Menteri Lingkungan — Hidup 
Balthasar Kambuaya pada rapat 
dengan Komisi VII DPR, 
is (3/9). Pada rapat kerja itu 
pula perwakilan Kemen- 
terian Luar Negeri, Direktur Jen- 
deral Multilateral Hasan Kleib. 

Agenda utama rapat kerja ada- 
lah penjelasan pemerintah soal 
RUU Pengesahan Protokol Na- 


goya tentang Akses pada Sumber 
Daya Genetik dan Pembagian Ke- 
untungan yang Adil dan Seim- 
bang yang Timbul dari Peman- 
faatannya atas Konvensi Kea 
karagaman Hayati. Dibah: 
RUU Pengesahan Konven: 
terdam tentang Prosedur Perse- 
tujuan atas Dasar Informasi Awal 
untuk Bahan Kimia dan Pestisida 
Berbahaya Tertentu dalam Per- 
dagangan Internasional. 

Hasan Kleib menegaskan, se- 
lama ini sebagian besar sumber 
daya genetik Indor dan ne- 
gara berkembang lain justru | ba- 
nyak dinikmati negara maju, "Se- 
cara ekonomi dan teknologi me- 
mang lebih maju,” ujar Hasan. 

Perusahaan farmasi dan ke 
metik meraup keuntungan juta- 


Indonesia 


an dollar, sedangkan negara ber- 
kembang belum menikmati. "Se- 
karang sudah ada instrumen in- 
ternasional baru yang bakal men- 
jamin itu," ujar Hasan. 

Balthasar menambahkan, ke- 
kayaan hayati Indonesia luar 
biasa. Kepulauan Indonesia me- 
miliki 47 ekosistem yang berbeda 
satu sama lain. 

Kondisi itu menjadikan Indo- 
man ha- 
. Data Lembaga Ilmu 
(LIPI) 

2011, keanekaragaman 
s di Indonesia meliputi 707 
mamalia, 1.602 burung, 
1112 amfibi dan reptil, 2.800 in- 
vertebrata (tak bertulang bela- 
kang), 1400 ikan, 35 primata, dan 
120 kupu-kupu. (ISW) 


Pengetahuan Indones 
tahun 


KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 


LIPI Tidak 


Dilibatkan Lagi 


BOGOR, KOMPAS — Lem- 
baga Ilmu Pengetahuan Indo- 
nesia kembali ditinggalkan dalam 
kebijakan strategis pengelolaan 
lingkungan. Setelah minim pe- 
libatan dalam mekanisme penge- 
lola sumber daya genetika, 
LIPI ditinggalkan dalam Forum 
Ilmiah Perubahan Iklim. 

”Surat resmi kepada LIPI (ter- 
kait pembentukan 'IPCC Indo- 
nesia) belum ada. LIPI meme- 
gang otoritas keilmuan dengan 
sejarah sangat panjang” kata Ke- 
pala LIPI Lukman Hakim di sela 
Simposium Internasional Keba- 
karan dan Pengelolaan Karbon 
pada Hutan Gambut di Indo- 
nesia, Kamis (13/9), di Bogor. 
Kegiatan menampilkan puluhan 
penelitian gambut, terutama di 
Kalimantan Tengah. 

Di dunia, forum ilmiah per- 
ubahan iklim disebut Panel Ahli 
Antarnegara tentang Perubahan 
Iklim (IPCC). Di Indonesia, Fo- 
rum Ilmiah Perubahan Iklim di- 
sejajarkan dengan IPCC. 

Forum yang terdiri atas ahli, 
peneliti, dan praktisi itu menyu- 
sun kajian ilmiah perubahan ik- 
lim di Indonesia sebagai dasar 
pengambilan keputusan. Reko- 
mendasi/masukan itu menjadi 
dasar dalam negosiasi global. 

Pembentukan Forum Ilmiah 


Perubahan Iklim lewat nota ke- 
sepahaman Menteri Lingkungan 
Hidup dengan Kementerian Pen- 
didikan dan Kebudayaan, Ke- 
menterian Riset dan Teknolo, 
serta Badan Meteorologi, Klim: 
tologi, dan Geofisika. Penanda- 
tanganan disaksikan Wakil Pre- 
siden Boediono, 14 Juni 2012, 

Deputi Bidang Pengendalian 
Kerusakan Lingkungan dan Per- 
ubahan Iklim Kementerian Ling- 
kungan Hidup Arief Yuwono be- 
lum bisa dikonfirmasi terkait ke- 
tidakterlibatan LIPI itu. Ta pernah 
mengatakan, melalui TPCC, In- 
donesia punya informasi akurat 
tentang perubahan iklim secara 
spesifik. "Misalnya, Jakarta de- 
ngan Bogor beda keadaannya, ter- 
masuk soal cuaca. Dengan TPCC, 
Indonesia ada referensi lebih de- 
tail per kawasan,” ucapnya. 

Lukman mengatakan, LIPI 
punya sederet hasil penelitian 
terkait mitigasi perubahan iklim. 
Contohnya, berbagai penelitian 
tentang gambut kerja sama de- 
ngan Jepang sejak tahun 1997. 

Indonesia termasuk negara 
yang akan terdampak perubahan 
iklim, seperti banjir, kenaikan 
muka air laut, kekeringan, dan 
gagal panen. Untuk membuk- 
tikan hal itu, perlu argumen il- 
miah kuat. (ICH) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Minggu, 


Jakarta Pusat 


dan Boarding School (SMU) 


MA Lah 


Menghadirkan para Direktur Penerimaan Calon Siswa dari: 
Universitas Negeri/Swasta yang menyelenggarakan 
Program Pra Sarjana (Associate & Bachelor degree) 
dan Pasca Sarjana (Master Degree Program dan MI 
Universitas Kristen/Katolik, Universitas/Akademi 2 tahunan 


6 September 201 
pukul : 13:00 - 16:00 WIB 

InterContinental JAKARTA MIDPLAZA HOTEL 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11 


aa 


Jika anda ingin mengetahui lebih banyak hal 


tentang kesempatan belajar di Amerika, kunjungilah : 


X xPameran 
Pendidikan 
Amerika 


NG, 


TERBUKA 


ntuk berdiskusi mengenai: 
“persyaratan masuk yang diperlukan, “kurikulum 
“rencana karir, “pemondokan, “kegiatan dan olahraga, 
“studi kerja, “pembiayaan, "program ESL 


Dipersembahkan oleh: 


The AEO Tour 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


HONDA 


The Power of Dreams 


EVERYBODY'S WATCHING 


OWN IT. DRIVE IT. ENJOY IT. 


All New CR-V menghadirkan penyempurnaan dari sebuah SUV premium. Kemewahan dan kenyamanan sekelas sedan, utilitas sebuah 

MPV yang berpadu dengan ketangguhan sebuah SUV. Berbagai fitur mutakhir memberikan Anda kemudahan dan kesenangan 

berkendara. Desain state of the art di kelasnya memikat siapa saja. All New CR-V siap membawa Anda kemana saja dan melakukan apa saja, 

bebas menjelajah kehidupan urban modern. Merupakan kebanggaan tersendiri melaju bersama All New CR-V. Setiap orang mengaguminya, 
hingga Anda pun menjadi pusat perhatian. 


Di Honda kami menghargai INVESTASI Anda dengan INOVASI. 


EA“ 


24L i-VTEC 190PS One Push ECON Button Combi Meter Cluster i-MID Steering Wheel- Integrated Audio System Smart Key System 
Ignition System with Eco Assist" Mounted Controls 
« Auto A/C with Dual Zone Climate Control - One Action Seat Arrangement - G-CON 4 ACE'M - ABS 4 EBD & BA - Paddle Shift Available in: 2.0L, 2.4L, 2.4L Prestige Edition and Modulo Edition 


“8-Way Power Seat Adjusment - Dual SRS Airbags - And more sophisticated features 


Kunjungi booth Honda di Indonesia International Motor Show, 20-30 September 2012 dan saksikan penampilan All New Honda CR-V. 


www.honda-indonesia.com www.hondaisme.com @hondaisme 


mrioperkoran @ & 


14 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI 


Bitumman, B 


Yi 


Tidak hanya membinasakan keanekaragaman 
tanaman di hutan, pertambangan mengelupas tanah 
sampai miskin hara. Untuk menumbuhkan biji-biji 


tanaman di hutan rusak, Agus Kris 


ijono merekayasa 


Bitumman, yaitu biji tumbuh mandiri hasil simbiosis 
mikoriza abuskular dan bakteri rizosfer. 


Oleh NAWA TUNGGAL 


. ko abuskular ada- 
lah jamur yang ba- 
N I nyak terdapat di akar 


pohon pinus dengan ikutannya 
bakteri ri 


sfer. Tanpa mikori 
ng mulai tumbuh dari 
jian akan sulit mengambil 
nitrogen dan fosfor untuk per- 
tumbuhan,” kata Agi 
yasa utama pada Pusat 1 
logi Sumber Daya Lahan, Wi- 
h, dan Mitigasi Bencana Ba- 
n Pengkajian dan Pener 
Teknologi (BPPT), pertengahan 
Agustus lalu, di 

Jakarta, 

Mikoriza memiliki keunikan, 
yaitu akan tumbuh dengan 
baik justru di lahan yang kurang 
atau sama sekali tidak subur, 
misalnya lahan-lahan bekas 
tambang. 

Ketiadaan hara memicu mi- 
koriza tumbuh optimal untuk 
mengikat nitrogen dan fosfor 
sebanyak-hanyaknya dari at- 
mosfei r, 
mikoriza justru malas bekerja. 

Sistem pertahanan hidup mi- 
koriza seperti itu dimanfaatkan 
Agus untuk memodifikasi bibit 
tanaman revegetasi yang bertu- 
juan menghutankan kembali la- 
han rusak. Kegiatan risetnya 
berlangsung tahun 2009-2011. 

Hasil uji cobanya dievaluasi 
pada tahun 2012, Biji tumbuh 
mandiri dengan label merek Bi- 
tumman ini diuji di lahan bekas 
tambang batubara di Kaliman- 
tan Timur dan lahan bekas tam- 
bang nikel di Sulawesi Tenggara, 

Bitumman dicoba dirakit dari 
beberapa biji tanaman, di an- 
taranya biji akasia dan albizia, 
yang pada usia 18 bulan mampu 
tumbuh di atas rata-rata. Pada 
tahun 2013 akan dimulai riset 
dan pengembangan untuk me- 
tode geroseeding, yakni penebar- 
an Bitumman dengan pesawat 
terbang. 

”Aeroseeding mempersyarat- 
kan kemasan Bitumman lebih 
tahan benturan agar formulanya 
tetap aman ketika dijatuhkan ke 
tanah dari pesawat udara,” kata 
Agus. 


Briket sabut kelapa 


Bitumman berisikan biji ta- 
naman dilapisi btofertiliz 
ngandung mikoriza abuskular 
dan bakteri rizosfer yang dile- 
takkan dalam briket sabut ke- 
lapa. Briket ini menjadi media 
tanam sekaligus penyimpan 
cadan 


pereka- 


'ekno- 


me- 


an ai 
iri percobaan kami jug 
digunakan briket gambut dari 
Rawa Pening di Jawa Tengah. 
Tetapi, briket sabut kelapa 


mampu lebih banyak menyim- 
pan air” lanjut Agus. 

Briket sabut kelapa (coco- 
peat), menurut dia, sebaiknya 
menggunakan limbah sabut ke- 
lapa, Saat ini, sabut kelapa di- 
olah industri untuk dimanfaat- 
kan seratnya, Serat itu diguna- 
kan untuk berbagai keperluan, 
seperti tali, serta memperkuat 
struktur lapisan tanah. 

Briket sabut kelapa meman- 
faatkan remah-remah serat. 

ari hasil penelitian, dalam 
jangka waktu 48 jam, briket 
sabut kelapa mampu menyim- 
pan air hingga 3,8 mililiter per 
gram dengan kemampuan daya 
simpan 4 mililiter per 
gram, 

Ketersediaan cadangan air 
dari media tanam ini merang- 
sang perkecambahan biji tanam- 
an di dalamnya. Mikoriza ke- 
mudian bersimbiosis dengan 
yang mulai tumbuh. 


Memupuk sendiri 


Agus mengatakan, p prin- 
sipnya inovasi Bitumman me- 
rupakan upaya pemupukan sen- 
diri oleh tanaman yang akan 
tumbuh. Mikoriza menggun: 
medium akar untuk pertum- 
buhannya. 
Iikoriza mengikat nitrogen 
dari atmosfer, nitrogen diman- 
faatkan tanaman untuk tumbuh. 


Penyerapan nitrogen melalui 
akar yang ditumpangi mikor 


tersebut. 

Biofertilizer yang mer 
dung fosfor diurai bakteri rizos- 
fer, Penguraian fosfor ini bei 
manfaat memberikan makanan 
bagi tanaman. 

Jari hasil uji tanam Bitum- 
man dengan biji albizia, pada 
usia enam bulan sudah men- 
capai tinggi 1,5 meter, Ketika 
mencapai usia 18 bulan sudah 
setinggi 4 meter. Ini di atas ra- 
ta-rata normal, Agus. 

Biji tanaman tanpa mikoriza 
akan sulit tumbuh. Pertumbuh- 
an mikoriza akan bersimbiosis 
sampai akar menjadi kuat 

Jamur akar ini bisa berpin- 
dah ke akar tumbuhan lain, Saat 
ini, hasil rekayasa Bitumman 
mulai digalakkan untuk prog- 
ram rehabilitasi atau reklamasi 
lahan bekas tambang, 

Aplikasi Bitumman lebih efi- 
sien dibandingkan dengan sis- 
tem revegetasi atau reboisasi 
yang ditempuh selama ini, Bri- 
ket sabut kelapa dimungkinkan 
tanpa penyi 
pu menyimpan a 

Dengan demikian, Bitumman 
lebih tepat ditebar 


aman karena mam- 


Iklan Rokok 


JAKARTA, KOMPAS — Pa- 
paran iklan dan promosi rokok 
lebih dominan daripada kampa- 
nye bahaya merokok. Rokok se- 
bagai zat adiktif dinilai terlalu 
bebas diiklankan. 

Laporan Global Adult Tobacco 
Survey (GATS) 2011 yang di- 
publik: n di Kementerian Ke- 
sehatan, Selasa lalu, menyebut- 
kan, 82,5 persen orang dewasa 
melihat beragam iklan, promosi, 
dan sponsorship rokok. Adapun 
individu yang melihat atau ter- 
papar informasi tentang antiro- 
kok di televisi atau radio hanya 
40,9 persen. 

Survei GATS memotret peng- 
gunaan tembakau pada orang de- 
wasa (usia 15 tahun ke atas) di 
Indonesia. GATS merupakan 


survei nasional representatif 
yang menggunakan protokol 


standar antarnegara. Saat ini, pe- 
rokok laki-laki mencapai 67 per- 
sen dan perempuan 2,7 persen. 
Ketua Komisi Nasional Pe- 
ngendalian Tembakau yang juga 
pengurus Harian Yayasan Lem- 
baga Konsumen Indonesia, Tulus 
Abadi, Kamis (13/9), menga- 
takan, terjadi ketidakseimbangan 
kekuatan iklan dan promosi ro- 
kok dengan kampanye pengen- 
dalian penggunaan tembakau 
dan bahaya merokok. “Industri 
beriklan besar-besaran des 


,"ujar- 


dari remaja dan anak- 
nya. 

Paparan iklan di televisi sangat 
mampu menjangkau ma- 
rakat di h kota dan per- 
aan. Di sisi lain, kampanye 
bahaya merokok jauh lebih ter- 
batas, baik dana maupun jang- 


Dominan 


kauannya. 
Menurut Tulus, sebagai pro- 


tif, rokok sama den 
dan narkoba, tidak boleh di- 
iklankan dalam bentuk apa pun 
di media mass: jumlah ne- 
gara menerapkan pelarangan to- 
tal, termasuk iklan rokok di me- 
dia massa,” tuturnya. 


Cukai untuk pengendalian 


Untuk mengimbangi kekuatan 
industri, Tulus mengatakan, pe- 
merintah seharusnya menyisih- 
kan sebagian dari cukai khusus 
untuk kampanye kesehatan dan 
pengendalian tembakau. Dia 
mencontohkan, di Thailand, 2 
persen cukai rokok langsung di- 
pakai dalam upaya pengendalian 
tembakau sehingga kampanye 
pengendalian tembakau signifi- 
kan. 

Seusai peluncuran GATS, Wa- 
kil Ketua Tobacco Support Cen- 
ter yang juga mantan Ketua Ikat- 
an Dokter Indonesia Kartono 
Mohamad mengatakan, tingginya 
konsumsi rokok tak lepas dari 
paparan iklan rokok di berbagai 
media massa. "Media di Indo- 
nesia kehilangan idealismenya. 
hatan masya 
rakat tersingkirkan,” katany: 

Terlebih lagi, peringatan ke- 
sehatan pada kerna: angat ke- 
cil. Dampak kecil dan sederha- 
nanya tulisan ini, berdasarkan 
hasil GATS, hanya membuat 27,1 
persen orang ingin berhenti me- 
rokok. Kartono berharap Komisi 
Penyiaran Indonesia berperan 
dalam membatasi iklan rokok 
dan membela kepentingan ke- 
sehatan masyarakat. (INE) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


yi 


memasuki musim hujan. Ta- 
naman menjadi tidak perlu pe- 
nyiraman secara rutin, 


”Aeroseeding” 

Dengan pengembangan aero 
seeding, diharapkan penebaran 
Bitumman di lahan yang sulit 
ditempuh makin mudah. Pada 
tahun 2014, diharapkan metode 
aeroseeding bisa diuji coba. 
Selain menyediakan cadangan 
air, penggunaan media tanam 
briket sabut kelapa juga mem- 
berikan keuntungan lain. Sabut 
kelapa memiliki pori-pori yang 
memungkinkan kondisi tanah 
di sekitarnya tetap gembur. Hal 
ini memudahkan pertukaran 
udara dan masuknya sinar ma- 
tahari, 

Briket sabut kelapa mengan- 
dung Trichoderma molds, enzim 
dari jamur yang mampu mengu- 
rangi risiko penyakit dari dalam 
tanah, Kandungan unsur hara- 
nya mencakup kalsium (Ca), 
magnesium (Mg), kalium (K), 


natrium (Na), dan fosfor (P). 

Pemerintah menetapkan 
Peraturan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral Nomor 18 
Tahun 2008 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 76 Tahun 
2008 yang mengatur kewajiban 
perusahaan pertambanga 
lakukan reklamasi, rehabi , 
dan revegetasi lahan pascatam- 
bang. 
Jika ada ketidakpatuhan ter- 
hadap ketentuan tersebut, pe- 
merintah berhak mencairkan 
dana deposit yang diserahkan 
perusahaan sebelum mengawali 
usaha tambangnya, Dana terse- 
but harus digunakan untuk me- 
mulihkan kembali lahan yang 
ditambang. 

Hasil rekay: 
desak untuk diterapkan di lahan 
seperti di Kalimantan dan se- 
bagian Sumatera. Kalau tidak, 
lahan rusak makin menganga 
dan menebar ancaman bagi ke- 
hidupan lingkungan di sekitar- 
nya, 


me- 


a Agus ini men- 


NEPESIASI 


Tumbuh Mandiri dari BPPT 


REVEGETASI LAHAN BEKAS TAMBANG DENGAN BIJI TUMBUH MANDIRI 


Sabut kelapa 


np 


Sumber: BI 


Ku di lahan yang kurang subur, 


ncetak briket 


Gambut 


Briket Bitumman 
(biji tumbuh mandiri) 
adalah cara penghijauan 


seperti tanah bekas 
tambang, Briket dan 
"biofertilizer” memberikan 
dukungan awal agar 

biji dapat tumbuh. 


Briket media tanam 


nAAA 


Mikoriza abuskular # bakteri rizosfer 
Simbiosis mutualisme antara jamur 
dan akar tanaman membantu 
tanaman menangkap nitrogen dari 
atmosfer, melarutkan fosfat, dan 
fitohormon. 


Bitumman 
disebarkan 
bekas 


GUNAWAN 


ANNIVERSARY 


SENAYAN CITY 13-16 SEPTEMBER 2012 


Datang dan rayakan berbagai inovasi Sharp selama satu abad 
melayani Anda. Dapatkan berbagai penawaran menarik, hiburan 


berkelas, dan hadiah langsung setiap hari! 


TO 


MUDIK 


Nikmati pagelaran musik 
artis-artis terkenal selama 
100 menit setiap harinya! 


rat dan Ketentuan berak 


hadiah 


Dapatkan hadiah langsung 
serba 100 setiap hari dan 
ikuti banyak games seru!" 


& 


grotid 


ervis 10096 gratis untuk 
semua produk Sharp 
selama acara berlangsung!" 


Untuk informasi dan layanan SHARP terbaru hubungi: 


H TOMER CAP 


ENTER 


ANNIVERSARY SHARE 


MEETS YOU 


Nikmati suasana Sharp Anniversary 
Share, dapatkan berbagai hadiah mewah 


dan 


emukan mom 


n Anda di sana!" 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


AS Janjikan 


Investigasi 
Menyeluruh 


Serangan di Benghazi Terencana 


WASHINGTON, KAMIS — Pemerintah Amerika 
Serikat, Kamis (13/9), bertekad melakukan 


investigasi menyeluruh atas insid 


serangan pada 


fasilitas diplomatiknya di Benghazi, Libya. Serangan 
yang terjadi pada Selasa malam itu menewaskan 


Duta Besar AS untuk Libya 


Christopher Stevens dan 


tiga anggota staf kedutaan besar. 


Presiden Barack Obama dan 
Presiden Majelis Nasional Libya 
Mohamed el-Magariaf, Rabu ma- 
lam, sepakat menggelar investi- 
gasi terkait serangan itu. Stevens 
dan tiga anggota staf kedubes 
tewas akibat diserang massa 
pengunjuk rasa di depan kantor 
Konsulat AS di Benghazi. 

Stevens tewas dalam kunjung- 
an singkat ke kantor Konsulat AS 
di Benghazi. Pria yang baru 4 
bulan jadi Dubes AS untuk Libya 
itu berlindung bersama anggota 
staf informasi Sean Smith ketika 
tempat mereka berlindung turut 
terbakar diserang ma yang 
membawa senjata otomatis dan 
roket peluncur granat. 

Massa memprotes beredarnya 
film berisi penghujatan terhadap 
nabi di AS dan situs sosial You- 
tube, Smith ditemukan tewas di 


lokasi, sedangkan Stevens dike- 
tahui tewas di rumah sakit. 
Obama berjanji melakukan pe- 
nyelidikan menyeluruh setelah 
muncul dugaan bahwa serangan 
itu telah direncanakan oleh ke- 
lompok garis keras di Libya. Pada 
saat bersamaan, Obama mem- 
perkuat pengamanan kantor per- 
wakilannya di seluruh dunia. 
Seorang pejabat senior AS me- 
nambahkan, serangan itu tampak 
menggunakan unjuk rasa sebagai 
awal untuk melakukan serangan, 
"Jelas ada sebuah rencana se- 
rangan yang kompleks,” ujarnya. 
"Presiden AS menjelaskan, ki- 
ta harus bekerja sama melakukan 
apa pun yang diperlukan untuk 
mengidentifikasi pelaku dan 
membawa mereka ke pengadilan. 
Kedua presiden sepakat bekerja 
sama dalam penyelidikan ini," 


Beberapa warga Libya berja 


AP PHOTO TBBAHIM ALAGURI 


an di dekat gedung Konsulat AS di Benghazi, Libya, Rabu (12/9), setelah 


mendapat serangan yang menewaskan empat warga AS, termasuk Duta Besar AS untuk Libya 
Christopher Stevens. Mereka tewas ketika sejumlah demonstran yang sebagian bersenjata menyerang 


gedung konsulat. 


demikian pernyataan resmi Ge- 
dung Putih. 

"Ini merupakan sebuah ren- 
cana besar yang kompleks, Para 
penyerang tampaknya telah me- 
nyiapkan dan menggunakan un- 
juk rasa ini sebagai pengalih,” 
kata pejabat Gedung Putih. 

Obama juga meminta Pre 
Mesir Muhammad Mursi 
da terkait protes serupa di Kairo, 
Mesir "harus bekerja sama de- 
ngan AS dalam menjaga keaman- 
an fasilitas diplomatik dan staf 
kedutaan”, 

"Presiden Obama menambah- 
kan, dia menolak tudingan ten- 
tang adanya upaya melecehkan 
Islam. Presiden menekankan, ti- 
dak pernah ada pembenaran atas 
aksi kekerasan yang menyasar 
orang-orang tak berdosa dar 
mua tindakan yang membaha- 
yakan personel dan fasilitas AS,” 
kata Gedung Putih. 


Terlalu dini 

Menurut Ketua Dewan Ko- 
mite Intelijen AS Mike Rogers, 
serangan atas fasilitas konsulat 
AS di Benghazi itu "terencana, 
terkoordinasi, dilaksanakan de- 
ngan gaya militer yang rapi”. Na- 
mun, Sekretaris Pers 
tih Jay Carney meng: 
sih terlalu dini menilai serangan 
itu terencana, 

”Saya tahu pasti, kasus ini se- 
dang diselidiki. Kami bekerja 
sama dengan Pemerintah Libya 
dalam hal itu. Pada $ i, saya 
tidak ingin berspekulasi atas in- 
siden itu,” kata Carney. 

Tidak lama setelah insiden se- 
rangan di Benghazi, AS langsung 
unjuk kekuatan. Pentagon meng- 
geser dua kapal perang ke pantai 
Libya. Satu kapal perusak, yakni 
USS Laboon, berpindah posisi ke 
pantai, Rabu. Kapal perusak USS 
McFaul dalam perjalanan dan 


menuju lepas pantai Libya dalam 
beberapa hari, 

Pejabat militer AS mengata- 
kan, kapal yang mengangkut ru- 
dal jelajah Tomahawk itu tidak 
memiliki misi tertentu. Namun, 
komandan kedua kapal itu dapat 
bersikap fleksibel dalam me- 
nanggapi setiap misi yang di- 
perintahkan oleh presiden. 

Menteri Luar Negeri Perancis 
Laurent Fabius mengatakan, Pa- 
ris ikut berdukacita atas insiden 
Benghazi dan mengecam serang- 
an terhadap Stevens dan stafnya. 
AS dan Perancis, katanya, adalah 
pelopor dalam mendukung ge- 
rakan prodemokrasi Libya yang 
menyebabkan jatuhnya Moam- 
mar Khadafy. 

Stevens dan timnya selama ini 
bekerja keras untuk memperkuat 
supremasi hukum, demokrasi, 
dan perdamaian bagi Libya baru. 

(AP/AFP/REUTERS/CAL) 


Menikmati Pesona Bali dari Sepeda 


(Sambungan dari halaman 1) 
sawah, hingga pegunungan. Bali 
rkan tradisi, buda- 
ya, dan kesenian yang unik, 
yang tetap eksis di tengah mo- 
dernitas. Karena itu, Bali selalu 
menempati tempat teratas tu- 
juan wisata tropis yang diminati 
wisatawan asing. 

Bali memang tak ada matinya 
dalam urusan menjaring wisa- 
tawan. Warganya juga kreatif 
dalam menawarkan konsep ber- 
ng membuat wi: 
wan bisa tinggal lebih lama, Hal 
itu didukung dengan keramahan 
warganya, 


asing menjadi ser 
tak didapatkan di negara 
Mereka rela mengeluarkan bi 
apa pun biayanya, yang penting 
bisa menikma 


Sepeda jadi pilihan 
Isi topografi, pulau se- 
luas 5.632 kilometer persegi itu 


memang menarik bagi petua- 
lang terutama penggila sepeda. 
Mereka hanya membutuhkan 
waktu beberapa hari untuk me- 
ngelilingi pulau itu sambil me- 
nikmati beragam tradisi dan pa- 
norama alam, 

Perjalanan bersepeda menge- 
Iilingi Pulau Bali menjadi petu- 
alangan menarik. Apalagi, tujuh 
tahun terakhir demam sepeda 
melanda masyarakat di sejum- 
lah kota di Indon Hampir 
setiap minggu digelar beragam 
acara, seperti sepeda gembira 
Yimbike) dan lomba tanjakan di 
beberapa kota. Komunitas sepe- 
da tumbuh bagai cendawan di 
musim hujan. 

Antusiasme warga kelas me- 
nengah terus bertambah. Mere- 
ka rela mengeluarkan uang pu- 
luhan juta rupiah demi membeli 
sepeda, 

Misalnya, Direktur Utama PT 
Garuda Indonesia Emirsyah Sa- 
tar melepaskan kebiasaannya 
main golf dan tenis, lalu beralih 
ke sepeda. Setiap akhir pekan, ia 
bersama pemilik dan pengelola 
biro perjalanan serta karyawan 
Garuda bersepeda di Sentul atau 


lokasi lain. Bahkan, Taman Im- 
pian Jaya Ancol rela menggusur 
lapangan golf dan menyulap jadi 
arena permainan sepeda, 

Kegiatan bersepeda, kata Ge- 
ncral Manager Pemasaran dan 
Promosi Polygon Peter Mulyadi, 
selalu meningkat. Tahun 2011, 
misalnya, Polygon menangani 
sekitar 350 acara bersepeda dan 
tahun 2012 sekitar 400 acara, 
”Antusiasme masyarakat untuk 
bersepeda begitu tinggi. Itu se- 
iring dengan maraknya kampa- 
nye ramah lingkungan dan hi- 
dup sehat,” ujarnya. 
Bali Bike 

Itu sebabnya bersepeda me- 
ngelilingi Pulau Bali menjadi 
dambaan penggila sepeda. Ha- 
rian Kompas menawarkan hal 
itu melalui Kompas Bali Bike. 
Acara yang digelar tiga hari ber- 
turut-turut, mulai Jumat ini 
memadukan wisata dan petua- 
langan. Keseluruhan jarak yang 
ditempuh adalah 292 kilometer 
yang terbagi dalam tiga etape, 

Hari pertama, menempuh ja- 
rak 102 kilometer, berakhir di 
Candidasa. Perjalanan ini mele- 


wati sejumlah tempat eksotis, 
seperti Batubulan, Ubud, dan 
Tenganan (desa tradisional Bali) 
di Ki: sm. Hari kedua, se- 
jauh 68 kilometer dimulai dar 
Candidasa dan selesai di Kinta- 
mani. Meski jarak tempuh agak 
pendek, rute ini memiliki ba- 
nyak tanjakan. Hal ini tentu 
menjadi tantangan bagi peserta 
menuju garis finis. 

Menjelang tiba di Penelokan 
sebagai titik puncak tertinggi di 
Pulau Bali, tanjakan makin me- 
nantang. Ketika tiba di puncak, 
langsung disuguhi pemandangan 
alam nan indah, seperti Danau 
Batur dan Gunung Batur, diser- 
tai udara yang dingin. 

Etape terakhir dimulai dari 
Kintamani menuju Ketewel, 
menempuh jarak 122 kilometer. 
Di rute ini masih ada tanjakan, 
tetapi pendek. Peserta juga akan 
melewati Jembatan Tukad 
Bangkung, jembatan terpanjang 
dan tertinggi di Bali. Selepas itu, 
peserta menikmati pesona « 
wah bersusun hingga di Bedu- 
gul. Lalu perjalanan lebih ba- 
nyak menurun hingga Taman 
Ayun, Mengwi, Selepas titik itu, 


perjalanan melandai hingga tiba 
di Bentara Budaya Bali, Ketewel. 

Kompas Bali Bike 2012 diikuti 
16 orang, dengan empat di an- 
taranya warga negara asing. Ada 
pula sembilan perempuan. Pe- 
serta berasal dari DKI Jakarta, 
Bandung, Bogor, Banten, Yogya- 
karta, Medan, Manado, sejumlah 
kota di Jawa Tengah dan Jawa 
Timur, serta Singapura. Sebagi- 
an besar dari mereka adalah 
profesional yang selama ini ada- 
lah penggila sepeda 

Kepala Dinas Pariwisata Bali 
Ida Bagus Subiksu meyakini 
perjalanan bersepeda mampu 
memberikan citra positif bagi 
pariwisata Bali. "Kompas Bali 
Bike bisa memperluas pencitra- 
an pariwisata di Bali yang tidak 
hanya urusan pertemuan inter- 
nal dan pameran lukisan 
saja,” paparnya. 

Sekretaris Persatuan Hotel 
dan Restoran Indonesia Bali 
Perry Markus menambahkan, 
"Pulau Bali masih asri, asli, dan 
bersih sehingga cocok untuk 
k jauh. Ini mema- 
sep kesehatan, wisata, 
sekaligus petualangan.” 


Perjalanan Dinas Menyimpang 


(Sambungan dari halaman 1) 


berpendapat, acap kali agenda 
nasionalnya tak jelas. Dengan de- 
mikian, lebih baik kalau sebagian 
rencana anggaran itu dipotong 
untuk program yang memiliki 
efek ekonomi berantai. 

Secara terpisah, ekonom Sus- 
tainable Development Indonesia, 
Dradjad Hari Wibowo, menyata- 
kan, alokasi senilai Rp 21 triliun 
itu kurang pantas jika dibanding- 
kan dengan anggaran peningkat- 
an kesejahteraan rakyat yang ma- 
sih kecil. Dengan demikian, alo- 
kasinya layak dipangkas. 

Faktanya, Dradjad melanjut- 
kan, perjalanan dinas di banyak 
kementerian dan lembaga seka- 
dar multiplikasi atau pengulang- 
an dari program yang sudah-su- 
dah. Model yang demikian ber- 
arti pemborosan anggaran. 

"Cuma, memang, untuk me- 
n bukan soal sederhana 
karena itu tersebar di semua ke- 
menterian dan lembaga dan pos- 
nya pun banyak sekali. Ini harus 
sisir secara jeli,” kata Dradjad, 

Wakil Ketua Komisi XI Dewan 
Perwakilan Rakyat dari Fraksi 
Partai Golongan Karya Harry Az- 
har Aziz menyatakan, biaya per- 
jalanan dinas senilai Rp 21 triliun 


kurang pantas ketika jumlah pen- 
duduk miskin masih banyak se- 
hingga memerlukan banyak ang- 
garan pula. Oleh sebab itu, aloka- 
sinya perlu dipotong. 

Harry menyarankan, Direkto- 
rat Jenderal Perbendaharaan Ke- 
menterian Keuangan perlu me- 
nyusun kriteria perjalanan dinas. 
Produknya harus mengikat se- 
mua kementerian dan lembaga 
serta pemerintah daerah. 

“Di DPR, perjalanan dinas ti- 
dak mungkin terbahas karena 
waktunya habis untuk memba- 
has yang lain,” kata Harry. 

Mengacu pada hasil audit BPK 
atas laporan keuangan pemerin- 
tah tahun 2010, misalnya, seba- 
gian perjalanan dinas tidak lebih 
sekadar pemborosan anggaran. 
Ini disebabkan perjalanan dinas 
tersebut dilakukan secara fiktif, 
rangkap, dan duplikasi. Di 
lah kementerian, porsinya bah- 
kan mencapai hampir 40 persen 
dari belanja barang, misalnya di 
Kementerian Sosial. 

Pari laporan itu ditemukan ba- 
nyak penyimpangan dalam perja- 
lanan dinas, mulai dari perjalan- 
an fiktif, duplikasi laporan, hing- 
ga bukti perjalanan dinas yang 
tidak valid. 

Untuk menghemat anggaran, 


Menteri Pendidikan dan Kebu- 
dayaan Mohammad Nuh men- 
jelaskan, sejak tahun 2010 pihak- 
nya telah memanfaatkan peng- 
gunaan teknologi informasi ko- 
munikasi, integrasi proses, dan 
berbagi sumber daya. 

Pemanfaatan teknologi infor- 
masi itu untuk menjalankan 
fungsi-fungsi manajemen di ke- 
menterian. Biayanya menjadi le- 
bih rendah karena pekerjaan 
yang semula harus dikerjakan li- 
'ma orang lesai hanya di- 
kerjakan tiga orang dan dalam 
waktu lebih cepat. 

Nuh melanjutkan, dengan ber- 
bagi sumber, anggaran bisa di- 
hemat, seperti tentang 
ujian nasional oleh bagian lit- 
bang. Untuk sosialisasi itu, lit- 
bang harus mengundang perwa- 
kilan setiap provinsi dan kabu- 
paten/kota. 

Inspektur Jenderal Kemente- 
rian Pendidikan dan Kebudayaan 
Haryono Umar menambahkan, 
pemborosan anggaran biasanya 
terjadi ketika mengumpulkan 
perwakilan daerah di Jakarta. Ji- 
ka setiap direktorat jenderal 
mendatangkan perwakilan dae- 
rah dalam waktu yang berbeda- 
beda, itu pemborosan. 

Mendatangkan banyak orang 


ke Jakarta selain menghabiskan 
banyak anggaran juga menimbul- 
kan potensi permasalahan, anta- 
ra lain tiket pesawat perjalanan 
dinas yang tidak benar. Pola yang 
selama ini terjadi, ia mencontoh- 
kan, para wakil daerah membeli 
tiket di tempat asal, kemudian 
diganti oleh pi 

"Bagaimana kami bisa tahu 
kalau itu tiket yang benar, Pada- 
hal, uangnya harus segera diganti 
dan orangnya sudah tidak ada 
ketika dimintai pertanggung 
wabannya. Tidak gampang ini ka- 
rena jumlah orangnya juga ba- 
nyak,” kata Haryono. 

Ta melanjutkan, perjalanan di- 
nas di setiap direktorat Kemen- 
terian Pendidikan dan Kebuda- 
yaan sekarang mulai banyak di- 
kurangi dari yang semula sampai 
Rp 24 triliun menjadi kurang 
dari Rp 2 triliun. Ini dilakukan 
setelah ada permintaan dari ke- 
uangan negara untuk efisiensi 


Pembetulan 


anggaran. 

Sementara Kepala Biro Ke- 
uangan dan Barang Milik Negara 
Kementerian Kesehatan Achmad 
Djohari menyatakan, dari sisi 
anggaran, perjalanan dinas sudah 
turun. Kementerian Kesehatan 
juga memperbaiki sistem peng- 
awasan dan pelaporan. 

Guna mengantisipasi penyim- 
pangan, Kementerian Kesehatan 
menggunakan SIMO, yakni sis- 
tem informasi manajemen khu- 
sus untuk perjalanan dinas. 

”Semua nama pegawai tersim- 
pan di sistem sehingga tak mung- 
kin ada surat perintah perjalanan 
dinas ganda,” katanyz 

Djohari mengakui, sistem ini 
baru ada di tiap satuan kerja. Saat 
ini Pusat Data dan Informasi Ke- 
menterian Kesehatan mengem- 
bangkan supaya sistem ini dalam 
jaringan (online) ke semua satuan 
kerja agar bisa saling mengontrol. 

(ATK/LUK/LAS) 


Pada berita berjudul "Utamakan Rumah Tahan Gempa" (Kompas, 11/9, 
halaman 13), terdapat kekeliruan. Pada alinea ke-8 tertulis "Eko Prawoto, 
arsitek dari Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta”. Seharusnya, arsitek. 
dari Program Studi Arsitektur Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. 
Demikian kekeliruan kami perbaiki. Terima kasih. Redaksi 


BAHASA 


ANDRE MOLLER 


Dua Ribu Ayam 


pelanggan yang ingin membeli sekilo wortel akan saya beri 


S eandainya saya penjual sayur dan daging di pasar, niscaya 


seribu buah sayur berwarna lembayung itu. Calon pelang- 
gan yang ingin memeriahkan pesta Lebaran dengan dua kilo 
ayam akan pulang ke rumah dengan dua ribu hewan yang siap 
dimasak. Dan, seandainya saya berkesempatan jadi tukang becak, 


pastilah calon penumpa 


yang hanya ingin keliling kota “se 
tiga kilo” harus saya tolak dengan alasan: saya 


satu kota saja, Barang tentu karier saya di bidang sayur-mayur 
ataupun transportasi tidak akan berlangsung lama, tapi setidak- 
nya saya sudah ikut membela bahasa (meski dengan cara yang 
terlampau kaku, menurut sebagian orang dan lembaga). 

Ada apa dengan kata kilo? Kilo berasal dari bahasa Yunani, 


khiloi, yang arti 


tidak lain selain ”ribu”. Maka, satu kilogram 


adalah seribu gram, sedangkan dua kilometer adalah dua ribu 
meter, dan lima kilowatt identik dengan lima ribu watt. Adiknya 
khiloi adalah hekaton yang sama-sama berakar pada bahasa 
Yunani, tapi nilainya hanya sepersepuluh dari Khiloi, yakni 


seratu 
berarti 


epersejuta'. Crip: 


Adapun, misalnya, senti berarti 'seperseratus 
Ika Anda sedang merencanakan toko 


dan mikro 


baru, jangan disebut Toko Mikro kalau memang tidak toko 


liliput) 


Nah, dengan analogi ini, lima kilo apel adalah lima ribu (buah) 


apel, Begitu pula, 60 kilo tidak pasti j 
juga jadi ongkos perjalanan (60 ribu 
anak tetangga (60 ribu gram 
Seperti diketahui, kilo ini bisa disingkat (menjadi ”k” 


dan Solo (60 ribu meter), bi: 
rupiah) ataupun berat 


raknya di antara Yogyakarta 


Tidak salah apabila tahun 2000 disebut 2k (dengan & kecil, tentu) 
atau jika daftar makanan di warung Padang menyatakan bahwa 


harga sepiring v 


rendang adalah 15k rupiah. Kepulauan Seribu, 


Jika mau menampilkan diri dengan agak lebih keren, bisa juga 


minta dipanggil Kepulauan Ik. 


Kata hekto, yang disebut sebagai adiknya kilo di atas, tercantum 


dalam Kamus Besar Bahasa Indones 


a (KBBI) sebagai kata terikat 


dan ada juga beberapa contoh terikat ini seperti hektometer, 


hektogram, dan hektoliter, Kata seperti hektogram bi 
berguna di bidang penjualan-pembelian makanan: "Har 


cukup 
ni harga 


mangga arum manis adalah 2k rupiah per hg.” KBBI juga 


menawarkan kata ons sebagai padanan 100 gram. Hanya 
-m-macam, Yang biasa digunakan di Indone: 


itu ma 


ja, ons 
adalah ons 


Belanda (100), tapi ada juga ons China (50 ), ons Spanyol (28,75 
@, dan masih sejumlah ons lainnya. Membingungkan, bukan? 
K 


Yan, 


orta 


mpulan apa yang dapat ditari 
ma, barangkali penulis kolom bahas 
u, Pendirian ini juga didukung oleh KBBI yang (secara liberal) 


dari pembahasan pendek di 


ini terlalu 


mengartikan kilo baik sebagai kilogram maupun kilometer. Aneh- 


nya, tidak diartikan sebagai kilowatt atau kilovolt, mis 
sbagai lema sendi 
ama sekali dalam kamus akbar ini. Di 


(Kata-kata ini tercantum 
dalam arti 'ribu' tidak ada 


Inya, 
Anehnya lagi, kilo 


lain pihak, KBBI memuat penjelasan seperseratus untuk lema 


enti dengan contoh sentigram dan sentiliter, Yang kedua, kilo atau 
k bisa cukup berguna dalam bahasa Indone 


Contohnya untuk 


menyebutkan harga (70k rupiah), yang sering dinilai mengan- 
dung kebanyakan angka nol. Seiring dengan ini, hekto atau h juga 


bisa cukup prakti: 


terutama untuk menghindari tulisan kurang 
: "Manggis: Rp 2.500 per 100 g” 


ANDRE MOLLER 


Penyusun Kamus Swedia-Indonesia, Tinggal di Swedia 


Perlawanan dari Ciosa 


(Sambungan dari halaman 1) 


Akibat jalan rusak, Aceng 
bersama kawannya memasang 
portal sehingga dianggap meng- 
ganggu aktivitas pekerja. Ttulah 
yang menyebabkan Aceng dila- 
porkan ke poll 

Hotel Pullman merupakan 
salah satu properti milik Ban- 
dung Pakar, yang juga menge- 
lola lapangan golf, perumahan, 
dan apartemen di Kawasan 
Bandung Utara, sebuah kawasan 
konservasi bagi wilayah Cekung- 
an Bandung. 


Kasus kedua 

Bagi Aceng, ini adalah kasus 
kedua di mana ia harus d 
dangkan akibat pembangunan 
properti Bandung Pakar, Pada 
Agustus 2011, ia divonis bersalah 
dengan hukuman 6 bulan pen- 
jara dan 1 tahun masa perco- 
baan karena terbukti melakukan 
penyerobotan lahan. 

"Padahal, saya masuk ke la- 
pangan golf Resor Dago untuk 
mencari patok-patok batas 
han seluas 1.235 hektar yang di- 
miliki keluarga, yang belum di- 
bayar,” ungkap Aceng. 

Istrinya, Nenden Krisna (31), 
sebelumnya juga terpaksa ber- 
urusan di Pengadilan Negeri 
Bale Bandung, “Istri saya sudah 
divonis lebih dulu dengan masa 
percobaan gara-gara dituduh 
merusak tembok yang dibangun 
Resor Dago karena menghalangi 
rumah kami, ujarnya. 

Istrinya, lanjut Aceng, waktu 
itu emosional karena khawatir 
tembok dapat menutup pembeli 
datang ke warungnya. 

Kepala Bagian Umum Resor 
Dago Pakar Soetarto menyata- 
kan, tembok yang dibangun itu 
bukan untuk menghalang-h: 
langi warung Aceng, apalagi me- 
mata-matainya meskipun kini 
dipasang kamera CCTV. 

Ta juga membenarkan, pihak- 
nya tidak memiliki kewajiban 
mencabut perkaranya karena 
perjanjian yang pernah disepa- 


kati setelah pemasangan portal 
di jalan tak mengharuskan men- 
cabutnya. 


Secuil semangat 


Aceng bersama kawannya ti- 
ba pukul 10.15 di Pengadilan 
Negeri Bale Bandung. Baginya, 
datang tepat waktu di penga- 
dilan cukup menguras tenaga 
dan pikiran. Meskipun ingin 
terlihat segar dengan rambut 
yang baru dipotong, baju ber- 
kerah, serta celana kain yang li- 
disetrika, kantong ma- 
tanya tidak bisa menutupi ke- 
lelahan iti 
Sejak sidang pertamanya saat 
dituduh menyerobot lahan golf, 
Aceng mengaku sudah lebih dari 
20 kali bolak-balik ke pengadil- 
an. Padahal, jarak rumahnya di 
utara Bandung terbilang jauh, 
30 kilometer dengan Pengadilan 
Negeri Bale Bandung yang ber- 
ada di selatan Bandung, 
Meski demikian, secuil sema- 
ngat tetap didapatkannya. Sebe- 
as anaknya ke seko- 
pagi, anak bungsunya 


Jang sebe- 
ng 
akan mendengarkan pleidoi- 
nya—meleset waktunya. Sidang 
baru dimulai pukul 11.15 atau 
molor 45 menit dari jadwal. Si- 
dang pun berjalan singkat, ha- 
nya 20 menit, dan akan dilan- 
jutkan dua pekan mendatang, 

”Saya tak ingin mengira-ngira 
sidang yang lama ini bertujuan 
meruntuhkan mental. Tetapi, 
sejujurnya, saya sudah lelah ha- 
rus bolak-balik pengadilan. Be- 
lum lagi menghadapi hukum s0- 
sial saat masyarakat mengang- 
gap saya jahat karena berurusan 
dengan polisi dan pengadilan,” 
ujar Aceng. 

Namun, Aceng bertekad akan 
tetap melawan ketidakadilan 
yang diterimanya, sampai kapan 
pun. (HAR/CHE/DMU) 


KOMPAS" 


Diah Marsidi, Irwan Julianto, Budi ambazy Mi 
Sadlu, Ferry Santoso, Elok Diah Messwati, Jolce Tau 
Berindra A, Nur Hidayati, Wisnu Dew 


Fatho lanus Anto Saptowalyane, Anita Yossih 
Genthong, C. Wahyu Harya P, Eny Prihtiyar 
SEMARANG: Sanya Hellen Sinombar, Y 
JEMBER: Syamsul Hadi, BANYUWANGI: Siwi Yunita 
Prasetya, AMBON: Antonius Pa 
BALIKPAPAN: Lukas Adi Praset 


KANTOR REDAK: 
013/SK/Menperi 


SI UPP/A.7, 


dukacita s/d 300 mmk Rp 46.000/mvnke belum terrnas 


LANGGANAN: RP 78.010/BULAN REKENING: BNI j: 


'@ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Rekening BCA cab Gajah Mada, Jai 


rata, Antaniu: 


R. Benny Di 


Anggoro, MEDAN: 
PONTIANAK: Agu 
GM LITBANG: F. Harianto Santosa MANAJER DIKLAT: 

latan 26-28, Jakarta 10270 TELEPON: 534 771 
11985 tanggal 19 November 1985, serta Keputusan | 


Iredja, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcana 
ulyawan Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pat 


hara, Andy RI 


Cahyar 
A 


sai 


PN 10, 


948 Jakarta Kota Na. 14132806 # BRI Jakarta 


Bambang Sukartiono, Taufik Mihardja, S J. Osdat, Chris Pudjiastuti, Pleter 
Redana, Maria Hartiningsih, Hariadi Saptono, Simon Saragih, Abun Sanda, Yesayas 
Subur Tjahjono, Yovita Arika, Ida Set 

adjawane, Brigitta Isworo Laksi 
|, Buyung Wijaya Kusuma, Pingkan Elita Dundu, Edna Caraline Pattisina, Osa Tri 
amy Trinuaroho, Amir Sadikin, Evy Rachrnawati, Indira Permnanasari S., Gatot Widakdo, a, La 
Hidayat Knaerudih,Einlus Caesar Aloxay Ahmed Av, Nel Triana, Brigita Maia Lukita Haryo Damardona 
cestanto, Masiha Nusrat, Mahdi Muhammad, Lucky Pr 


pernbayaran di muka, Iklan Yukacita untuk dimua 


age 
ta Nornor AJ 012.302143.3 @E-MAIL: koma 


AN 


2200 FAX: 548 6085/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): P.0, BOX 
us Pangkopkamtibta No. 108/PC/1969 tanggal 21 Januari 1989 


U TUTUP 


Nan 


ha Ratna ML, Jobinny T, Gunardi Sri Hartati Samad, Banu Ast 


arson Pepih Wugrana “Keoain Rambey, Suhartono 
9, Tunggal, Susar 
irwan, Prasetya £ 
Iham Kndiri, M, Zald Wahyudi, Helena Frans 
Le. Piyembode, Haru Sri Kumerg Yotok Wayanta, Agnes it Suliskyawati, Agung Setyahad, Wisnu Af Dewatr 


461 RTA 12016 ALAMAT KAWAT: Kompas Jakarte 
ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR: No. 7710697 11/A/20D 


DIREKTUR BISNIS: ardanto Subasya GM IKLARE Ev Hao TARIF IKLAN: Reguler (umuny/disaay) BW Ra 105.000/mme FC Rp 197.000/min Kasika Batavia 1 kelam R2 50.00/1vnic mini (rin 3s, maks 12be) Ra 4S.000/aris duka a/d 300 mak Rb8.00/1wnic Nusantara: kolom Rp 58500/sunk ii Cin 
1 mpai pukul 16,00 WIB. BAGIAN IKLAN: Jl. Palrnerah Selatan 15, Jakarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX: 


ti, Ibrahimsyah Rahman, Frans 
o, Adi Prinantyo, Daru Kusi 
orma Sirmanunek 

ta, Iwan Santos 
P, Samsul Hadi, Hermas Effendi Praboi 
ca Nababan, Raditya Helabumi 


BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAH MADA 191, JAKARTA 11149 TELEPON (LANGSUNG: 251 
BCA Jalan Gajah Mada No. 122 B-C-D Jakarta No, 012-393521-4 KHUSUS BAGIAN IKLAN NO. 012.3004679 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 9909 DAN 5367 9599 ONLINE: http://www.karnnas,com 


hamad Subhan, Ti Harja, P Tr Agung 


Susi Ivwaty, Marcel 


PENERBIT: PT Kompas Media Nusantara 
PERCETAKAN: PT Gramedia ISSN 021! 


17-18 PABX: 260 1234 DAN 26) 


369 9080 SENIN S/D JUMAT 08! 


ABTI 
PESAWAT 


tanto, Yunas Santhani Azlz, Johanes Waskita 
RA Ka 


ra Virest, Koran Nicolas ng 


 Tinte Napitupulu, Ml Falar Marta, Sae Febrana, 
yakarna, Fransisca Ramana' NInIk, Ambrosivs H 
uan Susanto, Fx Laksana Agung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mu: 
tta Pandia, LAMONGAN: Adi Sucipto, MOJOKERTO: Abdul Latnif, PROBOLINGGO: Dah ia Irawati, MALANG: Dody Wisnu Pribadi, MADIUN: Runik Sri Astuti 

Is Kewa Ama, MANADO: Jean Rizal Layuck, PALU: Reny Sri Ayu, MAKASSAR: Aswin Rizal Harahap, JAYAPURA: B: Josie Susilo Hardlanto, MERAUKE: Erwin Edhi 


LA 
Demitrius Wisnu Widlantoro, Aryo Wis 
fa Abdurahman, BANDUNG: Dedi Muntadi 


putra, Rusdi Armral, Ac 

Nugraha, Maruli Tobing, Gunawan Setiadi, 

cal 5, Bin 

Dewi Indriastuti, Grin Basuki, Maria Susy 

yaningsih, Affan Adenensi Riza 
eni 


SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menoen Na, 
07X ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


maks 12 brs) Rp 55.000/baris, 


8,30-12.00, MINGGU 13.00-16.00, JL, GAJAH 
1230 5/0 1239 FAX: 2601622 Hi 


'& Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format digital, dikirim ke alamat opinifikompas.com atau opini@kompas.co.id, Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas", 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


Abdi Artha 


"Mengawal" 


2 
KOMPAS/DEFRI WERDIONO 


Pemadam 


Kebakaran Sukarela 


Kebakaran besar tahun 1976 
dan 1978 yang meng- 
hanguskan ribuan rumah 
membuat pihak Kelurahan 
Seberang Mesjid dan 
sebagian warga di 
Banjarmasin, Kalimantan 
Selatan, mendirikan 
kelompok pemadam 
kebakaran swadaya. Mereka 
menggunakan peralatan 
seadanya. Kini, setelah 

34 tahun berlalu, kelompok 
pemadam kebakaran 
tersebut tetap berdiri. 


OLEH DEFRI WERDIONO 


elompok yang memiliki nama 
K Unit Pemadam Kebakaran 
(PMK) Seberang Mesjid ter- 


sebut mempunyai peralatan terbilang 
lengkap. Selain pompa air portable, 
ada enam kendaraan pendukung 
berupa dua mobil pikap, satu truk 
tangki air, satu sepeda motor roda tiga, 
satu ambulans, dan satu perahu (speed 
boaf) untuk membantu pemadaman 
dari sisi sungai 
PMK Seberang Mesjid menjadi 
lah satu dari 400-an kelompok seru 
yang berkembang di Banjarmasin, Ka- 
limantan Selatan. Anggota kelompok 
PMK ini beker sukarela, 
pemadam keba- 
karan milik dinas pemerintah, tim 
PMK Seberang Mesjid yang memiliki 
40-an anggota juga be agam leng- 
kap dengan helm dan sepa 
n darurat, 


Begitu ada peris 
mobil mereka yang dilengkapi si 
pun meraung-raung menuju lok - 
bakaran. Mereka bergabung dengan 
puluhan kelompok Barisan Pemadam 
Kebakaran (BPK, nama lain yang biasa 
digunakan selain PMK) untuk mema- 
damkan api. 

Keterlibatan PMK 


atau BPK di 


Banjarmasin tak hanya dalam mema- 
damkan api di kawasan permukiman, 
tetapi juga di lahan kosong. Mereka 
pun acap kali terjun membantu dalam 
musibah lain, seperti pencarian kor- 
ban tenggelam di sungai. 


Sejak remaja 
istensi PMK Seberang Mesjid 
tak bisa dilepaskan dari sosok Abdi 
elama 27 tahun terakhir, 
ang awalnya hanya menji 
gota PMK tersebut lebih banyak ber- 
peran se "lokomotifnya”. Abdi 
bergabung dengan PMK tahun 1986, 
saat dia berumur 18 tahun, 
diri PMK ini (Seberang 
Mesjid) hanya memiliki alat satu drum 
yang dipotong menjadi dua bagian, 
Drum itu digunakan untuk wadah 
sir, sekop, garu, dan ember. Dalam 
perkembangannya, tahun 1982 kami 
bisa mempunyai trailer untuk meng- 
angkut pompa m $ 
ditarik orang. Pada 1985, kami mem- 
punyai mobil buatan tahun 1970-an 
untuk menarik trailer,” tutur Abdi, 
Selain perlengkapan pemadan ke- 
bakaran yang terbatas, upaya mem- 


pertahankan kelompok yang berang- 
gotakan puluhan warga dari berbagai 
profesi untuk bekerja sukarela bukan 
hal mudah. Apalagi kelompok ini pun 
mengar an sumbangan donatur 
dan s 'a guna membiayai kegiat- 
annya. 

Sebagai gambaran, biaya oper 
nal kendaraan dan peralatan yang ada 
mencapai Rp 4juta per bulan. Semen- 
tara bantuan dari pemerintah daerah 
untuk mereka tahun 2011, misalnya, 
hanya Rp 2 juta. 

Kondisi seperti itu membuat orga- 
nisasi itu mengalami pasang surut. 
Namun, hal tersebut ditanggapi Abdi 
sebagai sesuatu yang ”lazim” terjadi. 
Begitu pula jatuh bangunnya manaje- 
men sempat dirasakan Abdi dan ka- 
wan-kawan, Akibatnya, tahun 1990-an 
kegiatan PMK Seberang Mesjid sem- 
pat vakum selama dua tahun. 

Setelah itu, kepengurusan PMK Se- 
berang Mesjid diambil alih Abdi pada 
1994. Berbekal semangat dan dukung- 
ans an anggota yang masih ingin 
PMK ini berdiri, mereka memulai 
pembenahan organisasi. 


Menambah anggota 


Langkah pertama Abdi adalah 
memperbaiki peralatan pemadam ke- 
bakaran agar bisa beroperasi optimal, 
Setelah itu, dia berusaha merekrut 
anggota baru. Abdi berusaha menarik 
orang menjadi relawan PMK Sebe- 
rang Mc 1 

Abdi kemudian menjadi Ketua Fa- 
rian di PMK Seberang Mesjid. Tak 
hanya pada tingkat PMK, Abdi pun 
berkegiatan dalam organ! ukarela 
yang lebih besar, yakni Barisan Suka- 
rela Kebakaran (Balakar) yang mem- 
bawahi 120 PMK dan BPK. Di sini dia 
sebagai Wakil Ketua III 

itu saya melihat bany: 
alatan pemadam kebakaran 
sal dari bantuan berbagai pihak kon- 
nya telantar, Makany: ambil 
lih, kemudian berusaha membenahi. 
Kami bergotong royong, berusaha 
memperbaiki berbagai peralatan itu. 
Kalau ada duit langsung dibelikan 


per- 
ng ber- 


peralatan lagi untuk melengkapinya,” 
ujar Abdi. 
Perlahan-lahan PMK Seberang 


Mesjid sehat kembali, Bahkan, bebe- 
rapa bulan kemudian mereka menda- 
patkan bantuan sebuah pompaair dan 
satu mobil dari donatur. Setahun ke- 
mudian, pada 1996, datang pula ban- 
tuan satu pompa portable, 

Tahun 1998, cerita Abdi, teman di 
perusahaan tempatnya bekerja meng- 
hibahkan sebuah mobil untuk opc- 
rasional PMK Seberang Mesjid. 


ABDI ARTHA 


Lahir: Banjarmasin, Kalimantan 

Selatan, 23 Agustus 1958 

Pendidikan: 

- SDN Seberang Mesjid, 
Banjarmasin 

- ST Subsidi Teluk Dalam, 
Banjarmasin 

- STM Subsidi Teluk Dalam 

Pekerjaan: Swasta 


Keterlibatan Abdi pun tak terbatas 
pada upaya pemadaman di lokasi ke- 
bakaran. Beberapa kali ia mengikuti 
pelatihan, antara lain Japan Parame- 
dical Rescue tahun 2008, pelatihan 
dari Ikatan Kebakaran Indonesia (kini 
Badan Penanggulangan Bencana Ke- 
bakaran Pusat) tahun 2009, dan pe- 
latihan pada Badan Search and Rescue 
Nasional tahun 2007. 


menjadi s 
sektor ja lain berasal dari 
berbagai instansi pemerintah. 

Dari pengalaman di lapangan dan 
hasil pelatihan itulah Abdi sering di- 
minta menjadi instruktur saat latihan 
bidang penanganan bencana, teruta- 
ma kebakaran. Ta juga menjadi koor- 
dinator untuk wilayah Banjarmasin 
Tengah saat terjadi kebakaran. 

Bagi Abdi, bertugas menjadi pema- 


dam kebakaran swadaya merupakan 
tugas mulia. Terlebih karakteristik 
permukiman di Banjarmasin yang se- 
bagian besar berupa rumah berbahan 
bangunan kayu dan letaknya saling 
berdekz 


itu membuat kebakaran 


Koni 
rawan terjadi. Di Banjarmasin, ke- 
bakaran bisa dikatakan menjadi an- 


caman utama warga. Terkadang, da- 
lam satu malam bisa terjadi dua pe- 
ristiwa kebakaran, 

Ia bercerita bagaimana anggota 
PMK berusaha memadamkan kebz 
karan yang terjadi di Batulicin, 
bupaten Tanah Bumbu (dulu wilayah 
Kabupaten Kota Baru) tahun 1998. 
”Jarak lol kebakaran itu h: di- 
jam dari 
luas, me- 
liputi perumahan dan pertokoan,” ka 
tanya. Usaha mereka tak sia-sia. 

”Sayangnya, dalam setiap kebakar- 
an, banyak orang yang malah menon- 
ton, Mereka membuat jalanan macet, 
Itu menyulitkan kami untuk mema- 
damkan api secepat mungkin,” kata 
Abdi menambahkan. 

Bagaimanapun, menjadi relawan 
pemadam kebakaran diakui Abdi 
memberi kepu. tersendiri, "Bisa 
menolong sesama, apalagi kalau kami 
berhasil memadamkan api tanpa 
membuat mereka terluka atau kehi- 
langan harta benda, ini kepuasan yang 
ujar Abdi. 


PT MRI MTOR INDONESIA 


The most prestigious lifestyle in karawaci 


TOPPING OFF 
TOWER -1 


Developed by PT. Supermal Karawagi 


Ni 


AR 


& 
LA 


SN 
TA IA aa. 


rena KE 


PT 
ea 
Ian 
2 syg 
sb UP 
aa 
2 
Pi 


EA 


LN 


Tee 


R RENA 


si 


Ja 


matik 


| 
1 


Datang & 


Prizes be 


for information 


021 546 1010 
021 542 11450 


www.u-residence.com 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


DAN Toppi 


— 


RESIDENCE 


TERIMA KASIH KEPADA KELUARGA BESAR U-RESIDE 


TOWER-1 SUDAH MENCAPAI TAHAP AKHIR, 


G OFF DAPAT LEBIH CEPAT DILAKUKAN 


DARI JADWAL SEBELUMNYA 


KKKKKK 


Minggu, 16 September, 2012 
Project site U-Residence Tower 2 


at Supermal Karawaci 


09.00 WIB 


- Selesai 


skok ok ok kk 
LAUNCHING 


ikut 


upa Lcd Tv, Blackber 


y dan bany 


SEMI PENTHOUSE LT 56 & 57 


Free Parguette Floor & LCD TV 32”(Langsung bawa pulang) 
HARGA PERDANA MULAI 


Grand Event ini dan dapatkan Special Door 


k hadiah lainnya 


Ind our deaf 


$ at www.mazda.co. 


Make the choice for the most enviable lifestyle 


GROUND 


BREAKING 
TOWER - 2 


ed by PT! Supermal Karawaci 


- " #enasaaaa 
No.IMB7684.3/1453-BP2T/2011 


rand Prize 


NA 


AL 


“yurat & Ketentuan Berlaku 


gerang 15811 


SKONOMI 


KOMPAS JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


Nusantara: Istri Wali 


Kota Menang «sz 


ZALORA 


Ba 2000 disc, 


Perode: September -1 Oktober 2012 
Melati bang pa 
Sha 


bii 


Apply Mo susan ANTA 
KEL API GpuOKkehana “3 Sima 


Kowpg IT 


salin bs - oa | z3 


EPA 


10 11 12 38/9 


900,00 


850,00 


Bahaya di Zona Nyaman 


dri Istambul Gayo, ha yang tinggal di Sidoarjo, 
Jawa Timur, rajin mengirimkan pesan dan kata-kata 
Jak melalui telepon pintar, Salah satu pesan yang me- 


narik: "Tidak ada pertumbuhan di zona nyaman dan tidak ada 
kenyamanan dalam zona pertumbuha 

Di akhir pesan itu, Adri selalu membe 
ng motivator: "Have a great day, sukses selalu. 
ja dan kerja keras. Tetap semangat. Merdeka !!!! 

Bagi mereka yang kerap berinteraksi dengan praktik di dua 
bisnis dan manajemen atau siapa pun yang benar-benar meng- 
hayati tentang arti sebuah nilai dalam kehidupan, pesan Adri 
itu sungguh sangat memberi maknz 

Hal ini mengingatkan pada pela 
haan saat belaja 
suatu perusahaan sudah sangat mapan dan orang-orang di 
dalamnya sudah merasa hidup nyaman, perusahaan akan cen- 
derung berjalan stagnan dan datar-datar saja. 

Jika perusahaan seperti itu tidak melakukan perubahan dan 
terobosan melalui inovasi serta diversifikasi produk, tinggal 
menyongsong kematian saja, Karena itu, tidak heran jika ada 
jargon yang berbunyi, be atau mati! Persoalan k 
kerap dihadapi perusahaan mapan umumnya karena cara pan- 
dang orang-orangnya yang tidak mau berubah. Kemapanan 
i tempat bekerja seolah identik dengan kenyamanan 
ang-orang yang ada di dalamny: 

Mereka sudah telanjur hidup dan beker Ha 
Dalam benak mereka, perubahan dikhawatirkan akan meng- 
ganggu dan mengurangi hak-hak khusus serta fasilitas yang 
selama ini didapatkan. 

Adalah almarhum Michael D Ruslim, Pres Direktur PT 
Astra International Tbk (2005-2010), yang dinilai sebagai figur 
pemimpin yang konsisten mengingatkan tentang pentingnya 
perubahan dan mewanti-wanti para karyawanny r tidak 
pernah puas dengan kejayaan yang telah diraih. 

Bagi Michael dalam bukunya, Lead by Heart, merupakan hal 
tabu ketika ada perasaan bahwa kejayaan masa kini akan 
menjamin kejayaan pada masa mendatang. 

Di tengah segala aktivitasnya mendorong Astra memburu 
pertumbuhan, Michael D Ruslim juga giat menggelorakan si 


an motivasi seperti 


n manajemen perusa- 
School. Jika 


Jadi, bagaimana menjaga agar perus 

lain tak cepat puas dengan hasil, semua per 
dan pemangku kepentingan perusahaan memiliki komitmen 
serta kemampuan untuk melakukan perubahan, Dalam zaman 
seperti sekarang, dibutuhkan orang-orang memiliki karakter 
kuat untuk maju dan bersaing. (TJAHJA GUNAWAN DIREDJA) 


Ayo bergabung dalam kompetisi menarik 
Allianz Virtual Run, untuk mempersiapkan diri 
mengikuti Allianz Jakarta Heart Run 10K. “2. 
Jadi tunggu apalagi, 4 
Klik www,allianz,co.id untuk pendaftaran. : 
Informasi lebih lanjut hubungi (021) 7996976. 


Wah yuu lrom A-Z 


Jakarta IHSG 


a00 
1.200 
4.000." 
2800 


Hongkong HANG SENG 
22.000 

20.047,63 
20000 “& naa ——a 
18.000 
16.000 


Minyak 
dollar AS per barrel 
100,0 KT 
8 “| 9718 
80,0 
70,0 


11» n » 89 


Emas 

dollar AS per troy ounce 
1800 aa 
1600 — 7321 80 
1400 
1200 


wwwdicoid 


Go pe 


KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO 


Padan a Dialog 


Polisi Minta Dilibatkan dalam Pertemuan Tripartit 


JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator 
Perekonomian Hatta Rajasa meminta buruh dan 
pengusaha mengutamakan dialog dalam mencari 


solusi tena 


za kerja alih daya (outsourcing). Mogok 


memang dibenarkan secara hukum, tetapi tetap 
akan menimbulkan kerugian bagi semua pihak. 


ec 
tidak boleh tidak ada dialog. 
yakin tidak ada soal yang tidak 
bisa diseles a dialog di 


der ji 
Indonesia Mudhofir, Pn 
Konfederasi Serikat Poker 


luruh Indone 
Wea, dan Presi len Konfedi 
Serikat Pekerja Indor 
Igbal memapai 
gok kerja nasional. Mogok akan 
dilakukan antara 25 Septem- 
ber-15 Oktober 2012 yang me- 
libatkan buruh di sedikitnya 41 
kawasan industri. 

Kemarin, para buruh yang ter- 
gabung dalam Buruh Jakarta 


Bergerak, gabungan 20 organi- 
sasi buruh, misalnya, mendukung 
rencana mogok buruh nasional. 
Belasan aktivis Buruh Jakarta 
Bergerak berunjuk rasa di Jalan 
Sulawesi di depan area Pelabuh- 
an Tanjung Priok, . Me- 
r menolak sistem k h 
da, 


Odi Haryono, petugas hubung- 
syarakat aksi yang juga 
Koordinator 


Wilayah Jakarta 
Front Perjuangan Buruh Jakarta, 
Bogor, Tanger: 


latan, dan Bekasi, mengataka 
mogok nasional merupakan sa- 
tu-satunya jalan memperjuang- 
kan penghapusan sistem kerja 
alih daya. 

Namun, Hatta Rajasa tetap 
mendorong buruh untuk ber- 
dialog dengan pengu "Kalau 
memang pantas jadi karyawan, 
ya, jangan terus dijadikan out- 


Akan tetapi, kalau di- 
perlukan tenaga hanya enam bu- 
lan selama peak season (sedang 
banyak peker ini mung- 
kin karena perusahaan tidak kuat 
untuk merekrut karyawan. Ini 
harus didialogkan,” tutur Hatta. 
Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi — (Menakertrans) 
Muhaimin Iskandar meminta 
Dewan Pengupahan Daerah se- 
gera membuat survei kebutuhan 
hidup layak (KHL). Hasil survei 
direkomendasikan kepada kepala 
daerah yang menetapkan upah 
minimum provinsi dan kabu- 
paten serta kota tahun 201 
Muhaimin meminta uj 
nimum dibahas dengan meli! 
kan semua pemangku kepenting- 
an agar tidak bergejolak saat di- 
tetapkan. Sesuai dengan Per- 
aturan Menakertrans Nomor 13 
Tahun 2012, survei KHL dil: 
kan berdasarkan harga pz 
60 komponen, 
"Sebelum survei dijalankan, 
harus disepakati dulu jenis dan 
kualitas kebutuhan, waktu survei, 
ta tempat survei — ber- 
ama-sama,” ujar Muhaimin, 
Pada Kami Kepala Ke- 
polisian Daerah Metropolitan Ja- 
karta Raya (Kapolda Metro Jaya) 


mi- 


Inspektur Jenderal Untung $ Ra- 
jab bertemu dengan pengurus 
dan anggota Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (Apindo) di Kantor 
Kapolda, Jakarta. Untung antara 
lain didampingi Wakil Kepala 
Polda Brigadir Jenderal (Pol) Su- 
hardi Alius. 

Suhardi Alius mengatakan, 
pertemuan dengan Apindo ini 
tidak lain untuk menjemput bola 
dan mer ahu akar persoalan. 
Hal itu karena Polda Metro J 
tidak ingin menjadi "pemadam 
kebakaran” dari aksi unjuk rasa 
buruh yang terjadi. Pertemuan 
serupa juga dilakukan Polda Met- 
ma serikat bu- 


"Kepolisian berharap dilibat- 
kan ketika ada perundingan-pe- 
rundingan tripartit sehingga bisa 
mengawasi dan menjadi wasit, 
kata Suhardi, 

Ketua Umum Apindo Sofyan 
Wanadi menuturkan, para peng- 
usaha sesungguhnya tidak kebe- 
ratan buruh berunjuk rasa 
rena itu menjadi hak buruh. 
lau buruh mau demo, ya « 
Namun, kalau ada 
mau dan tetap ingin k 
diganggu,” kata Sofya 

(ATO/HAM/RT 


Kurs Rupiah 
per dollar AS 
9.200 
9.406 
sa 9.583 
9,600 ——« —t—n 
9.800 


71 n » 89 
Sumber: StockWatch, Bloomberg, BI 


Konsumsi 
Batubara 
Meningkat 
PHNOM PENH, KOMPAS — 


Peran batubara diprediksi akan 
terus meningkat pesat dalam 


bauran energi nega 
ASEAN, Untuk menurunkan 


emisi, pengembangan teknologi 
batubara yang bersih harus di- 
percepat. 

Terkait dengan hal itu, Di- 


rektur Jenderal Kelistrikan Ke- 
menterian Energi dan Sumber 
Daya Mineral Jarman, Kamis 


(43/9), di Phnom Penh, Kamboja, 
seperti dilaporkan wartawan 
Kompas, Evy Rachmawati, me- 
nyatakan, Pemerintah Indor 
akan mendorong pemakaian tek- 
nologi batubara bersih untuk 
pembangkit listrik tenaga uap. 

Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral Jero Wacik me- 
negaskan, pemanfaatan batubara 
untuk pembangkit listrik harus 
lebih ketat dalam menjaga ling- 
kungan. Oleh karena itu, tek- 
nologi yang dipakai haru: 
dan bisa menurunkan emi: 

Salah satu teknologi yang akan 
dikembangkan adalah Carbon 
Capture and Stor: ami akan 
menerbitkan aturan khusus me- 
ngenai batubara bersih,” ujar- 
nya. 

Menurut Menteri Industri, 
Pertambangan, dan Energi Kam- 
boja, dalam jumpa pers pe 
temuan menteri-menteri energi 
ASEAN ke-80, pertemuan forum 
ASEAN tentang batubara sepakat 
bahwa batuba | 
komponen penting dalam pem- 
bangkit listrik yang meningkat 
pesat pemani 

"Konsumsi batubara tumbuh 
pesat sehingga porsinyaakan me- 
ningkat dalam bauran energi di 
negara-negara ASEAN, 
menegaskan. Oleh karena itu, pa- 
ra menteri energi ASEAN se- 
pakat untuk menjamin pasokan 
dan perdagangan batubara di ka- 
n tersebut dan mengapli- 
an teknologi batubara ber- 


man 
trik s r telah memakai 
mesin pembangkit dengan tek- 
nologi super kritikal yang lebih 
efisien dan lebih bersih diban- 
dingkan dengan teknologi yang 
saat ini banyak dipakai untuk 
PLTU. Beberapa pembangkit de- 
ngan teknologi super kritikal itu 
antara lain PLTU Paiton dan PL- 
TU Cirebon yang telah berope- 
rasi serta proyek PLTU Jawa 


Tengah yang sedang dibangun. 


Prescription : 
4/day for ultimate coolness. 


» Get 4 BRABUS alloy wheels & front spoiler for FREE". 


O smart 


open your mind, 


'ation from Mercedes-Benz 


Being cool has never been this easy, thanks to this great free deal - 15 inch BRABUS alloy wheels and a BRABUS front spoiler- 


with every pu 
valid from 7th-30th 


mart fortwo passion coupe or passion cabrio. Hurry, because this cool promo 


mber 2012. 


: 1xx 
r special price: 
ure : 179 MIO IDR 
n: 209 mio IDR 
1: 239 mio IDR 


Limited offe 
# smart fortwo coupe p 
# smart fortwo coupe passlo' 
wo cabrio pasSSiO 


th at the Indonesia International Motor 
'akarta (021) 314 5420, 271 


To find out more, visit smart b 


“eXP 


Show, Hall B Jl p 20th-30th September 20 


nter onesia, Ji Galeria, Bali (0361) 769 098 


e smart fort 


www.smart-indonesia.co.id smart — a Daimler brand 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


18 KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


EKONOMI 


TRANSPORTASI 


KILAS EKONOMI 

Benahi 
Akar 

Karyawan 

rim | Persoalan 

m- | Mudik 


Realisasi Kredit Usaha Rakyat Rp 82,4 Triliun 
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syari- 
fuddin Hasan dalam siaran pers yang diterima Kompas, Kamis 
(3/9), menyebutkan, realisasi kredit usaha rakyat (KUR) per 
Juli 2012 mencapai Rp 824 triliun. Deputi Bidang Pengem- 
bangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan 
UKM Choirul Djamhari menambahkan, keberhasilan KUR tak 
lepas dari kualitas konsep skema penjaminan. Namun, faktor 


lain berupa ketaatan nasabah membayar pinjaman juga men- Indonesia 

dukung, yang terlihat dari besaran rasio KUR bermasalah memasukkan 

sebesar 8,3 persen. (/IDR) kedelai ke” | JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
karungdi — | merintah, terutama kepolisian, 
sebuah disarankan untuk membenahi 


Stabilisator Harga Garam Perlu Dibentuk 


Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta pemerintah pusat 
membentuk lembaga stabilisator harga garam. Kepala Bidang 
Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan Dinas Perikanan dan Ke- 
lautan Jawa Timur Erjono, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis 
(43/9), berpendapat, dengan adanya lembaga stabilisator harga 
garam seperti Perum Bulog, garam rakyat dapat dibeli oleh 


gudangdi — | akar persoalan dari kecelakaan 
Ploso, i i 
Kecamatan | Lebaran 2012, Pelanggaran seba- 
Kota, gai embrio kecelakaan diharap- 
Kabupaten | kan diberantas sedini mungkin 
Kudus, Jawa | supaya tidak lagi jatuh korban. 
Tengah, Demikian dikatakan ahli 


pemerintah sesuai dengan harga pokok penjualan yang di- Kamis dari Universitas Ka- 
tetapkan. Di Pamekasan, Kamis, lebih dari 100 petani garam 039. nata, Djoko Se- 


tijowarno, Kamis (43/9), di Ja- 
karta. "Persoalan utamanya, pe- 
langgaran di jalan raya selama ini 
dibiarkan saja," ujar Djoko. 
Menurut data Korlantas Polri, 
pada FI-1 sampai FIH16 Lebaran 
2012 tercatat 1.664 kasus me- 
KOMPAS/ALDERTUS HENDRIYO WIDI lawan arus dan 2.586 kasus pe- 


Properti Makin Liberal, iman badan meninesit. 


. @ @ @ nia melibatkan sepeda motor. 

Akses Rakyat Kecil Kementerian Pehubuai 

mengusulkan subsidi Rp 56890 

miliar untuk mengurangi per- 
JAKARTA, KOMPAS — Se- Rumah susun untuk wargane- gerakan sepeda motor saat Le- 
jumlah kalangan menilai Indo- gara asing dibangun di kawasan ii i baran 2013. "Kami mengusulkan 
nesia tengah mengarah ke li- perkotaan, metropolitan, dan Perajin Tempe Kurangi Ukuran untuk dipisahkan dengan ang- 
beralisasi properti. Hal itu te- atau kawasan strategis pariwi- garan Kementerian Perhubung- 
cermin dari sul ncangan  sata. Orang asing boleh memiliki | KUDUS, KOMPAS — Harga kedelai di Kabupaten ”Untuk itu, kami berharap pe- selama enam hari, tetapi seka- | an. Jadi, sesuai mekanisme sub- 
peraturan pemerintah tentang ng banyak lima satuan rumah | 1 gus, Jawa Tengah, masih tingsi meski srintah) merintah memberikan subsidi rang hanya 15-25 ton untuk ke- | sidi (PSO) bagi PT KAT dan Pelni, 
pemilikan rumah susun oleh susun di lokasi yang berbeda da- | Kudus, Jawa Tengah, masih tinggi meski pemerintah pada kedelai impor, Setidaknya — butuhan sehari, yakni ditempatkan pada anggar- 


berunjuk rasa di depan kantor Dinas Perikanan dan Kelautan 
Pamekasan, menuntut pemerintah menghentikan impor me- 
nyusul anjloknya harga garam. (ILO) 


PERMUKIMAN 


warga negara dan badan hukum lam satu wilayah ataupun beda | telah membebaskan besa masuk sebesar 5 persen. Rp 1000 per kilogram agar para "Berdasarkan aspis peng- |an Bendahara Umum Negara 
asing yang disusun di tengah ke- wilayah kabupaten/kol aa mada ag anne aa ai pengusaha kecil mampu mem- usaha tahu dan tempe, Primkopti | atau Menkeu," ujar Juru Bicara 
balita. ai rakat Hasaah metentuan itu OT iminatir | Hal itu menyebabkan para pengusaha tahu dan belikod seharga Rp6.500 per mendukung Tgk agar Re Kemhub Beni Sian 
rumah, dan cenderung mengedepankan | tempe mempertanyakan kebijakan tersebut dan kilogram," tutur Rasihan, rintah memberikan subsidi ke- | Secara rinci, dari dana Rp 
Hal itu terungkap dalam se- — kepentingan asing, Saat ini, Tn- SNN ANN i OA AN Mas Manajer Primer Koperasi Ta-  delai impor setidaknya Rp 1000 | 56890 miliar itu, sebesar Rp 
minar Liberalisasi Properti di In-  donesia menghadapi kelangkaan | Meminta pemerintah menyubsidi kedelai, hu dan Tempe Indonesia (Prim- per kilogram," katanya. 105,93 miliar bagi truk pengang- 
donesia: Manfaat dan Kerugian- lahan untuk perumahan. Masih kopti) Kudus Amar Ma'ruf me- Dari Makassar dilaporkan, | kut motor (kapasitas 139.956 
nya-Belajar dari Pengalaman In- banyak masyarakat berpengh Rasihan (40), pengusaha tem- "Tempe, yang semula saya bu- ngemukakan, harga kedelai ma- Kontak Tani dan Nelayan An- | unit) disertai bus pengangkut 
dustri Migas, di Jakarta, Kamis silan rendah yang belum bisa | pe Desa Karangampel, Kecamat- at sepanjang 25 sentimeter, se- sih fluktuatif, antara Rp 7500- dalan (KTNA) Sulawesi Selatan | 270012 pemilik sepeda motor: 


3/9). menjangkau rumah,” ujarr Kamis (13/9), kurangi menjadi 23 Rp 7650 per kilogram setelah (Sulsel) menyambut baik renca- | Rp 172,64 miliar untuk subsidi 
Kepala Pusat Penelitian dan Ketua Umum Peng- : pembe- sentimeter, Selain itu, saya juga pemberlakuan kebijakan pem- na Perum Bulog mengambil alih | angkutan kereta api: dan Rp 30,31 
Pengembangan Badan Pertanah- huni Rumah Susun Seluruh In- | basan bea masuk kedelai belum ' mengurangi pembelian kedelai bebasan bea masuk kedelai. A gung dan kedela 

an Nasional Maharani menge- donesia Ibnu Tadji mengingat- pada perubahan har- dari 50kilogramperharimenjadi tinya, kebijakan tersebut tidak : teraan petani t 
mukakan, rancangan peraturan kan, kekurangan rumah be at ini, harga kedelai " kata Ra- memengaruhi harga kedelai se- jaga, KTNA Sulsel mengusulkan 


miliar untuk subsidi kapal. 
Subsidi Rp 50 miliar untuk 


pemerintah (RPP) tentang pe- kan data Badan Pusat Sta- | impor di Kudus Rp 7500-Rp  sihan. hingga pemerintah harus meng- harga pembelian pemerintah un- $ 

milikan rumah susun untuk war- tistik mencapai 136 juta unit | 7650 per kilogram. Keuntungan yang diperoleh  evaluasinya. tuk kedua komoditas palawija | Ia alokasi dana mencapai Rp 120 

ga negara dan badan hukum pada tahun 2010 dan diperkira- | Agar produksi tempedantahu  Rasihan pun berkurang Ketika — Kondisi itu menyebabkan tersebut, untuk pengadaan 100 bus 
ing menyebutkan, warga ne- kan menembus 15 juta unit pada | tetap berlangsung, para peng- harga kedelai Rp 6500 per ki- Primkopti Kudus enggan memi- — Ketua KTNA Sulsel Rahman | besar, "Dana PSO ini akan mem- 

gara asing dapat memiliki rumah — tahun ini, usahakecilterpaksamembelike- logram, keuntungan dia Rp liki stok kedelai dan lebih me- Daeng Tayang mengemukakan, | bantu menekan jumlah kecelaka- 


dengan status hak sewa atau hak —— Sementara itu program rumah | delai dengan harga tersebut. Un- 1002000 per hari, Namun, ketika milih membeli kedelai secara ha- pihaknya mengusulkan ha an, tetapi sulit untuk menghi- 
pakai selama 90 tahun dengan susun bersubsidi untuk masya- ti keuntungan, para harga kedelai di atas Rp7.000 per — rian. Beberapa waktu lalu, Prim- agung Rp 2.500 per kilogram | langkan kecelakaan sebelum per- 
peruntukan untuk hunian atau- — rakat berpenghasilan meneng: aha tetap memperkecil kilogram, keuntungan dia men- kopti memiliki stok kedelai se- dan kedelai Rp 8000 per ki- | soalan dasar dibenahi,” ujar Djo- 


pun investasi, aris terhenti, (LKT) tahu dan tempe, jadi Rp 75.000 per hari. banyak 100 ton untuk kebutuhan logram. (RIZ/HEN) ko. (RYO) 


Terletak di alamat yang 
paling dicari di Singapura - 
Orchard Road 


Nikmati yang terbaik yang dapat ditawarkan 
untuk kehidupan Anda. The Vermont on Cairn- 
hill memanjakan anda dengan gaya hidup yang 
sangat didambakan tepat di pusat Orchard. 
Hanya selangkah menuju kesemarakan dunia 


Tr 
sis 


SINGAPORE 
PRIME DISTRICT 9 


2 —- 
FF 2 
ng 


Mar 


dimana pusat perbelanjaan, tempat makan dan 


hunian mewah penuh kedamaian dapat ditempuh 
hanya dalam hitungan menit saja 


Hanya Ikm ke Anglo Chinese School 

5 menit berjalan kaki ke Orchard MRT 
Cukup berjalan kaki ke Orchard Road 

Di lengkapi dengan pilihan fasilitas berekreasi 
dan bersantai untuk menunjang gaya hidup 
Anda sepenuhnya 

Di kelilingi oleh pepohonan nan hijau yang 
subur dan unik dengan air terjun dengan tiga 


ketinggian dan tanaman vertikal. 
Tersedia pilihan 2 dan 3 kamar tidur 


KUNJUNGI PAMERAN EKSKLUSIF KAMI: 
Sabtu dan Minggu, 15-16 September 2012 
Pukul : 11.00 - 19.00 WIB 

Krakatau Room Grand Hyatt Hotel 

Jalan M.H Thamrin Kav. 28-30 Jakarta 10350 


UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT, 
Another prestigious developmont by ” HUBUNGI: 


fi Kaya Evy Susanti 08158749529 
Pan Na" v' IE CBREzansyi! Vicky Toh 465 96163919 


sen Man mane PROPERTY 
ke tenima ma Menma Keane No 0021 


www.thevermont.com.sg 


Dowsloper Bukit Sembawang View Po Lia (Co, Ragn No: 1995070066) »Tenue: Estat In Foo Simo « Lot) No: 71SL,7BOL,1ZA3X R 12450 TS27 at Cai Als « Buking Plan Aoorowat: ANgi4-20004 2008-BPO1 Gatod 1 Mare 2007, A812-00004-2008BPO3 datod 11 September 007, 
Ang 4. 0004-2006: BPOI data 5 Octobar 2009 « Devalopar Lconee Na.: GOT7T « Expoctod Dal of Vacan Ponacaao:T1 Docombar 2014 » Erpoctad Dao of Lagai Compiaton 31 Docambar 2017 


mrioperkoran @ & 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


EKONOMI 


PERDAGANGAN 


Banyak Kendala 
Stabilisasi Harga Pangan 


JAKARTA, KOMPAS — Ba- 
nyak kendala yang menghadang 
pemerintah dan Perum Bulog 
untuk menjalankan fungsi stabi- 
lisasi. Anggaran dan juga peta 
perdagangan internasional men- 
jadi masalah utama. 

Guru Besar Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia Anwar Na- 
sution, Kamis (13/9), dalam dis- 
kusi yang diselenggarakan Kedu- 
taan Besar Amerika Serikat de- 
ngan tema "Ketahanan Pangan 
dan Pengaruh Harga Komoditas” 
mengatakan, keinginan untuk 
menambah tugas Perum Bulog 
menstabilkan harga kedelai perlu 
disikapi dengan hati-hati. Pada 
masa Orde Baru, Bulog bisa men- 
stabilkan harga karena China be- 
lum masuk pasar internasional, 
sebelum Deng Xiao Ping mem- 
buka perekonomiannya. 

Pembicara lain adalah Kepala 
Ekonom United States Agency 
for International Development 
(USAID) James Whitaker serta 
pakar ekonomi bidang pertanian 
dan perdagangan dari Institut 
Pertanian Bogor, Wayan Susila. 
Direktur Utama Perum Bulog Su- 
tarto Alimoeso turut hadir, 

Bulog memegang hak mono- 
poli impor dan melakukan peng- 
adaan kedelai dalam negeri me- 
lalui koperasi unit desa (KUD). 


Gudang Bulog tersebar luas di 
seluruh Indonesia. Biaya penim- 
bunan stok dan biaya operasio- 
nalnya ditanggung negara mela- 
lui kredit likuiditas Bank Indo- 
nesia yang disubsidi, 

"Keuangan negara pada awal 
masa Orde Baru juga mampu 
menyubsidi harga kedelai. Alas- 
annya karena pemasok kedelai 
Bulog pada masa itu adalah kre- 
dit jangka panjang berbunga lu- 
nak (Title 1, PL 480) dari AS," 
ungkapnya. 

Sekarang ini dana PL 480 su- 
dah sangat berkurang, Program 
itu sejak 2001 diberhentikan un- 
tuk Indonesia. Selain keterbatas- 
an keuangan negara, juga tidak 
ada kemampuan teknis Bulog 
untuk masuk dalam perdagangan 
kedelai internasional. 

Pengalaman Bulog dari Orde 
Baru sampai sekarang adalah 
melakukan pembelian 'antarne- 
gara (G to G). 

Negosiasi pembelian kedelai 
antara Bulog dengan USAID dan 
USDA guna mendapatkan PL 
480 dilakukan antara Pemerin- 
tah RI dan AS, bukan dengan 
pedagang kedelai internasional, 

Keputusan mengenai harga 
dan pembelanjaan lewat G (0 G 
didasarkan pertimbangan politik, 
bukan komersial. (MAS) 


ASURANSI 


Asosiasi Kejar Target 
Agen Berlisensi 


JAKARTA, KOMPAS — Aso- 
Asuransi Jiwa Indonesia op- 
stis target jumlah agen asu- 
iwa berlisensi atau terser- 
si sebanyak 500000 orang 
akan tercapai pada 2015. Per- 
tambahan kelas menengah yang 
dilengkapi dengan tingkat melek 
finansial lebih baik diharap 
mendorong tercapainya 
itu, 

Ketua Umum Asosiasi Asuran- 
si Jiwa Indonesia (AAJD) Hen- 
drisman Rahim mengungkapkan, 
hingga Agustus 2012, jumlah 
agen tersertifikasi sudah menca- 
pai 340000 orang. AAJI terus 
mendorong industri ikut aktif 
menambah agen berlisen: 

”Acara tahunan, seperti top 
agen award, diharapkan mampu 
mendorong prestasi sekaligus 
jumlah agen berlisensi. Kami 
target punya agen 
berlisensi 500.000 orang pada 
2015 tercapai,” kata Hendrisman 
pada paparan ajang Top Agen 
Award 2012 di Jakarta, Kamis 


43/9). 
Ketua Bidang Kanal dan Dis- 
tribusi AAJT William Kuan 


mengungkapkan, rata- per- 
tumbuhan agen asuransi jiwa 
tersertifi! tiap tahun di level 
25-30 persen. Menurut William, 
tahun lalu pertumbuhannya se- 
kitar 26 persen. 

Dengan rasio 350.000 lebih 
agen berbanding 237 juta pendu- 
duk, saat ini satu agen melayani 
650-700 nasabah atau calon na- 
sabah. Kalau di Malaysia, satu 


agen dapat melayani 300-400 
orang, 

Direktur — Eksekutif — AAJI 
Benny Waworuntu mengakui ke- 
nyataan penetrasi agen yang ma- 
sih rendah. Saat ini pemegang 
sih berkutat di 
1 juta dan jika ditambah 
diangka 
juta pemegang polis. Arti 
menurut Benny, m: ngat be- 
sar pasar yang harus digarap agen 


Agen "premier” 


Secara terpisah, Group Chief 
Executive and President AIA Fi- 
nancial Mark Tucker menyata- 
kan, be 


rnya pasar asuransi di 
yang didukung per- 
tambahan kelas menengah men- 


jadi penyemangat tumbuhnya in- 
dustri asuransi di negeri ini. Da- 
lam proses itu, posisi agen ber- 


kualitas menjadi krusial, 
"Penciptaan agen-agen yang 


berkualitas menjadi salah 'satu 
fokus perusahaan kami. Kami 
menyebut — mereka & 


agen-agen premier (terpenting). 
kata Tucker, Ta mengunjungi em- 
pat kota, yaitu Medan, Jakarta, 
Surabaya, dan Makassar, dalam 
dua hari ini. 

Di AIA, menurut Mark, proses 
penciptaan agen berkualitas itu 
dilakukan seiring dengan du- 
kungan pelatihan pengembang- 
an. Proses tersebut dilengkapi 
dengan pembaruan teknologi 
dan memperbanyak aktivitas 
praktik. (BEN) 


Pebisnis Memerlukan 
Kepastian Aturan Investasi 


PHNOM PENH, KOMPAS — 
Kalangan pelaku usaha yang ber- 
gerak di bidang energi meminta 
transparansi dan kepastian atur- 
an negara-negara — anggota 
ASEAN. Hal itu karena bisnis 
energi berisiko tinggi dan me- 
merlukan investasi besar. 

Hal ini terungkap dalam dialog 
antara pemimpin perusahaan- 
perusahaan energi dan jajaran 
pejabat Kementerian Energi 
ASEAN, Kamis (13/9), di Phnom 
Penh, Kamboja, seperti dilapor- 
kan wartawati Kompas Evy 
Rachmawati. 

Menurut Direktur Pelaksana 
Chevron Asia South Limited 
Thailand Pierre Breber, pertum- 
buhan ekonomi di kawasan nega- 
ra-negara anggota Perhimpunan 
Bangsa-bangsa Asia Tenggara 
(ASEAN) amat pesat. Hal ini me- 
micu peningkatan permintaan 
energi di setiap negara. 

Potensi energi di sejumlah ne- 
gara di ASEAN sangat bagus. Da- 
lam menggarap potensi energi itu 
tentu membutuhkan investasi 
sangat besar. "Sektor swasta dan 
publik harus bekerja sama untuk 
mendorong pengembangan 
energi,” kata Pierre, 

Presiden ConocoPhillips Asia 
Ventures Pte Ltd untuk Asia Pa- 
sifik Joe Marushack menyatakan, 
pengembangan minyak dan gas 
bumi (migas) memerlukan inves- 
tasi miliaran dollar AS. Oleh ka- 
rena itu, perusahaan migas me- 
minta agar pemerintah negara- 
negara ASEAN memberi kepas- 
tian aturan fiskal dan imbal hasil 


menghormati 
ma, 

sektor swasta dan 
pemerintah diperlukan untuk ke- 
tahanan energi,” ujar Joe. 

Wakil Presiden Total E&P Asia 
Pasifik Pte Ltd Yves Le Bail me- 
nyatakan, kolaborasi perusahaan 
multinasional dengan perusaha- 
an migas nasional di negara-ne- 
gara ASEAN diperlukan. Melalui 
kolaborasi itu akan terjadi tran 
fer pengetahuan dan teknologi 
pengelolaan migas. "Kami ber- 
harap terjadi kolaborasi yang 
inovatif,” ungkapnya. 

Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral Jero Wacik, dalam 
pertemuan bilateral, mengun- 
dang — perusahaan-perusahaan 
energi multinasional untuk ber- 
investasi di Indonesia, Untuk itu, 
pemerintah akan memberi ke- 
mudahan melalui pemberian in- 
sentif dan mempercepat proses 


perizinan. 
Sehari sebelumnya, dalam 
pertemuan — menteri — energi 


ASEAN, Jero Wacik menyatakan, 
Pemerintah Indonesia optimistis 
dapat mencapai target peman- 
faatan energi baru terbarukan 15 
persen pada 2015. Saat ini porsi 
energi baru terbarukan baru se- 
kitar 5 persen dari total bauran 
energi nasional. 

”Kami akan menggenjot pe- 
ngembangan energi baru terba- 
rukan secara besar-besaran da- 
lam beberapa tahun ke depan," 
ujarnya. Apalagi Indonesia me- 
miliki potensi panas bumi sangat 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


'KOMPAS/PRIYOMLODO 


Petugas memperlihatkan peti kemas berisi pupuk bersubsidi yang akan diselundupkan ke Malaysia di Jakarta International Container 
Terminal, Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (43/9). Petugas Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan penyelundupan 1.520 karung pupuk 
bersubsidi, masing-masing seberat 50 kilogram, dengan modus memalsukan dokumen dengan memberitahukan jenis barang sebagai biji 


jarak. 


Urea Terus ke Malaysia 


Tiga Usaha Penyelundupan Terungkap 


JAKARTA, KOMPAS — Direktorat Jenderal Bea 
Cukai kembali menggagalkan usaha penyelundupan 
pupuk bersubsidi ke Malaysia. Kali ini, 1.520 karung 
urea hendak diselundupkan lewat Pelabuhan 


Tanjung Priok, Jakarta. Sebelumnya, usal 


a serupa 


dilakukan di Surabaya, Jawa Timur, 


Kepala Bidang Bimbingan Ke- 
patuhan dan Layanan Informasi 
Kantor Pelayanan Utama Bea 
Cukai Tanjung Priok Agus Ro- 
fiudin, dalam keterangan pers di 
Jakarta, Kamis (13/9), menyata- 
kan, berawal dari kecurigaan atas 
pemberitahuan pabean, akhirnya 
diketahui adanya usaha penye- 
lundupan atas 1.520 karung urea 
bersubsidi dalam empat kontai- 
ner, Per karung beratnya 50 kilo- 
gram sehingga total volumenya 
pai 76 ton, 
sarkan pantauan, pupuk 
ubsidi tersebut dikemas 
dalam karung plastik putih ber- 
tuliskan Pupuk Kujang Cikam- 
pek-Urea Priil 46 persen. Pupuk 
yang wujudnya butiran lembut 
itu berwarna merah muda, 

Usaha penggagalan, menurut 
Agus, dilakukan per 28 Maret dan 
baru diekspos ke wartawan pada 
Kamis demi kepentingan penye- 
l an. Dari hasil pemeriksaan 
sementara, pupuk diduga berasal 
dari Cirebon dan hendak diselun- 
dupkan ke Malaysia. 

Modusnya, Agus melanjutkan, 
adalah dengan pemalsuan doku- 


men. Dalam laporan pabean, ba- 
rang selundupan itu disebut 
sebagai biji jarak kering dengan 
jumlah 6000 karung. Pelaku 
menggunakan nama el i 
atau nama perusahaan lai: 
PT KCL. 

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 
Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Ketentuan Ekspor Pupuk Urea 
Nonsubsidi, semua pupuk ber- 
subsidi dilarang untuk diekspor. 
Sejauh ini, DJBC telah menetap- 
kan seorang tersangka berinisial 
AGS alias MXN. Meski demikian, 
tidak skan lebih lanjut pe- 
ran tersangka dalam rantai pe- 
nyelundupan itu. 

Agus menambahkan, penyi- 
dikan masih terus dilakukan de- 
ngan dugaan pelanggaran pidana 
Undang-Undang (UU) Nomor 10 
Tahun 1995 tentang Kepabeanan, 
sebagaimana diubah menjadi UU 
Nomor 17 Tahun 2006. Ancaman 
hukumannya penjara minimal 
dua tahun dan maksimal delapan 
tahun dan atau pidana denda 
minimal Rp 100 juta dan maksi- 
mal Rp 5 miliar, Saat ini, barang 


SEJUMLAH KASUS 
PENYELUNDUPAN PUPUK UREA 


4 November 2011  Tengkulak membeli pupuk bersubsidi 328,5 ton untuk 
Cianjur dan Subang, diganti labelnya menjadi nonsubsidi, kemudian dijual 
Jawa Barat ke luar daerah. 
17 April 2012 Truk bermuatan pupuk urea bersubsidi 5 ton lolos 


Kefamenanu, Timor 
Tengah Utara 


masuk wilayah Timor Leste, 


25 Mei 2012 Dokumen pupuk urea sejumlah 440,7 ton disamarkan 
Tanjung Perak, menjadi pupuk organik dan akan dikirim ke Malaysia. 
Surabaya 
18 Juni 2012 Pencegahan ekspor pupuk sebanyak 20 kontainer 


Kompleks Pergudangan 
Kalianak, Surabaya 


(ukuran 20 kaki) ini menyebabkan 12 kontainer pupuk 
Ilegal lain gagal dikirimkan dari Kendal, Jawa Tengah. 


12 September 2012 
Tanjung Priok, Jakarta 


1.520 kantong pupuk urea 
berukuran 20 kaki akan dikirim ke Malaysia. 


Iisimpan dalam 4 kontainer 


Sumber: Litbang "Kompas"/IWN, disarikan dari pemberitaan moda 


bukti ditahan di Jakarta Interna- 
tional Container Terminal di 
Tanjung Priok, Jakarta. 

Sebelumnya, 8 Juni 2012, 
DJBC juga menggagalkan usaha 
penyelundupan 440 ton pupuk 
urea bersubsidi dalam 20 kontai- 
ner di kompleks pergudangan di 
Surabaya, Jawa Timur. Pupuk 
yang akan diselundupkan ke Ma- 
laysia itu diproduksi PT Pupuk 
ijaya dan PT Pupuk Kujang 
Cikampek. 

Direktur Jenderal Bea Cukai 
Agung Kuswandono dalam siaran 
persnya waktu itu menyatakan, 
440 ton pupuk itu bisa digunakan 
untuk memupuk 640 hektar la- 
han padi dengan potensi pro- 


duksi Rp 4 miliar sampai Rp 6 
miliar, 

Modus kasus di Surabaya ini 
juga dengan pemalsuan doku- 
men, yakni barang selundupan 
dilaporkan sebagai pupuk orga- 
nik. Tersangka AB (34) ditahan di 
Rumah Tahanan Kelas TI Suraba- 
ya, "Apakah ada kaitan antara 
Surabaya dan Jakarta, kami 
lidiki,” kata Agus. 

Pada 29 Juli, Polres Lhokseu- 
'mawe mengg: 1250 ton pu- 
puk urea bersubsidi yang lagi-lagi 
akan diselundupkan ke Malaysia. 
Lokasi penangkapan adalah di 
Pelabuhan PT ASEAN Aceh Fer- 
tilizer Krueng Geukueh, Aceh 
Utara. (RWN/LAS) 


Penerima 
Subsidi 
Perlu Tepat 
Sasaran 


JAKARTA, KOMPAS — Men- 
teri Koordinator Perekonomian 
Hatta Rajasa mengatakan, re- 
strukturisasi pemberian subsidi 
diperlukan. Restrukturisasi dila 
kukan agar penerima subsidi ha- 
han bakar minyak dan listrik be- 
nar-benar masyarakat yang 
membutuhkan. 

"Ingin saya sampaikan bahwa 
kita perlu melakukan restruk- 
turisasi karena subsidi energi saja 
sudah sekitar Rp 200 triliun se- 
hingga total subsidi energi dan 
nonenergi mencapai Rp 300 trili- 
un lebih,” kata Hatta Rajasa di 
Jakarta, Kamis (13/9), seperti di- 
kutip Antara, 

Untuk itu, segala upaya untuk 
menekan anggaran subsidi de- 
ngan menaikkan harga tarif tena- 
ga listrik dapat segera disetujui 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
setelah dilakukan pembahasan 
dengan pemerintah, 

Mengenai keinginan pemerin- 
tah untuk menambah kuota ba- 
han bakar minyak (BBM) bersub- 
sidi yang diperkirakan melam- 
paui jatah 40 juta kiloliter pada 
2012, Hatta mengatakan, hal ter- 
sebut perlu dilakukan karena ada 
pertumbuhan sektor transporta- 
si, 

Secara terpisah, Direktur Uta- 
ma PT Pertamina (Persero) Ka- 
ren Agustiawan menyatakan, PT 
Pertamina menunggu keputusan 
Menteri Energi dan Sumber Da- 
ya Mineral (ESDM) terkait ren- 
cana penambahan kuota BBM 
bersubsidi. PT Pertamina, menu- 
rut Karen, tidak keberatan jika 
ditugaskan menambah penyalur- 
an BBM bersubsidi, asalkan pe- 
nambahan penyaluran BBM ber- 
subsidi itu berdasarkan keputus- 
an Menteri ESDM dan disetujui 
DPR. 

"Pada ujungnya PT Pertamina 
harus dapat menagih sesuai jum- 
lah BBM yang sudah disalurkan,” 
kata Karen. "Ketika (Pertamina) 
diaudit, penyaluran BBM itu legal 
dan ada dasar hukumnya,” ujar- 
nya, 

Lebih lanjut Karen menam- 

bahkan, PT Pertamina bersikap 
menunggu keputusan akhir dari 
Kementerian ESDM terkait ren- 
cana penambahan kuota BBM itu 
dan menunggu terbitnya Kepu- 
tusan Menteri ESDM yang men- 
jadi payung hukum penyaluran 
BBM, ”Keputusan (Menteri 
ESDM) itu harus disetujui Komi- 
si VII DPR. Itu yang kami butuh- 
ta Karen. 
Dalam rapat kerja pembahas- 
an asumsi makro bidang energi 
pada Rancangan Anggaran Pen- 
dapatan dan Belanja Negara 2013 
di Jakarta, 10 September, Ke- 
menterian ESDM dan Komisi 
VII DPR menyepakati kuota 
BBM bersubsidi 2 sebesar 
4641 juta kiloliter. (COK) 


| mange, 


NN.) metan) 


for More Luggage 


Flexible Seat Arrangement Luggage Under” CenterArmrest Sliding 2nd Row Seat 
Box (Type GL GX). (Tyoe GL, GX) 


(up to 20mm) 


Suzuki Ertiga memiliki kabin yang bukan hanya mewah, nyaman dan stylish, tapi juga memberi ruang lapang bagi keceriaan 
keluarga Anda selama perjalanan. Kunjungi segera dealer Suzuki dan dapatkan kebahagiaan sejati bagi keluarga Anda. 


www.suzuki.co.id 


HD saman 


Way of Life! 


ikut 


Buruan 


Jack Drive 


EKONOMI 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 


PERTANIAN PERTAMBANGAN KONSUMSI INFRASTRUKTUR KEUANGAN PERDAGANGAN MANUFAKTUR 
221000 1.980,00 1 1620100 39000 s— 550,00 52708 | 000 L Ta h 
.1951 229,72 1 | .080,/ 
2195,00 ar 1920,00 197260 | 158000 TB06,36 865,00 Bar 1550 690,00 708,24 1080,00 1099,13 
2.150,00 1860004 | 151000 84000 | 500,00 | 67000 | 1040,00 | 
7 1 U 2 139 7 10 11 12 13/9 7 10 U 12 139 7 » NN » 3/9 7 10 11 12 139 7 y U 1» 0/9 7 y U » 1/9 
NB Seiya N ' Pp b Pp li h 
DATA KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 
BI Rate Tetap 5,75 Persen 
JAKARTA, KOMPAS — Bank Indonesia optimistis — numpang pikat Da INFLASI DAN SUKU BUNGA 
6 Aas runnya permintaan domestil BANK INDONESIA 2012 
neraca pembayaran Indonesia dan transaksi berjalan Secara wu, kinarja seldoal 
akan membaik pada triwulan III-2012. Kondisi ini pada triwulan 1II-2012 diperkira- 515 515 515 515 575 
tmten EP SNP di : , £ kan tetap baik, yang bertumpu 
itopang surplus transaksi modal dan finansial 
Adaro oa Tt 2800 15an Lam 1510 10 205730 979 pang Sur. pada sektor pengolahan, perda- 
AGIS Tbk. A70 AIO A60 Ge5 5 47OR2500 257,76 iri eni i ra a 
Aang dan UTK 35 5 D0 A5 LIMAN SA seiring dengan meningkatnya kepercayaan investor anna en 
AKR Corporindo Tb 3715 3825 3/15 3825 90 16,734.0002382663 8 3 1 a la ASI. 
Alam Sutera Resi R65 A70 BO 06) 5 LOLA BG terhadap perekonomian Indonesia. Analis akononsi Citi wilayah 
Aneka Tambang (Persero TDK, 1.340 1.320 1.330 1.350 10 31123000 13,53 £ 1 Kk 
Asia Pace Fers Toe Ti 0 Ie 7 — Pep 30— “03 Asia Pasifik, Helmi Arman, ber- 
Aitahaoletat—— IP AN RANTAI P0 LI Meski demikian, Bank Indo- sejalan dengan kapasitas ckono- — pendapat, penjelasan BI menge- 
Asti Otoparts The ES YAMEK DN MEKST 17500033 nesia (BI) tetap mewaspadai te- mi. Triwulan 1II-2012 masih ku- sankan besarnya perhatian ter- 
Bm kanan terhadap transaksi ber- at, didukung tingginya konsumsi hadap ketidakseimbangan eks- 
Bateand Development Tbk. 303 30 5L 262100 37 jalan, terutama yang bersumber — dan investasi,” papar Dody. ternaldan mengelola permintaan 
Bani Buk Tbk. 520 630 GO 620 14.758.000 607 8) 3 nak y ai P F P 
Ba PA dari risiko memburuknya pros- — Dalam Tinjauan Kebijakan — domestik. "Perihal nilai tukar ru- 
Bank Uemangh (ERNRETUK- 12200 000 2930 12930 hate 372 pek perekonomian global ke de- Moneter BI yang dirilis di situs piah, kami melihat pernyataan BI 021 90? 
Sam Manek CuseoTuk 20 210 250 270 2 BIAR Ah pan. Demikian hasil Rapat De- web BI kemarin disebutkan,ken- sebagai indikasi mengenai ke- LL an ai 
PAN TPT DA wan Gubernur BI, di Jakarta, dati masih lemah, kinerja ekspor  mungkinanpelemahanrupiahle- — JAN FEB”) MAR APR MEI JUN JUL 
Bank Rokyat Indonesia 7.900 740072307300 ID0 10-647.500 10,25 Kamis (13/9). Dewan Gubernur akan membaik pada triwulan  bih lanjut,” ujar Helmi, Sumber: Litbang "Kompas"/IWN, diolah dari BPS dan Kantor Bank Indonesia 
Ba — Nag memutuskan untuk memper- 11I-2012. Hal ini akibat mem- Pernyataan yang dimaksud rororowgawervmunssra oioor 
Benakat Petroleum EnergyTBK IBL ARI. 179 180 TT DOD M3 tahankan suku bunga acuan (BI baiknya kondisi ekonomi nega- adalah "BI terus mencermati ke- 
BemiColEmta tak —— DAR 1 106 —2 AAA 212 Rate) sebesar 5,75 persen. ra-negara mitra dagang utama  seimbangan di pasar valuta asing 
BISU Ivernatona| Tie TI2O-TASO TAIO AO TO 5422500 SI BI Rate sebesar 5,75 persenini Indonesia. untuk mengarahkan pergerakan search PT Mandiri Sekuritas saham di Indonesia. 
Ba aa aa bertahan sejak Februari 2012. lan dengan ekspor, impor nilai tukar rupiah sejalan dengan — Handy Yunianto menyampaikan, "Namun, bursa efek Indonesia 
Bumi Resources Ti HN TO LAN —229 Kepala Departemen Perencana- : ihakantum- fundamentalnya”, Menurut BI, rupiah diperkirakan pada Rp akan rebound (kembali lagi) pada 
aa : pi P y g 
miseno DenarTEK DD TOR TOR Yono 40 8200 Ad an Strategis dan Hubungan Ma- buh tinggi pada triwulan tekanan terhadap rupiah berlan-  9600-Rp 9700 per dollar AS pa- akhir tahun,” kata John. 
IGAR amp Pee Ime TAMA, 2-03 5 syarakat BI Dody Budi Waluyo, TII-2012. Kondisi ini akibat ma- jut pada Agustus 2012, yang di- da akhir tahun. Meski saham terkoreksi, in- 
in ai ana mengutip hasil rapat, menjel. sih kuatnya permintaan domes- pengaruhi masihrentannyapros-  Oraksi sah vestor asing tidak akan berdu- 
Cip ia Maa Niat eri 501501 3 35 BOB kan, tingkatsuku bungaini masih tik dan potensi pemulihan cks- pek pemulihan ekonomi global Koreksi saham yun-duyun masuk ke Indonesia. 
aa NN GUA konsisten dengan tekanan inflasi — por. Impor bahan baku yang se- dan pasar keuangan global yang John Daniel Rachmat, Headof Justru investor lokal yang akan 
DEWA — Darma Hana Tok 5 na » 2 500—10,2 yang rendah dan terkendali, kitar 66 persen meningkat se- masih diliputi ketidakpastian. Eguity Research PT Mandiri Se- — memanfaatkan kondisi ini. 
DOD ”— Delta Dunia Makmur Tbk 245 250 240 205 3.12 » pi bl | TU 
ELSA — Eun Tae 16 09 6G 16 Bni Sasaran inflasi tahun 2012 dan iring tumbuhnya ekspor manu- —— Kurs tengah BI kemarin me- kuritas memperkirakan, pasar —— Kemarin, Indeks Harga Saham 
aa AN Naat, Ea 7 2 Ta — Be Dah 2013 sekitar 3,5-5,5 persen. faktur, Sebaliknya, impor barang — nunjukkan, nilai tukar rupiah se- saham akan terkoreksi pada Sep- Gabungan — tercatat — sebesar 
GIAA — Garuda Indonesin (Persero) TBK. KO. 630 800 20-10 TTA6A00 165 "Dewan Gubernur menilai ki- modal yang terkait perlengkapan — besar Rp 9.583 per dollar AS. tember-Oktober 2012. Hal yang  4.170,64, turun 346 poin diban- 
BMI Ciooal Medicom Th. TOOD TON -TA7O TNO —1p 41730 62 srja. persi ie sti asiyiem (kendaraan par ag Fixed! Income: Her: samajiuwa terladi'terhadappasar  dingkan Rabut19 
Aa aan Se ia al nerja perekonomian domestik transportasi dan kendaraan pe Head of Fixed Income Re- sama juga terjadi terhadap pasar dingkan Rabu (12/9). ADR) 
HRD Harum Eergy Tbk GO G2 GI50 6250 0 ARUN GI 
SME. oki Indonesia TE 247-170 155137 0 TN/IL OOT 925 
INOY —Indika knergy Tbic 1580 1600 1540 Lsa0 -20 5524000 406 
UMG — Indo Tambangraya Megah Tbk, 35.000 39,300 38.250 38.800 -200 660,500 937 
INIP — Indocement Tungni Prakasa "201050 19.900-19.600 19.600 150 582 OT, £3 
INAF Indofarma Tb TE 20 210 215 1036,5001.189,16 PERTUMBUHAN 
icip Indofood CP Sukses Makmyr “G0 -GA30 JOO “GJ00 IM 4473500 135 
INDE— Indofood Sukses Manu Tak. 4400 8:230 50) 3450 30 —27ELON 27 P d t 
IMAS — Indomonl Suktes Intemssional 5,20 “5200-3./01 “575D 216000 WAT 
Kat — an Ia PR Rae PMP YA endapatan 
gu Inang peamaTAI— 3 B ALAN A8 
Ine — ira Pant Tbk 1 —6 To II — 3D 
Me enengah 
JPRS Jaya Pari Steel Tbk 355 Et 355 335 3519 
KUE —Kabba tara Tb TEO TAN Tap Tip 5 Taat Isi M eni ebak 
KUA —kanasan dust TNAROG TK 202 02 1082005 175050 57 
LPG Lippo Cikarang Tbk 3700 3800 3/0 3/50 50 355600 07 
tprit —Uppa Karmnaci 1Dc KOK EM Toan 500 — 1 
MAIN Walindo Feadmill Tk, 1,390 1440 1370 Ld20 30 17624500 653 
AYO Vayora Indah Tok ToA00 Tan TA ISO 0 —— 107500 83 5 : 
MEDC ato EnorgiInteratlont 1620-1630 010-162 Ta7a001 1137 JAKARTA, KOMPAS — In 
HA Mata CI 293 IPA R20 220 ARA donesia harus mewaspadai je- 
MAP ita Adiokasa Tb 10 ON HO “7100 AOA SDN — NA aka indapaks enda 
MDLN —Modernand Renify Ltd. TBK 5IO 510” 993 50010 13.Z26000- IL, IE bakan pendapatan menengah 
ah ai at nnpg 3 air (middle income trap). Kondisi ini 
PI trategic Financia & 
AND Pakan da Tn BA 77029522025 BSA 00 berupa tertahannya pendapatan 
map — ani andal SAP IG — BAD MA di posisi tertentu dan tidak bisa 
PAS — Perusahaan Gac Mega 000 “AD75 ON “AO Fa1a201 AO Singkat Indi, Goa “obek 
ADMG— Polychem Indonesia Tbk 305 315 300 310 3 502000 2237 meningkat lagi. Gejala jebakan 
Papp ip Lara Tt Go IN NO A0 0 — A00 13 endapa agak de papals 
LSIP” PPLonden SumatraIndonesia 2,500 2550 2475 2.500 29033500 13,35 pendapatan menengah dapat di 
KALI Hanayan st Samts IK AOA OOT AOA A00 37 pantau dari peringkat indeks 
Siap — Salim Ivomas Pratama Tok LO 300 20 LAI 10012000 TL72 smbengufii Babat Bana 
SGRO — Sampoerna Agro Toe Tap Pp LIO AD 1210 — II penbegan MG Ban 
SMGR Semen Gresik (PersereJ TDK, 13.000 13.100 13.000 13.100 IM 4652000 147 didikan, dan indeks daya saing 
BKSL Sentul City Tok, 202 205 LM D0 5 BasN0s00 2/7 dlobal 
SMMA Sinarmas Multiartha Tbk. R75 0175 9175 4475 226250 15,37 8 ag Tan 
SAN at Pata Tt aa Kepala Ekonom Bank Mandiri 
SHARE —ummaracon Aruna TE TEA-TEp ITO PEDIA) astry Damayanti menyel 
Ssi4 Surya Semesta Intemusa TBK. 1.270 1.200 1,250 J.260 10 B4p6,300 — 1.76 Destry Damayanti menyebutkan, 
PIBK — ambang batubara Bt Asam14950 147202.501 191630 D0 897 000 73 kondisi serupa terjadi di Filipina. 
TK Telan Indosat 50” ITN JATI 0.30 Tadann— 10 ngarali 1 “ 
AisA iga Plar Seantar food TER PO 00 S9 So AT TO 85.200 Yi Negara itu mampu membukukan 
TING —Tinan (Peraro) Tbk TO TAN 380 TAA0 50 A0 70.500 MD, pertumbuhan produk domestik 
TG —oiver Bersama Di TaSTUEUTa MISI “0175 “4050 17219 — 6597000 3213 Jaa 
TR —ade Maritime Pa EDM MLS UTARA bruto (PDB) cukup tinggi be- 
Una nias east — IPO AN TER TT a05) berapa tahun lalu. Namun, per- 
Ini Tractors Tbk. 5 Ki 1) “ n 
ICO Val Indonesia Tok 2215 LI LATS 2500 -19—29,36000 “23139 tumbuhan PDB itu tidak ber- 
WIKK Wijaya Karya (Persero Toko 440 140 1.120 130 10 2017000 IGAL lanjut. "Banyak cara dilakukan 
EK XL Anta TDK GID0 GAM GI 6/50 50 A2EGZO0U 1,7 ear jebakan int Hdate maanyansi 
Indonesia, yaitu meningkatkan 
KOMPAS/PMIOMNODO h sana 
kapasitas dasar untuk mening- 
Pengunjung memilih kain batik lasem yang ditawarkan dalam pameran dan konferensi Islam atau Muslim World Biz Ke-3 di Jakarta katkan daya saing," kata Destry 
KURS UANG KERTAS ASING Convention Center, Jakarta, Kamis (1/9). Pameran yang menampilkan produk fashion, makanan, kosmetik, perhiasan, dan produk dalam paparan ekonomi di Ja- 
PI 2 mi ar unggulan lainnya tersebut dibuka Wakil Presiden Boediono. Pameran yang dibuka untuk umum tersebut berlangsung hingga 16 September. | karta, Kamis (1/9). 
8 Ko m 1 Duni: 
Forum Ekonomi Dunia me- 
us$ aara00 Osman inor3gn conan nyebutkan, indeks daya saing In- 
pound weaLad Bam 162075 15an MUSLIM WORLD BIZ KE-3 donesia, yang pada tahun 2011 di 
mts psison 190500 ts. 1001500 I d 4 - a g H yaa | Hn Aa ja posisi 
Si He TE Tran t Jadi Pusat B Isi “G0 pada tahun 2012. 
T ae apa In ZA ndonesia Berpotensi Jadi Pusat Bisnis Islam Sela mna NA 
as 300500 0m “1000 1asi' PDB per kepitmesjak tahun 
Pr AA Aa Has San JAKARTA, KOMPAS — In- an Asia Tenggara yang letaknya tuk mengambil kesempatan pada baru dan segar untuk memaju- | 2009, yang per akhir tahun 2011 
2 Den PA aa donesia dan Asia Tenggara ber- strategis pada abad XIV-XV men- forum Muslim World Biz Ke-8 kan ekonomi, perdagangan, dan | sebesar 3.508,61 dollar AS. Na- 
: pi pe 
ve Eh Tea baal Sa peluang dikembangkan sebagai jadi simpul utama kegiatan per- melalui pengembangan jaringan industri negara-negara anggota | mun, ketimpangan pendapatan 
2 ala As AAA 137 sentra perdagangan dan pusat dagangan dunia Islam yang ber- bisnis dengan mitra-mitra baru, — OKI," kata Boediono. masyarakat semakin tinggi, yang 
aliansi ekonomi Islam di dunia, jaya Forum tersebut diharapkan Ketua Kadin Jakarta Edy Kun- | diindikasikan melalui rasio Gini. 
Sejarah dan kemajuan ekonomi ebagai contoh, di Indonesia, dapat dimanfaatkan untuk me- tadi mengatakan, tahun initarget | — Semakin besar rasio Gini me- 
DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS serta politik yang dicapai bang- pada pertengahanabadXIV,Ibnu ' ngembangkan jaringan dan pe- pengunjung mencapai 70000 | nunjukkan ketimpangan sema- 
Bank (Ro/USD) AbulantW) —— Abulan(i) —— Gbulangi) — A2bulandi) sa-bangsa di kawasan ini me-  Batutah dari Maroko telah me- luang perdagangan antarbangsa orang. Ada sekitar 600 gerai pa- | kin tinggi. Rasio Gini per tahun 
Bank Danamon 525/025 5807025 6100/0285 61007025 mungkinkan pengembangan pe- lakukan perdagangan dengan Ke- yang lebih luas di beragam bi-  meran, seperti produk makanan | 2009 sebesar 0,37, yang mening- 
Ba OM (R0 100 Juta) A23m35— asa5” A15/025”— 50033 manten ku Bean sala yaipan Kama Pasai di Su- dan Hama PM bela, Sia ha dan umrah, ketopenJaal Sa pasa dahan 2010 
-. F 5 emikian dikatakan 'akil — matera,” katanya, idak hanya di antara ne- institusi pendidikan, asuransi, | dan 041 pada tahun 2011. 
Bank BRI (co 100 Juta) a28m25— ASIos0” 50050 525/075 : 1 nh 4 
Ie ai VA Presiden Boediono saat mem- — ParapedagangMuslimdarida- gara-negara anggota OKI (Or- dan agen peri Peningkatan kaps dasar 
Pan - Hn Ta berikan sambutan pada pembu- — lam dan luar Indonesia pada ma-  ganisasi Konferensi Islam),tetapi —— Ditemui seusai acara pembu- | yang dapat ditingkatkan antara 
NN APN Sa SA kaan Muslim World Biz Business saitujuga sangataktifdi kawasan juga di antara negara-negara OKI kaan, Presiden Direktur PT Ada- | lain infrastruktur, efisiensi pasar 
Tank mafuna SAYANG LIS, and Investment Zone Ke-3 di timur Indonesia. dan non-OKI,” kata Boediono. — ro Energy Tbk Boy Garibaldi | tenaga kerja, dan kesiapan tek- 
Bank GA Na KAN Aa LORIMEN BABA" — "NUN Jakarta Convention Center, Ja- Namun, peran tersebutkemu- —— Sejumlah diskusi dan sesikon- Thohir mengatakan, Indonesia | nologi. "Kualitas pendidikan 
Gito Bn5m38 — Agyo3s 401075 karta, Kamis (13/9). dian merosot dengan masuknya ferensi di forum tersebut diha- harus terus berperan aktif dalam | tenaga kerja turut berperan un- 
an Pin Bstmas — sayasn — 5S0/U7S 6035 Kegiatan meliputi konferensi — usaha dagang dari negara-negara rapkan makin memantapkan pe- perdagangan dunia, termasuk de- | tuk memperkecil ketimpangan 
Bk UOB Indonesa CPO 100 Ata 350ma0— 3B0foe0— 3S00N 3507060 dan pameran bertajuk "Mem- Eropa yang melaksanakan prak- mahamanpara peserta mengenai ngan negara-negara OKI. pendapatan,” ujar Destry. 
Ban DKI C1 ata 24 R01 Mila) 30 A75/LSD AM/A8O A95 perkuat Aliansi Ekonomi” ter- tik monopoli dengan didukung topik terhangat terkait dengan” “Kita harus lebih aktif mem- | Data Organisasi Buruh Inter- 
Tn ageng ata KBRI SSI sebut berlangsung hingga 16Sep- — kemampuan militer, bisnis dan investasi di dunia. buat acara yang menarik seperti | nasional menunjukkan, proporsi 
Mana Na ND ASN R3 tember, Boedionoberharappelakubis- — "Lebih jauh lagi dari sini di- ini karena potensi Indonesia be- | pekerja lulusan universitas ter- 
£ Boediono mengatakan, kawas- nis di Indonesia terangsang un- harapkan akan terlahir ide-ide sar,” kata Boy. (CAS/ENY) hadap total pekerja di Indonesia 
Bank Bokoin (umum) so0os9 —— Sayasn — sayos0 DLL DahosSn F pesan. Angka Iri 
Ban Intemasiona Indonesia 450080 48Y080 3 jauh lebih rendah dibandingkan 
Bank inatrustIndonesin sooriod— Smya00 — San/a00 dengan Thailand yang sebesar 17 
persen, Filipina 29 persen, dan 
Singapura 28,3 persen. 
Transaksi Mata Uang Dari sisi 
ari sisi pertumbuhan eko- 
Kode Uso Lu HKD: INR IDR ny WR ND PRP S6D KRW mw TRB (HF EUR CBP nomi, ekonom PT Mandiri Se- 
us 101 oa Oct oom on azas gaps an oat armog gn op 10 1. 1m Kane Alan USU, rn 
ra 0 tis aan cam ca ana am ar aras ono an arm im 120 isu nyampaikan, pertumbuhan eko- 
no 1 1s ana oom com 215 rn oa sn ame sae azas sa ian nam nomi Asia tetap tinggi. "Perda- 
ing Ea 29 724 gone a75 16 38 1 &an oom yan aa segan Taams sa gangan antarnegara di wilayah 
1g 2555 inan7ias Isu Trans mam anom zawzm za Imam un za mn was 2men Bian Asia masih tinggi,” kata Aldian, 
Dana Moneter Internasional 
ypy 13 ai 1015 JAp35 A0011 3521 (903 18P1 631689 P3 26206 288 2 10043060 ps1 (IMF) pada Juli 2012 mempre- 
mn Er 3s am ats com can 2 am 22 am gara om 2m Ea Asta diksi pertumbuhan ekonomi du- 
12 12 1 aa am com 0016 am ra oa ami ana ni 129 sm Ia nia sebesar 3,5 persen pada tahun 
pup as red sasa I5x aon os 1s 26 Toga den 1m 121m aus sam az 2012 dan 8,9 persen pada tahun 
sa Lap ia 2 ra aoi ons am ang arsa Oni as 2 Lam 1 25 Aa Pa an 
Pa Lies Ling 1nssenn nm cm tr sense sense Tsuna maa Ea zen Lana Lean Iagam Hak ira Benikerm Hang id 
mo mas 29m z2 03 oom Oam en ra ro ats ana oi Er Pi ane Negara-negara ASEAN-5, yai- 
Tn ES aan ton asas cam com mpe zam Ian zam or 11 En tag En tu Indonesia, Malaysia, Thailand, 
dr as as re amy oom oma cam om a05 aa aroos Oris ana 122 119 Filipina, dan Singapura, diper- 
EUR dns cam 0033 oo aon ogioo 02515 “an Donat 06207 og one on 0521 1m kirakan tumbuh 54 persen pada 
tahun 2012 dan 6, persen pada 
cup osn (7 ooson on Da0 op00 a23 Os ons 05016 a9pns 0209 On20 Dela osme tahun 2013, (IDR) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 21 


'h|hypermar Pn Ta 


Low prices : and more... E hama St. ..! 


Ig 


'h| hypermart 


— 


Dapatkan 2 nomor undian untuk setiap pembelian 
| produk eksklusif Hypermart 


ye Calista Dwanotec | GMaATAHARI 
7 # Aa Jan eran 0Ypp00s se 


4 - 16 September 20 | Berlaku di Jabodetabek, 


st Pa 


Ky dear 


HP Deskjet'All) 
Printer D2050 


» Print, Scan, Copy - Tinta Ekonomi 


"699.000 Rp 


Jeruk Aforert Wortel Import 
/100g /100g /100g 


"4590 Rf "2890 Rp "6245 Rp "2450 R "41050 


TA 


1, se | 
. uW 1 - 

ETyan if GA La Diswash Pouch 800mIVAII)Variants 
Fit PARBIM38:5NL3G: SANA Yoni C 

Beli ke 1 Mulai Tu baba mag Beli ke 1 Mulai Rp 91925 


. OUAKER Hg 
ali ke 2 Rp £ IN Bag 2009, 800g' 


Ka 3 9 


B29 ISOMIL 
Deterjen 2in1 800g - Plus Tin 900g 


: Fi NU GREEN TEA 
MILKUAT Kk — - 500rnl AlI Variant) 


3 Megnurt MP 4x80 mix Botol | 2. 


1 | 
» - 
BELI 2 
(LE) BIH MURAH | 


Minyak Goreng — 


All in OneWz0g/AIlvari 
TOP KNIT: : d - BENDERA 2 
Man T-Shirt s/s, Col : Assorted "8300 Rip Susu Cair (UH Botol) 
Size : M-L-XL All Variants 


| Na / 
KUNCI MAS: 2) 
Minyak Goreng! Ref22!LtP 
maks 6 Pcs/konsumen/hariM 
Beli ke 1 Rp 24:900 


TESSA' 
Facial|Tissue)Grafis-250'5TPO1 
Tram ka 50) 


Semua KESE 241975 Ri ENTRASOL 1 
' uk yang Gold 3709, Active 360g 


: Hypermart berhak membatasi pembelian - Maks pembelian 6 pcs/konsumen/hari Selama persediaan masih ada - Syarat dan ketentuan lain berlaku - Tidak berlaku untuk pembelian dalam jumlah besar. Md hypermart.co.id/fanpage/ (2 @hicard id 


113 081 
Rp 13.08 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KILAS 


DAERA 


NUSANTARA 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


H 
HH 


Polisi Pemilik Sabu dan Senjata Melarikan Diri 


BANDA ACEH — 


Keberadaan Ajun Inspektur Satu Husni, 


anggota Polri yang diduga menyimpan 2 kilogram sabu, satu 
unit senjata AK-56, ratusan amunisi, dan granat belum di- 
ketahui, Polisi yang bertugas di Polres Aceh Utara itu diduga 
melarikan diri. Menurut Kepala Bagian Humas Polda Aceh 
Komisaris Besar Gustav Leo, Kamis (13/9), di Banda Aceh, 
Husni masuk dalam daftar buronan, Dalam penggerebekan di 
rumah Husni di Aceh Utara, Rabu, polisi juga menemukan lagi 
sekitar 100 butir peluru. Senjata api, granat, sabu, dan peluru 


ditemukan di rumah yang dipakai Rohaningrum, istr 


Husni, di Medan, Sumatera Utara, Selasa lalu. (HAN) 


Perompak Sembunyi di Dekat Kantor Polisi 


BATAM — Sebagian pelaku perampokan terhadap kapal tunda 
HM Leo I ditangkap Polda Kepulauan Riau (Kepri) di Batam. 
Kepala Polda Kepri Brigadir Jenderal (Pol) Yotje Mende, 
Kamis (13/9), mengatakan, perompak bersembunyi di lahan 


milik Sya 


sul (47), di samping kantor Polda Riau di Nongsa, 


Batam. Di tempat persembunyian itu tidak ditemukan senapan 


jenis Steyr AUG yang dirampi 


perompak dari anggota Brimob 


pengawal kapal. Polisi mengintai kebun itu sejak 6 September 


2012 atau dua hari 


k perampokan, Rabu dilakukan pengge- 


ledahan dan polisi menemukan hasil perompakan, parang, 
dan penutup muka. Polisi menangkap Syamsul dan Dedi (45), 
yang diduga menjadi otak perampokan. A (34) yang menye- 
diakan kapal dan M (33), anggota komplotan, ditangkap, 


Kamis. (RAZ) 


Pimpinan DPRD Kebumen Diadukan ke Polisi 


KEBUMEN — Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen, Jawa 
Tengah, dan Tim Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Izin 
Usaha Jasa Konstruksi (TUJK) dari eksekutif dilaporkan ke 


Polres Kebumen oleh Ketua Fraksi 
(F-PKB) DPRD Kebumen Sri Hary Su 
& Advokasi dan Kajian Hukum In- 
2/0), laporan itu terkait dugaan 

pemalsuan dokumen draf usulan eksekutif yang dibah 
ng disahkan. Kepala Bagian 
Hukum Pemkab Kebumen Amin Rahmanurra 


yang didampingi Tim Pu: 
donesia Kebumen, Rabu 


TII DPRD dengan Perda TUJK y 


artai Kebangkitan Bangsa 
nti. Menurut Sri Hary, 


s Pansus 


menilai, pe- 


laporan itu adalah hak pelapor. (GRE) 


Warga Tolak Toko Modern Berjaringan 
JEMBER — Sejumlah warga Kelurahan Sumbersari, Kacamat- 


an Sumber 


ri, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (12/9), 


berunjuk rasa menolak toko modern berjaringan. Penolakan 


ditandai dengan pemas 
tangan warga 
ber Edi Sup 


n spanduk yang dibubuhi tanda 
Pedagang Pasar Tradisional Jem- 
yanto mengatakan, pendirian toko modern berja- 


ringan mengancam pasar tradisional dan toko kelontong, (SIR) 


DUGAAN KORUPSI 


Sekretaris Dinas Pendidikan 
Provinsi Aceh Ditahan 


BANDA ACEH, KOMPAS — 
Sekretaris Dinas Pendidikan Pro- 
vinsi Aceh Zulkifli Saidi ditahan 
saan Tinggi Aceh terkait 
kasus dugaan korupsi dana pro- 


senilai Rp 20,1 miliar di 18 ka- 
bupaten di Aceh. Selain Zulkifli, 
Kejati Aceh juga menahan Syah- 
rul Amri, anggota staf Dinas Pen- 
didikan Aceh. 

Kepala Seksi Penerangan dan 
Hukum Kejati Aceh Amir Ham- 


zah, Ki 13/9), mengungkap- 
kan, Zulkifli dan Syahrul resmi 
ditahan, Rabu (42/9) sore, Ke- 
duanya dititipkan di Lembaga 
Pemasyarakatan (LP) Banda 
Aceh di Lambaro, Aceh Besar. 

Zulkifli dan Syahrul sudah di- 
tetapkan sebagai tersangka da- 
lam perkara ini sejak 1,5 bulan 
silam. Sejak saat itu, keduat 
sudah beberapa kali diperi 
oleh tim penyidik kejaksaan. 

Amir mengatakan, penahanan 
Zulkifli dan Syahrul didasarkan 
pada alasan agar kedua tersangka 
tidak mengulangi perbuatannya. 
Hal tersebut sesuai dengan Pasal 
21 Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana. 

"Sebelum ditahan, tersangka 
kami periksa terlebih dahulu, Itu 
pemeriksaan pendalaman. Kami 
lalu berkesimpulan untuk me- 


nahan kedua tersangka dengan 
tidak mengulangi 
kata dia. 


alasan agar 
perbuatan yang sama,” 


Rumah dinas guru 


'Terungkapnya kasi 
korupsi rumah dir 
nas Pendidikan Provin: 
bermula dari temuan Inspektorat 
Aceh terhadap pelaksanaan pro- 
yek yang bersumber dari 
APBD Aceh 2009 senilai Rp 20,1 
miliar tersebut. Dari temuan itu 
diketahui ada sejumlah kontrak- 
tor yang tidak menyelesaikan 
proyek pembangunan sesuai de- 
ngan kontrak pada tahun 2009. 

Amir mengatakan, tidak ter- 
tutup kemungkinan muncul te: 
sangka baru dalam kasus ini. 
"Ada tidaknya tersangka baru 
tergantung saksi-saksi dan pe- 
ngumpulan alat bukti yang nanti 
akan — dievalu aya — tidak 
mengatakan hanya akan ada dua, 
sebab tak tertutup kemungkinan 
ada tersangka lain,” katanya. 

Koordinator Solidaritas untuk 
Antikorupsi (SUAK) Aceh Teuku 
Neta Firdaus mengatakan, pe- 
nahanan Zulkifli oleh Kejati Aceh 
patut diapresiasi. Koordinator 
Masyarakat Transparansi Aceh 
(MATA) Alfian mengatakan, pe- 
nahanan terhadap Zulkifli sangat 
diperlukan. (HAN) 


KERACUNAN GAS 


Empat Orang Pingsan, 
Seorang Lainnya Meninggal 


PONTIANAK, KOMPAS — 
Sebanyak enam pekerja perba- 
ikan kapal di PT Dock Bina Vista, 
Desa Wajok Hilir, Kecamatan Si- 
antan, Kabupaten Pontianak, Ka- 
limantan Barat, menunjukkan 
gejala keracunan gas, Kamis 
(3/9) siang. Salah seorang di 
antara pekerja itu meninggal du- 
nia dan empat lainnya pingsan. 

Mereka diduga menghirup gas 
yang berada di ruang vakum pe- 
rut sebuah kapal, 

Korban meninggal Purwanto, 
pengawas yang pertama kali me- 
meriksa tongkang yang hendak 
mereka kerjakan. Purwanto me- 
ninggal dunia dalam perjalanan 
saat hendak dibawa ke rumah 
sakit. Pekerja lain yang menga- 
lami keracunan dirawat di Insta- 
lasi Gawat Darurat Rumah Sakit 
Santo Antonius, Kota Pontianak. 

Purwanto, perantau asal Jawa 
Tengah, meninggal tidak lama 
setelah pingsan. Dialah yang per- 
tama kali membuka saluran me- 
nuju ruang hampa udara tong- 
kang untuk memeriksa kondisi 
tongkang. Sekitar semenit meniti 
tangga melalui lubang selebar se- 
kitar 1 meter dengan tinggi 4 
meter, Purwanto tiba-tiba lemas 


dan pingsan, Pekerja lain yang 
mengawasi dari atas berusaha 
menolong. Namun, dari lima 
orang yang berusaha menolong, 
empat di antaranya pingsan. 
Kepala Bidang Hubungan Ma- 
syarakat Kepolisian Daerah K: 
limantan Barat Ajun Komisari 
Besar Mukson Munandar me- 
ngatakan, Kepolisian — Resor 
Pontianak di Mempawah masih 
menyelidiki kasus itu. 


49 siswa keracunan 

Polisi menyelidiki kasus kera- 
cunan makanan yang menimpa 
49 siswa SMPN 1 Bondoala, Ka- 
bupaten — Konawe, Sulawesi 
Tenggara. Seorang penjual sio- 
may yang dagangannya diduga 
menyebabkan keracunan itu di- 
tahan. Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Sulawesi Tenggara ma- 
sih meneliti kandungan siomay 
tersebut. 

”Kami mengirimkan sampel 
siomay dan bumbu pelengkapnya 
ke Badan POM Sultra untuk diuji 
di laboratorium apakah me- 
ngandung bahan yang menga- 
kibatkan keracunan,” kata Ke- 
pala Polsek Bondoala Ajun Ko- 
misaris Anwar, (AHA/ENG) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Terkena Dampak Cuaca 


KOMPAS/ERGANATA INDRA RIATMOKO 


Petani memanen bawang merah di Desa Srigading, Sanden, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (13/9). Hasil panen selanjutnya 
dijual ke tengkulak dengan harga Rp 5000 per kilogram. Kondisi cuaca yang tidak menentu membuat jamur tumbuh subur pada tanaman 


bawang merah sehingga petani di pesi 


latan Bantul gagal panen, 


Istri Wali Kota Menang 


Cikal-bakal Dinasti Politik Kekeluargaan 


BANDUNG, KOMPAS — Atty Suharti dipastikan 
meneruskan kepemimpinan suaminya, Itoc Tochija, 
sebagai Wali Kota Cimahi periode 2012-2017, setelah 
mendapat dukungan terbanyak dalam Pilkada Kota 
Cimahi. Fenomena kemenangan dinasti petahana ini 
merupakan peristiwa kedua di Jawa Barat. 


Sebelumnya, Anna Sophanah 
memenangi Pilkada Kabupaten 
Indramayu sehingga melanjut- 
kan kepemimpinan suaminya, 
to MS Syafiuddin, yang kini 
menjadi Ketua Umum Golkar Ja- 
wa Barat. 

Kemenangan Atty, yang ber- 
pasangan dengan Sudiarto, di- 
tetapkan dalam rapat pleno Ko- 
misi Pemilihan Umum Kota Ci- 
mahi, Kamis (13/9). Pasangan 
Atty-Sudiarto unggul atas lima 
pasang calon lain dengan per- 
olehan suara 98.808, terpaut tipis 
dengan perolehan — pasangan 
Supiyardi-Encep Saepulloh yang 
mendapat 93.090 suara. 

Adapun angan lain 
mendapat suara jauh lebih ren- 
dah. Cecep Rustandi-Eman Su- 
laman mendapat 26410 suara, 
Ahmad Ramli Assagaf-Jumadi 
11.566 suara, dan Gantira Ku- 


sumah-Bambang 
9.544 suara, 

"Tidak perlu ada putaran dua 
karena perolehan suara Atty-Su- 
diarto di 3 ta 
Ketua KPU Kota Cimahi Ikin 
Sodikin. Empat saksi dari pa- 
sangan peserta lain menolak me- 
nandatangani berita acara, tetapi 
hal itu tidak mengubah kepu- 
tusan terkait penetapan peme- 
nang. Ikin menuturkan, agenda 
yang tersisa adalah pelantikan 
pemenang oleh Menteri Dalam 
Negeri pada 17 Oktober. 

Atty Suharti dan Sudiarto di- 
usung Partai Persatuan Pemba- 
ngunan, Partai Golkar, Partai Ke- 
bangkitan Bangsa, dan Partai Bu- 
lan Bintang. Suaminya menjabat 
Wali Kota Cimahi sejak tahun 
2001 sebagai pejabat sementara 
wali kota setelah dimekarkan da- 


Suprihatin 


ri Kabupaten Bandung. Itoc me- 


KEPALA DAERAH YANG BERNUANSA 
DINASTI KELUARGA 


HARYANTI SUTRISNO 

(istri Sutrisno, 

Bupati Kediri sebelumnya) 

SRI SURYA WIDATI 

(istri Idham Samawi, 

Bupati Bantul sebelumnya) 
ANNA SOPHANA 

(istri Irianto MS Syafiuddin, 
Bupati Indramayu sebelumnya) 


Sumber: Litbang #Komoas"SJP, diolah dari pemberitaan "Komuas"" 


menangi Pilkada Kota Cimahi 
tahun 2002 dan 2007. 


Awal dinasti 

Pengamat politik dari Univer- 
sitas Katolik Parahyangan Ban- 
dung, Asep Warlan Yusuf, tidak 
menampik bahwa kemenangan 
Atty sebagai cikal-bakal dinasti 
politik atau penguasaan partai 
politik oleh ikatan kekeluargaan, 
Hal itu seharusnya menjadi pem- 
n di dalam tubuh partai 
ingin regenerasi kepemim- 
pinan melalui pengaderan bukan 


Pilkada Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 2010 
(Partai Golkar, PDI-P, PKNU, PPP, Hanura) 


Pilkada Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 2010 
(PAN, Partai Golkar, PKPB) 


Pilkada Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, 2010 
(Partai Golkar) 


dan media lainnya 


ikatan kekeluargaan, 

Sementara itu, hasil penghi- 
tungan suara sementara Pemilu 
Kepala Daerah Kabupaten Barito 
Kuala, Kalimantan Selatan, di 
jumlah tempat pemungutan sua- 
ra (TPS) menunjukkan bahwa 


calon petahana unggul. Pada 
pilkada yang berlangsung hari 


Kamis (13/9) kemarin, pasangan 
petahana — Hasanuddin — Mu- 
rad-Ma'mun Kaderi mengung- 
guli saingannya, yaitu Iswansyah- 
yang berpasangan dengan Agreta 
Apriliana. (ELD/WER) 


KEKERINGAN 


Ribuan 
Hektar 
Padi Petani 
Puso 


BOJONEGORO, KOMPAS — 
Kekeringan berdampak pada ri- 
buan hektar tanaman padi, ja- 
gung, dan palawija lainnya, Se- 
dikitnya 2.113 hektar padi puso di 
Kabupaten Bojonegoro, Lamong- 
an, Tuban, dan Gresik. Padi yang 
puso di Bojonegoro tercatat 1.746 
hektar, Lamongan 141 hektar, Tu- 
ban 122 hektar, dan Gresik 104 
hektar, 

Kepala Dinas Pertanian Ka- 
bupaten Bojonegoro, Jawa Ti- 
mur, Subekti, Kamis (13/9), me- 
nyebutkan, kemarau menyebab- 
kan 8.179 hektar tanaman padi 
mengalami kekeringan. Seba- 
nyak 5410 hektar pada Mei lalu 
dan sisanya sebanyak 2.769 hek- 
tar terjadi pada Juni lalu. Padi 
yang puso mencapai 1.746 hektar. 
Rata-rata tanaman yang puso 
berumur 30-40 hari setelah ta- 
nam (HST). 

Nilai kerugian diper 
mencapai Rp 7,857 miliar, 
mentara kerugian petani Rp 4 
juta-Rp juta per hekta 
tinggal 2.769 lahan pertanian pa- 
di yang tidak mengalami puso, 
tetapi terancam kekeringan ka- 
a Waduk Pacal sudah tidak 
dialirkan lagi. Debit Waduk 
| tinggal 500.000 meter ku- 
bik, padahal 87 embung menge- 
ring. 

Sampai Oktober 

Di Daerah Istimewa Yogya- 
karta, penyerapan Bulog diper- 
kirakan hanya akan berlangsung 
sampai September hingga per- 
tengahan Oktober. Musim ke- 
marau yang panjang mengaki- 
batkan produksi beras menyusut 
dan baru akan melimpah lagi 
Maret tahun depan, 

Kepala Perum Bulog D 
Regional DI Yogyakarta D 
Imam Yuwono, Kamis 3/9), 
mengatakan, musim hujan tahun 
ini diperkirakan mundur sehing- 
ga panen padi juga mundur se- 
kitar Maret 2013. Situasi ini ber- 
beda dengan tahun lalu, di mana 
panen raya berlangsung pada 
pertengahan Februari. 

Di Kabupaten Kudus, Jawa 
Tengah, tikus dan burung me- 
nyerang dan merusak ratusan 
hektar tanaman kacang selama 
h tanam ketiga. Hal itu 
terjadi karena tikus dan burung 
kesulitan mencari makanan, ter- 
utama pada musim kemarau. 

(ACI/ABK/EKI/SIR/HEN) 


Kontes Ayam Pelung 


mu 


1 Nuh 


1 


KOMPAS /RONY ATUYANTO NUGROHO 


Seekor ayam pelung ikut serta dalam kontes berkokok khas jenis ayam tersebut di halaman belakang 
Kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis 


03/9). 


TANAH LONGSOR 


Empat Warga Tewas Tertimbun 


PADANG, KOMPAS — Empat 
warga di Kampung Ubi, Batu 
Busuk, Kelurahan Lambung 
Bukik, Kecamatan Pauh, Kota 
Padang, Sumatera Barat, Rabu 
(42/9) malam, meninggal setelah 
tertimbun tanah longsor. Mereka 
adalah Najwa (7), Jamaris (50), 
Nila (21), dan Salfa (2). 

Najwa dan Jamaris ditemukan 
warga dan tim SAR gabungan 
pada Rabu malam hari. Semen- 
tara itu, Nila ditemukan Kamis 
(43/9) pagi. Beberapa jam ber- 
selang, Salfa kemudian ditemu- 
kan, Adapun dua orang lain se- 
lamat dari peristiwa itu. Mereka 
adalah Juli (30) dan Emrizal 
(39. 

Sedikitnya tiga rumah hilang 
dan satu rumah rusak berat ter- 
sapu tanah longsor dari Bukit Ubi 
yang berketinggian sekitar 30 
meter dari perkampungan itu. 
Tanah merah dan pepohonan da- 
ri perbukitan memenuhi per- 
kampungan yang terletak pada 


ketinggian 225 meter di atas per- 
mukaan laut itu. 

Batang kayu durian berdia- 
meter besar tampak melintang di 
tengah jalan menuju perkam- 
pungan itu. Warga dan tim SAR 
gabungan terpaksa membuat ja- 
lan setapak baru melintasi kebun 
milik warga. 

Sejumlah anggota keluarga 
korban tampak bergegas menuju 
lokasi kejadian. Namun, medan 
jalan yang memotong perbukitan 
dengan sudut elevasi hingga 70 
derajat menyulitkan pergerakan 
sebagian warga. 

Sebagian anggota tim SAR ga- 
bungan terpaksa melarang warga 
yang bersikeras mengunjungi ke- 
luarga mereka di kampung Ubi. 
Larangan itu terutama untuk 
warga yang membawa 
anak-anak,” menyusul medan 
yang relatif sulit. 

Koordinator Operasi Kantor 
SAR Padang, yang membawah- 
kan Sumatera Barat dan Beng- 


kulu, Akmal mengatakan, ken- 
dala operasi yang terutama 
hadapi adalah keterbatasan in- 
Relatif terpencilnya lo- 
ian menyebabkan ko- 
si ke pusat Kota Padang 
sulit dilakukan, 

"Kami baru mendapatkan i 
formasi pada Rabu malam, & 
kitar pukul 22.00. Jika informasi 
itu sudah diperoleh lebih awal, 
konsentrasi pencarian dan pe- 
nyelamatan sudah langsung di- 
arahkan ke Batu Busuk,” ujar 
Akmal. 

Tim SAR gabungan pada Rabu 
itu berfokus mengatasi korban 
banjir bandang yang menimpa 
beberapa lokasi di Kota Padang 
sejak Rabu sore. 

Tanah longsor itu dipicu hujan 
deras yang terjadi sejak Rabu 
sore. Massa tanah yang jenuh 
karena tidak ada pohon-pohon 
besar sebagai penahan kemudian 
luruh membenamkan apa saja 
yang ada di depannya. (INK) 


KEBAKARAN HUTAN 


Api Merembet ke 
Lereng Timur Arjuno 


PASURUAN, KOMPAS — Ke- 
bakaran yang melanda Gunung 
Arjuno di Pasuruan, Jawa Timur, 
sejak awal pekan lalu, hingga kini 
terus membesar. Api bahkan me- 
rembet hingga ke lereng timur 
gunung berketinggian 3.339 me- 
ter di atas permukaan laut itu. 

"Lereng timur Arjuno meli- 
puti daerah Leduk Kecamatan 
Prigen, Kabupaten Pasuruan,” 
ujar Kepala Seksi Taman Hutan 
Raya R Soerjo Wilayah Ma- 
iruan Gatot Sundoro, 
3/9), di Pasuruan. 

Api cepat membesar karena 
lokasinya cukup terjal dan sulit 
dijangkau, ditambah embusan 
angin yang kencang. Setidaknya 
40 personel dari Tahura R Soerjo 
dan masyarakat sekitar berusaha 
memadamkan api agar tidak se- 
makin meluas. 

Kebakaran terjadi pertama ka- 
li Senin (10/9) pukul 19.00 WIB di 
Gunung Ringgit, lereng utara Gu- 
nung Arjuno. Wilayah kebakaran 
masuk dalam kewenangan Tam- 
an Hutan Raya R Soerjo Jawa 
Timur. 

Rabu (12/9) malam, kebakaran 
kembali terjadi di Gunung Ar- 
gopuro Probolinggo, Jawa Timur. 
Kebakaran di Gunung Argopuro 
terjadi akhir Agustus dan api da- 
pat dipadamkan seminggu lalu. 

Di Madiun, kawasan hutan 
produktif di bawah pengelolaan 
Kesatuan Pemangkuan Hutan 
Madiun Perum Perhutani Unit II 
Jawa Timur, Kamis, terbakar. Ke- 
bakaran mengancam permukim- 
an warga tepian hutan di Desa 
Kuwiran, Kecamatan Kare, Ma- 
diun. 

Wakil Administratur KPH 
Madiun Bambang Cahyo Pur- 
nomo mengatakan, selama tahun 
2012 luas kawasan hutan yang 
terbakar mencapai 40 hektar dari 
total kawasan 30.000 hektar. Pe- 
nyebab kebakaran terbanyak 
adalah manusia, yakni mereka 
yang iseng membuang puntung 
rokok dan mengenai semak be- 
lukar yang mengering dan petani 


penggarap yang tidak mematikan 
api saat meninggalkan ladang. 
Jambi dan Kalimantan 

Kebakaran lahan yang terus 
meluas juga terjadi di hutan gam- 
but Taman Nasional Berbak, Ka- 
bupaten Tanjung Jabung Timur, 
Jambi. Selain berupaya mema- 
damkan api, aparat tengah me- 
nelusuri dugaan maraknya ak- 
tivitas perambahan dan pemba- 
lakan dalam kawasan ini. 


| 


Selama tahun 2012 luas 
kawasan hutan yang 
terbakar mencapai 40 
hektar dari total 
kawasan 30.000 hektar. 


Kepala Bidang Usaha Balai 
Taman Nasional Berbak Nukman 
mengatakan, Kamis kemarin, ke- 
bakaran lahan sebelumnya me- 
rembet hingga lebih dari 100 hek- 
tar pada tiga titik utama di Desa 
Remau Baku Tuo, Desa Sungai 
Sayang, dan Desa Simpang Da- 
tuk, Kecamatan Sadu, Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur. Keba- 
karan sempat mereda pada 
Minggu, setelah Balai Pengkajian 
dan Pengembangan Teknologi 
(BPPT) menyemai hujan buatan 
menggunakan Cassa 212 milik 
TNI AD. 

Di Kabupaten Pulang Pisau, 
Kalimantan Tengah, kebakaran 
sudah masuk kawasan perkebun- 
an. Pemerintah Kabupaten Pu- 
lang Pisau diharapkan bisa mem- 
bantu mengatasi kebakaran. 

Kamis kemarin, kebakaran 
yang melanda lereng Gunung La- 
wu Kabupaten Karanganyar, Ja- 
wa Tengah, dapat dipadamkan. 

(DIA/NIK/EKI/BAY/ITA/KOR) 


gs 
KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 23 


Ta 
2 sent tah PPA 1 1Garrefouri (Wi 
11 001 5 promo ini bisa dilihat juga di Ca 


Rblaar  #Engenun (icarrefour.indonesia 


Rp100.000 . ' & 


C f. 4 : Beast 1 ...ucucc . Dibuka " 
aITEIOUr & PN cap “TJ Carrefour 
Untuk hidup yang lebih baik. 5 Cm : Ong Kota Kasablanka 
: Prana LG FEEA Temukanberbagai 
14-16 September "12 3 20CAP- " Promo menarik setiap,hari 

5: CASHBACK O . 1 3 ri 


promo berlaku di semua Carrefour, Carrefour Market & Carrefour Express 


click & drive belanja lebih cepat, mudah, hanya di Carrefour 
 Greruresan dan tidak perlu mengantri panjang Lebak Bulus 


Rp/ 
to 


1 
, NN 123,690 Iu! "sa 1 
Cumi Sero |, Ih 
y Tg or 29 5 TN 
121299 Mg 381490 Pn, 
5 we, si 
dengan Carrefour Mega Card 


(Tg 
y 


Antenna 


Sofa: 165x51x85cmM 
Bed :165x82x30cmM 


EILS2100 
SP ES “63 HOmi 


.ai:149:000 
nda 1.599.000 


na Carrefor LG LED 22LS2100 


tanpa Carr Mega Ca . Tersedia di Carrefour tertentu 


dengan Carrefour Mega Card 
berlaku juga di Carrefour Market & Expross 


Chil School 


Maks. 2 kotak/p 


Im Coklat/Madu 800g 


san/hari 


Multi Grafis Non Parfum MP-O1 Attack Deterjen Cair 800m| 


Maks. 2 pak/pel n/hari Maks. 2 pouch/pelangganyhari 


diskon s/d 


Modello 


FAMOUS IN COMFORT & STYLE 


7 Baterai 
Bperyizer. Isi 4pcs 


SEA - “ : 
: - Beli Banyak Lebih Hemat 
Bra/Panty/Lingerie | Sandal & Sepatu | X 2 ses ran meng 


berlaku untuk produk & harga yang sama Produk tertentu setiap pembelian minimal 2pcs 
Tersedia di Carrefour tertentu 


dengan Carrefour Mega Card 


TOSHIBA 


CJ/KIRIN 


#EnKetAI (fi carretour.indonesia (1@carrefour.ID Promo berlaku di semua Carrefour, TIDAK BERLAKU DI CARREFOUR EXPRESS & CARREFOUR MARKET Harga buah, sayur, ikan & daging hanya berlaku di Jabodetabel 


mrioperkoran @ & 


HOBI BERSEPEDA 


Pergi Tengah Malam 
untuk Bali Bike 


enat belum hilang di badan, Kamis (1/9) pukul 12.00, 

Widjaya (56) langsung menjajal sepeda merek Fuji milik- 

nya di koridor Function Room Hotel Santika Nusa Dua, 
Bali, Widjaya, warga Purwokerto, Jawa Tengah, bersama tiga 
rekannya, Heru Listianto, Pranowo, dan Supriyadi, tiba di Bali, 
Kamis pukul 1000. Mereka tergabung dalam komunitas sepeda 
bernama Banyumas Cycling Community. 

Tiba di hotel, mereka tak beristirahat dulu, tetapi langsung 
merakit sepeda untuk persiapan mengikuti Kompas Bali Bike 
2012 yang dimulai Jumat ini. Jelajah sepeda ini digelar selama 
tiga hari, menempuh jarak 202 kilometer. 

Peserta dari daerah, bahkan dari luar negeri, antara lain dari 
Singapura, telah berdatangan pada hari Kamis untuk mengikuti 
pertemuan teknis, Peserta berasal dari berbagai kalangan, an- 
tara lain pebisnis, pegawai negeri sipil, pejabat pemerintah, dan 


pan dan perjalanan mereka dari daerah asal ke Bali 
tidak saja memerlukan biaya besar, tetapi juga energi ekstra. 
Namun, hal itu dilakukan karena kecintaan mereka terhadap 
sepeda, juga demi kehidupan yang sehat, 


Yogyakai nakal 0300, Kami sengaja jal: s 
sawat dari Yogyakarta ke Bali berangkat pukul 0800 
Widjaya lagi. 

Badan bugar 


Ta juga mengungkapkan, biaya yang dikeluz 


kan untuk bisa 


belum ditambah tiket p 
pergi-pulang (PP) Rp 1.250.000 dan sewa mobil Purwoker- 
to-Yogyakarta Rp 500.000. Widjaya membawa sepeda Fuji mi- 
liknya seharga Rp 25 juta, yang dibeli tahun 2008. Ia mem- 
punyai dua sepeda, 

Willy Sutrisno (81), warga Jalan Kayu, Sengkang, Singapura 
juga tiba di Bali, Kamis siang. "Begitu mengetahui Kompas 
mengadakan Bali Bike, saya langsung mendaftar dan membeli 
sepeda baru merek Bianchi. Harganya 2.500 dolar Singapura 
atau sekitar Rp 17 juta,” kata Wi juga mengaku, setelah 
tekun bersepeda, badannya te chat. Dalam dua bulan, 
berat badannya turun sekitar 6 kilogram pula. 

Willy juga membeli helm baru seharga Rp 8 juta, sepatu Rp 
2,5 juta, baju dan celana untuk bersepeda Rp 500.000, serta 
tiket Singapura-Denpasar (PP) Rp 2 juta. "Ya, cukup menguras 
tabungan saya juga,” ujarnya. 

Maman Permana (53), Kepala Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, seorang pe- 
serta Kompas Bali Bike, mengatakan, ia merasakan badan yang 
bugar setelah tekun bersepeda. Bahkan, dulunya dia bermain 
tenis selama 12 tahun, tetapi kini ditinggalkannya. 

”Saya dahulu main tenis, tetapi kolesterol saya tidak tu- 
run-turun. Saya lalu joging, tetapi karena usia makin lanjut, 
lutut tidak kuat. Dokter menganjurkan saya untuk rutin bere- 
nang dan bersepeda karena olahraga ini ritmenya teratur," kata 
Maman yang memiliki sepeda seharga Rp 17 juta 

Bersepeda kini bukan lagi olahraj 
ada sepeda yang murah. Bersepeda menjadi tren, 
nyehatkan, juga berwawasan lingkungan. (NIT, 


-SERBI BALI BIKE 


Latihan Purwokerto-Baturaden 

Membayangkan rute Kompas Bali Bike 2012 sepanjang 292 
kilometer membuat Pranowo (43), dari Asuransi Bumiputera, 
Purwokerto, Jawa Tengah, sedikit ragu akan kemampuan di- 
rinya untuk mengikutinya pada 14-16 September 2012. Dia pun 
mempersiapkan diri secara khusus jauh-jauh hari dengan me- 
nempuh rute Purwokerto-Baturaden. "Karena rutenya cukup 
panjang, saya latihan rutin Purwokerto-Baturaden yang 
raknya 14 kilometer, Medannya menanjak sehingga paling tidak 
kalau di Bali ini banyak yang datar, saya tak terlalu kesulitan,” 
kata Pranowo, Kamis (13/9), di Bali. Dia tertarik mengikuti Bali 
Bike karena dirinya bersama komunitas sepeda di daerahnya 
biasa hanya berkeliling Purwokerto-Yogyakarta dan Purwo- 
kerto-Pangandaran. "Ke Bali baru kali ini, Jadi, saya cukup 
penasaran," kata Pranowo, (NIT/SEM/AYS/COK) 


Harga Tas Lebih Mahal daripada Sepeda 

Purnomo Sidi (44), warga Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 
adalah salah satu peserta Kompas Bali Bike 2012. Ta membawa 
sepedanya langsung dari Klaten, yang dimasukkan dalam se- 
buah tas khu Ta mengaku membeli tas sepeda itu seharga 
Rp 8,5 juta pada tahun 2011 di Singapura. "Waktu itu saya 
mencari di Jakarta, tetapi barangnya belum ada. Akhirnya, saya 
mendapatkan tas itu di Singapura. Tas ini memang jenis khu- 
sus yang tahan pecah. Jadi, aman untuk mengangkut sepeda ke 
dalam pesawat. Harganya malah lebih mahal dari sepedanya. 
Saya membeli sepeda Polygon harganya cuma Rp 6,5 juta,” ujar 
Purnomo, Kamis (13/8) di Bali. (NTI/SEM/AYS/COK) 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


KS 


Santika Indonesia 


r . 
com 


PERTAMINA 


KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO 


Peserta Kompas Bali Bike 2012 merakit ulang sepedanya di Hotel Santika Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (13/9). Sebanyak 116 peserta akan mengikuti kegiatan 
bersepeda yang diselenggarakan oleh Kompas selama tiga hari mengelilingi Pulau Bali, yang dimulai hari ini. 


Bersepeda Keliling Pulau Bali 


Peserta Juga Menjelajahi Lima Pulau: Bali-Lombok-Sumbawa-Flores-Komodo 


NUSA DUA, KOMPAS — Mulai Jumat (14/9) 
hingga Minggu (16/9) mendatang, harian Kompas 
menggelar perjalanan bersepeda mengelilingi Pulau 
Bali. Perjalanan bersepeda yang diberi nama Kompas 
Bali Bike itu menjadi bagian dari gerakan 
kepedulian lingkungan sekaligus melakukan promosi 


wisata, 


Kompas Bali Bike yang diikuti 
N6 peserta dijadwalkan dilepas 
oleh Menteri Pari dan 
Ekonomi Krea 
ngestu di Nusa Dua, Bali. P: 
peserta akan menempuh 292 ki- 
lometer dalam tiga etape per- 
jalanan. Setiap etape mempunyai 
medan dan pemandangan alam 
yang beragam. 

Budiman Tanuredjo, Wakil Pe- 
mimpin Redaksi Ha- 
rian Kompas, dalam (3 
jumpa pers dengan 
media di Hotel San- 
tika Nusa Dua menga- 
takan, terpilihnya Bali 
tidak terlepas dari ke- 
inginan mengangkat 
pariwisata Bali. "Para 
peserta akan di 
mahbal Bali d: 
. Selama tiga ha 
mereka akan melihat pantai, malik 
ke gunung, melintasi persawahan 
dan danau, serta makan dengan 


suasana pedesaan,” kata Budi- 
man, Kamis (13/9). 
General Manager Humas 


Kompas Gramedia Nugroho F 
Yudho menambahkan, bersepeda 
juga menjadi bagian dari gerakan 
peduli lingkungan. Dengan ber- 
sepeda, orang akan diajak ber- 
hemat bahan bakar dan mengu- 
rangi gas buang. 

Sepeda juga diharapkan bisa 
menjadi alternatif transportasi 
yang sehat dan murah di Bali. 
”Masyarakat di Bali dikondisikan 


KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO 


Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan (kedua dari kanan) secara simbolis menanam bibit 
pohon bakau di Pantai Pulau Serangan, Bali, Kamis (43/9). Penanaman 10.000 bibit pohon bakau ini 
merupakan salah satu bentuk dukungan Pertamina dalam program konservasi pantai Bali. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


BALI: 
BIKES 


KOMPAS aaity 


mempunyai kendaraan sendiri 
aan umum sedikit 
kemacetan 
peda bi- 
tasi ke- 
kata Nu- 


E 


jadi di mana-mai 
sa menjadi solusi men, 
macetan di Pulau Bali,” 
groho, 

Kegiatan Kompas Bali Bike itu 
didukung pula oleh sejumlah 
sponsor, termasuk Pertamina. 
Direktur Utama PT Pertamina 
(Persero) Karen Agus- 
tiawan — mengatakan, 
Pertamina mendu- 
kung kegiatan Kompas 
Bali Bike, karena ber- 
sepeda adalah kegiatan 
1 menyehatkan, 
ami mendukung 
karena dengan berse- 
peda, kita juga mem- 
budayakan hidup se- 
hat,” kata Karen di se- 
sela kegiatan penghijauan, 


la-s 


yang bertajuk "Pertamina Sobat 


Bumi”, di Kelurahan Serangan, 
Kecamatan Denpasar Selatan, 
Kota Denpasar, Kamis (13/9). 

Karen menambahkan, penye- 
lenggaraan tur sepeda di Bali juga 
memberi kesempatan kepada pe- 
serta tur untuk mengenal dan 
lebih menghargai Bali dan bu- 
daya Bali. Oleh karena itu, Karen 
berharap tur sepeda serupa di- 
lanjutkan digelar pada tahun 
mendatang. 

Penyelenggaraan Bali Bike ter- 
nyata mendapatkan respons 
tinggi dari masyarakat. Hanya da- 


PENGHIJAUAN 


lam jangka waktu seminggu sejak 
Bali Bike diumumkan, jumlah 
peserta yang mendaftar menca- 
pai 100 orang. "Jumlah itu sudah 
memenuhi kuota Bali Bike, Ka- 
rena banyak permintaan, 
nya kami memberlakukan 
daftar tunggu dan kuotanya di- 
naikkan jadi 116 peserta,” kata 
Jannes Eudes Wawa, Ketua Pa- 
nitia Kompas Bali Bike. 

Kompas Bali Bike juga akan 
mengajak peserta ikut menghi- 
dupkan perekonomian 
Candidasa dengan menebar 
nih ikan, Menurut Jannes, pe- 
serta akan diajak ikut menyawer 
untuk menyumbang benih ikan. 
Selama ini, perikanan darat men- 


2? KOMPAS” 
BALI BIKE 


jadi ekonomi penunjang masya- 
rakat di Candidasa, Kabupaten 
Karangasem. 


Bali-Komodo 


an Kompas Bali Bike 
mbung dengan kegiatan 
sepeda Bali-Komodo pada 
tember. Berbeda de- 
Bali Bike yang bisa diikuti 
semua kalangan, jelajah Bali-Ko- 
modo diikuti 66 perwakilan ko- 
peda di Indonesia, 

yang harus dilalui para 
pesepeda dalam jelajah Bali-Ko- 
modo adalah 610 kilometer. "Sa- 
aa satu hal yang unik dalam 
jah sepeda ini adalah berma- 
Tami di tenda di tengah padang 


Hari 3, Minggu, 16 September (122 km) 
Kintamani-Bukit Penulisan-Catur-Jembatan 


Tukad Bangkung-Bedugul-Baturi' 


Taman Ayun-Mengwi Denpasar-Ketowel —(potndananh 
Ka P4 54 Nusa Dua 


sabana Pulau Sumbawa, Peng- 
laman ini tak bisa didapatkan 
Jika hanya bersepeda sepanjang 
Jawa,” kata Budiman. 

Jelajah sepeda Bali-Komodo 
akan melewati lima pulau yang 
menjadi destinasi wisata Indo- 
nesia timur, yakni Bali, Lombok, 
Sumbawa, Flores, dan Komodo, 
Menurut rencana, Menteri Ke- 
hutanan Zulkifli Hasan menutup 
kegiatan itu di Pulau Komodo, 

Kompas telah — berkali-kali 
mengadakan jelajah sepeda, di 
antaranya, Anyer-Panarukan 
1.200 kilometer, Su 2 
ta 1.200 kilometer, dan Jaka 
ta-Palembang, 820 kilometer, 

(NIT/SEM/COK) 


Hari 2, Sabtu, 15 September (68 km) 
Candidasa-Amlapura-Bebandem- 
Muncan- Rendang-Menanga-Abang 
Batudinding-Kintamani 


Nusa Dua-Bypass Benoa-Bypass Sanur- 

') JI Batubulan-Campuhan Ubud-Goa Gajah- 

y Jl Gianyar-Semarapura-Museum Kertagosa- 
Jl Padangbai-Candidasa 


Sumber: http://bali-bike.kompas.com, google earth 
Novan 


Pertamina Tanam Bakau di Pesisir Denpasar 


DENPASAR, KOMPAS — Ka- 
wasan hutan bakau di kawasan 
pesisir Kota Denpasar, Bali, yakni 
di Pantai Serangan, Kelurahan 
Serangan, dan Pantai Mertasari, 
Sanur, Denpasar Selatan, berpo- 
tensi lebih rimbun menyusul pe- 
nanaman ribuan bakau, yang di- 
inisiasi PT Pertamina (Persero), 
Kamis (13/9). 

Sekitar 10.000 bibit pohon ba- 
kau ditanam badan usaha milik 
negara tersebut dengan melibat- 
kan masyarakat di Pantai Se- 
rangan dan Pantai Mertasari, 

Di Pantai Serangan, Denp: 
Selatan, penanaman bakau di- 
awali oleh Direktur Utama PT 
Pertamina (Persero) Karen Agus- 
tiawan bersama puluhan murid 
Sekolah Menengah Pertama Ne- 
geri 11 Denpasar, Kelurahan Se- 
rangan. ” Karen — didampingi 


Corporate Secretary PT Perta- 
mina (Persero) Nursatyo Argo 
dan General Manager Public Re- 
lations Kompas Gramedia Nug- 
roho F Yudho. 

”Kegiatan penghijauan ini ada- 
lah wujud komitmen Pertamina 
untuk pelestarian lingkungan,” 
kata Karen seusai menanam ba- 
kau di Pantai Serangan kemarin. 

Karen menambahkan, peng- 
hijauan adalah sebuah bentuk 
program tanggung jawab sosial 
perusahaan Pertamina, selain 
pendidikan dan kesehatan, Ter- 
kait kesehatan, misalnya, Perta- 
mina mendukung penyelengga- 
raan kegiatan bersepeda Kompas 
Bali Bike 2012 yang berlangsung 
di Bali mulai Jumat (14/9) sampai 
Minggu 46/9). 

Lebih lanjut, Karen menyebut- 
kan, Pertamina mencanangkan 


gerakan Pertamina Menabung 
100 Juta Pohon. Kegiatan peng- 
hijauan itu merupakan bentuk 
komitmen Pertamina mendu- 
kung Gerakan 1 Miliar Pohon. 
“Di (Pantai Serangan) sini 
akan ditanam 5.000 pohon dan di 
Sanur juga rencananya (ditanam) 
5000 pohon,” kata Karen me- 
ngenai aksi penghijauan di pe- 
sisir Kota Denpasar tersebut. 


Agar dirawat 


Karen berharap penanaman 
pohon bakau dari Pertamina di- 
lanjutkan masyarakat setempat. 
Ia juga mengharapkan agar po- 
hon-pohon bakau yang sudah di- 
tanam itu dirawat masyarakat 
sehingga keberadaan hutan ba- 
kau terjaga dan memberi dampak 
baik untuk lingkungan dan ma- 
syarakat setempat. 


Hutan bakau di Pantai Serang- 
an itu termasuk kawasan taman 
hutan rakyat. 

Kawasan hutan bakau tersebut 
juga menjadi sabuk hijau kawas- 
an pesisir Denpasar dan sekitar- 
nya serta menjadi tempat hidup 
beragam fauna, antara lain bu- 
rung. 

Penanaman bakau di Pantai 
Serangan disambut baik warga, 
seperti diungkapkan Ahmad Yani 
Arso, guru SMP Negeri 11 Den- 
pasar. 

Menurut Ahmad, lingkungan 
sekolah yang berada di dekat 
pantai itu memperoleh dampak 
positif dari penghijauan di pesisir 
tersebut. 

"Fungsi hutan bakau ini antara 
lain mengurangi polusi dan men- 
cegah abrasi,” kata Ahmad ke- 
marin. (COK) 


ta 
KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 25 


PASTI LEBIH 


MURAH 
SEMURAH TAHUN LALU 


PROMOSI BERLAKU 8 MINGGU 


BERRI MR POTATO VEETOS ABC DUA BELIBIS 
Julee 1 0 A Sardines Extra Hot Sambel 340mL 
(Semua RoTM 2 (Semua Rasa N Tomat Sauce 4259 

» 7 


— 2 


aan 


ciP PAMPERS PIGEON LUX 
Corned Beet Segi baby Otapers baby Powder Body Wash Up 
340g  ———— NB S48/ M44/ L3BI XL3A'S 4509 Pouch 450ml. 


wow BAYCLIN 

aa 
Menthol Chill Detergent Powder 4 e Pemutih & Desinfektan 
1609 900g & 1000mL. - 


| - naga) ( 
se 10.990 -ossi 


Pa AA Mi 


Minyak Goreng 
Refill 21 


Khusus Harga Jatim & Balak 


Anggur Red Globe Cina : 
2.199 /100g 


AYAM BROILER “. 
/Ekor White Coffee Chicken Katsu/ karage/ 


20x20g Alphabet Nugget 


BAYGON PEDIASURE 
Aerosol Kuning Complete Coklat/ Madu/ Deterjen Powder 
600mL Vanila 900g pP 900g 


(Semua Jenis) 


Maks.4 EF 
Kaleng MN 
“» 


GIANT berhak membatasi pembelian # Tidak berlaku untuk trader 


« Produk bertanda hanya tersedia di GIANT Hipermarket » Promosi produk Fresh hanya berlaku di Jawa & Bal Website :hero.coid — MM @Giantindo —— GIE) Fanpoge: Gian Indonesia Pusat Informasi: 0800-1998877 Layanan Pelanggan Giant: cs. gian'@her.co.id 


mrioperkoran @ & 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


KOPERASI LANGIT BIRU 


Jaya Komara Meninggal di Dalam Sel 


TANGERANG, KOMPAS — 
Pimpinan Koperasi Langit Biru, 
Jaya Komara (50), tersangka ka- 
sus penipuan dan penggelapan 
uang 125.000 nasabah dengan to- 
tal nilai Rp 6 triliun, ditemukan 
meninggal di ruang tahanan Ke- 
polisian Resor Tangerang Kabu- 
paten di Tigaraksa, Kabupaten 
Tangerang, Banten, Kamis (13/9) 
pagi. 
"Tidak ada tanda-tanda keke- 
rasan di sekujur tubuhnya dan 
tidak ditemukan benda atau ba- 
rang mencurigakan dalam ruang 
tahanan yang dihuninya. Sejak 
masuk dan menjadi tahanan di 
polres pada awal Agustus lalu 
hingga sebelum mengembuskan 
napas terakhir tidak ada gejala 
sakit pada Jaya Komara,” kata 
Kepala Polres Tangerang Kabu- 
paten Komisaris Besar Bambang 
Priyono Andogo kepada Kompas 
di Tigaraksa, Kamis, 

Akan tetapi, untuk memasti- 
kan penyebab kematian, kata 
Bambang, setelah dilakukan olah 
tempat kejadian, jenazah korban 
dibawa ke Rumah Sakit Cipto 
Mangunkusumo (RSCM), untuk 
diotopsi. Hingga kini, lanjut 
Bambang, pihaknya masih me- 
nunggu hasil otopsi tersebut. 

Jaya Komara ditangkap di se- 
buah hotel di Purwakarta, Jawa 
Barat, pada 24 Juli 2012. Dia 
ditetapkan sebagai tersangka atas 
kasus penipuan dan penggelapan 
uang tanggal 27 Juli dan langsung 
dilakukan penahanan di rumah 
tahanan Bareskrim Polri. Ter- 
hitung 2 Agustus hingga saat ini, 
penahanan dialihkan ke Rutan 
Polres Tangerang Kabupaten. 


69 


Tak ada satu pun alamat 
jelas dari keluarga 
korban, baik istri dan 
anak-anak, atau kakak 
dan adik korban. 
Shinto Silitonga 


Dia merupakan pendiri Kope- 
rasi Langit Biru (KLB). Seperti 
lazimnya koperasi, KLB pun me- 
miliki AD/ART. Yang memb 
dakan dengan koperasi bi 
anggota KLB disebut sebagai in- 
vestor. Investor dibagikan bonus 
setiap bulan sebesar 17 persen. 
Namun, mulai tanggal 2 Juni 
2012, KLB tak mampu lagi mem- 
bayarkan bonus kepada investor, 


Tidur pulas 

Kepala Satuan Reskrim Polres 
Tangerang Kabupaten Komi: 
Shinto Silitonga mengatakan, 
yang pertama kali menemukan 
korban meninggal adalah tiga re- 
kan tahanan satu sel, yakni Abar, 
Nurul, dan Pranto. Saat itu, seki- 
tar pukul 06.30, ketiga tersangka 
kasus narkotika ini terbangun. 

Mereka heran melihat rekan- 
nya masih tertidur pulas dengan 
posisi telentang. Hal itu di luar 
kebiasaan Jaya Komara, yang se- 
bangun pukul 04.30. 
nya membangunkan 
atu sel dan mengajak sha- 
ama, Pagi itu, tiga teman- 
nya tidak melihat reaksi Jaya. 


tiap ha 


Salah seorang dari mereka men- 
datangi petugas piket tahanan. 
Mereka melaporkan kondisi Ja- 
ya. Saat diperiksa, ternyata Jaya 
sudah tidak bernapas. 
Selanjutnya, petugas piket 
menghubungi Anin Diyah, se- 
orang dokter di polres, Setelah 
diperiksa oleh dokter, sekitar pu- 
kul 0700 Jaya dinyatakan telah 
meninggal dunia, Tidak ada tan- 
da-tanda kekerasan fisik pada tu- 
buh dan tidak ada benda yang 
mencurigakan di ruangan sel. 
Shinto mengatakan, hingga 
siang hari pihaknya masih kesu- 
litan menghubungi keluarga Ja- 
ya."Tak ada satu pun alamat jelas 
dari keluarga korban, baik istri 
dan anak-anak, atau kakak dan 
adik korban, Kami mengimbau, 
pihak keluarga datang ke polres 
sebelum mengambil jenazah. 
Kematian bos KLB ini mem- 
buat para nasabah menjadi resah, 


ami investasikan. Masak 
uang itu harus hilang?” kata War- 
no Purwalenga (32), warga Pur- 
wakarta, yang menginvestasikan 
Rp 20 juta. 

Dengan kematian korban, oto- 
roses hukum yang sedang 
lan harus dihentikan sesuai 
KUHP. Namun, polisi berusaha 
memindahkan aset korban kepa- 
da tersangka lain, Testiawati, de- 
ngan perkara yang sama. (PIN) 


@ 


Lihat Video Terkait 
"Jaya Komara Meninggal 
di Tahanan" 

di vod.kompas.com/ 
jayakomara 


KRIMINALITAS 


Peneror Rumah Kapolri 
Ditangkap Polisi 


JAKARTA, KOMPAS — SH, 
seorang sopir berusia 37, ditang- 
kap aparat Direktorat Reserse 
Kriminal Umum Kepolisian Dae- 
rah Metro Jaya, Rabu (12/9) pu- 
kul 22.30. Warga Cipete, Jakarta 
Selatan, tersebut telah melaku- 
kan teror, Dalam pesan singkat- 
nya ke TMC 1717 disebutkan bah- 
wa dirinya sudah menanamkan 
bom di rumah Kapolri dan dalam 
waktu 10 menit akan meledak. 
"Yang bersangkutan kini di- 
tahan. Perbuatan dia terbukti 
memenuhi unsur tindak pidana 
tentang Pemberantasan Teroris- 
me, Pasal 6, 7, 9 Perpu Nomor 1 
Tahun 2002, yang ditetapkan 


menjadi UU Nomor 15 Tahun 
2003. Pelanggarnya diancam hu- 
kuman maksimal 15 tahun,” kata 
Kepala Bidang Humas Polda 
Metro Jaya Komisaris Besar Rik- 
wanto, Kamis (13/9). 

Teror yang dilakukan SH ada- 
lah mengirim SMS ke TMC 1717 
pada Selasa (11/9). Isi SMS ter- 
sebut antara lain, "Rumah bosmu 
di Patimura, 10 menit lagi me- 
ledak. Semua penjaga keluar 

Polisi pun bergerak cepat, me- 
lakukan penyisiran sekitar Jalan 
Patimura dan beberapa tempat 
lainnya. 

SE ditangkap di rumahnya di 
Jalan Haji Mawi, Parung, Bogor, 


Jawa Barat. Saat itu juga di- 
lakukan penggeledahan atas ru- 
mah tersebut. 

Barang bukti yang disita antara 
lain 2 telepon seluler merek No- 
kia warna abu-abu, 3 SIM card 
telepon seluler, 1 bungkus bekas 
kartu perdana telepon seluler, 
lah, dan 1 foto SEI bersama 


"Sampai sa ini, yang ber- 
sangkutan mengaku motif me- 
ngirim SMS teror itu hanya 
iseng-iseng, Untuk motif ini, pe- 
nyidik masih melakukan penda- 
laman, Yang bersangkutan itu 
melakukan ganti SIM card 
HP-nya,” kata Rikwanto, (RTS 


Pengendara sepeda motor melintas di depan fasilitas parkiran sepeda yang terdapat di jalur sepeda di pinggir Kanal Timur di kawasan 
Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (13/9). Pembangunan jalur sepeda di sepanjang kanal itu rencananya selesai Desember tahun ini. 


Jalur Sepeda Teraman 


Jalur Sepeda di Blok M Diokupasi Pengendara Kendaraan Bermotor 


JAKARTA, KOMPAS — Pengembangan jalur 
sepeda dengan menggunakan jalan inspeksi Kanal 
Timur sisi utara kini mencapai 60 persen. Jalur 
tersebut akan menjadi jalur paling aman untuk 
bersepeda di Jakarta. Sementara jalur sepeda di 
Jakarta Selatan masih menghadapi kendala karena 
bercampur dengan kendaraan. 


Kepala Dinas Perhubungan 
DKI Jakarta Udar Pristono, Ka- 
mis (13/9), meri Ikan, target 
pengembangan jalur sepeda di 
jalan inspeksi Kanal Timur 
utara seles 


i 
i Desember menda- 
tang Jalur itu nantinya akan jadi 


jalur khusus sepeda dan jalur 
sepeda paling aman di Jakarta. 

Total panjang lintasan jalur se- 
peda di jalan inspeksi Kanal Ti- 
utara itu 6.700 meter, 
Jalur itu berdampingan dengan 
Jalan Basuki Rachmat, Cipinang, 
hingga Jalan Soekanto di Pondok 
Kopi, Jakarta Timur, 

Di sepanjang jalur tersebut se- 
tidaknya sudah terpasang sejum- 
lah rambu khusus sepeda dan 
marka jalan khusus lalu lintas 
sepeda. Telah dibangun pula tiga 
halte dan parkir khusus sepeda di 
sepanjang jalur itu. 


Menurut Pristono, pengem- 
bangan jalur sepeda ini akan di- 
ikuti serangkaian penataan dan 
pemeliharaan. Seperti aset halte 
dan parkir khus peda, yang 
terbuat dari rangka besi, nanti- 
nya akan diawasi Dinas Perhu- 
bungan DKI bersama Dinas Pe- 
kerjaan Umum DKI. Begitu pula 
untuk pemeliharaan jalur terse- 
but, agar tak diokupasi pedagang 
kaki lima, akan menjadi bagian 
dalam agenda pengawasan Dis- 
hub DKI dan Dinas PU DKI, 

"Tentunya masyarakat juga 
harus ikut mengawasi jalur 
ini agar bersih dari kaki lima,” 
katanya. 

Dibandingkan dengan jalur s 
peda lainnya di Jakarta, kata 
Pristono, jalur sepeda ini tergo- 
long cukup ideal, Sebab, jalur itu 
bisa digunakan untuk wi: 


olahraga dan juga aktivitas pe- 
kerja yang berangkat ke kan- 
tornya mengendarai sepeda. 

Sebalikny " sepeda di Ja- 
karta Selatan, lanjutnya, memang 
belum bisa dipisahkan dari gang- 
guan kendaraan lain. Sebab, jalur 
itu menggunakan jalan umum 
sehingga "masih bercampur de- 
ngan kendaraan lain. 


Merana 


Pantauan Kompas kemarin, 
keberadaan lajur khusus sepeda 
di kawasan Melawai antara Ta- 
man Ayodya dan Blok M, yang 
diresmikan 8 Mei 2011, teng- 
gelam ditelan hiruk-pikuk ken- 
daraan bermotor, Lajur khusus 
sepeda yang pertama dibuat di 
Jakarta, dengan lebar 1,6 meter 
dan panjang 1,5 km, itu pun nya- 
ris tidak difungsikan semestinya. 

Pada Kami: ng kemarin, se- 
peda motor, mobil, hingga ang- 
kutan umum lalu lalang di lajur 
sepeda, Di beberapa titik, seperti 
di depan gerai minimarket dan 
tempat makan di Blok M, lajur 
sepeda justru digunakan untuk 
parkir sepeda motor, Tak jauh 
dari gerai minimarket, pangkalan 
ojek juga memakan sebagian la- 
jur kendaraan roda dua tak ber- 


mesin itu. Mobil-mobil pemilik 
usaha di kawasan tersebut, juga 
kendaraan milik konsumen, di- 
biarkan terparkir tepat di atas 
lajur sepeda. 

Ahli tata kota yang juga arsitek 
lanskap Nirwono Joga menga- 
takan, penyediaan lajur sepeda 
harus menjadi bagian dari pe- 
rencanaan tata kota dan tata 
transportasinya. 

Secara terpisah,” Gubernur 
DKI Jakarta Fauzi Bowo meng- 
ungkapkan, untuk menjaga jalur 
khusus sepeda tetap aman, di- 
butuhkan langkah penegakan hu- 
kum dan pemasangan sarana 
pembatas untuk mensterilkan ja- 
lur tersebut. "Bukan cuma sepe- 
da motor, mobil pun ikut meng- 
gunakan jalur tersebut. Untuk 
itu, langkah penegakan hukum 
harus dilakukan," katanya.. 

Penegakan hukum itu, menu- 
rut dia, berupa penindakan oleh 


polisi bagi pengendara kendaraan 
bermotor yang menggunakan ja- 


lur sepeda. Fauzi mengatakan, 
pihaknya sudah berbicara dengan 
wali kota dan camat di lokasi 


jalur khusus sepeda untuk me- 


nyikapi penyerobotan jalur ken- 
daraan bermotor, 
(NEL/FRO/MDN) 


KILA 
METRO 
Puluhan Aset DKI 


Terancam Dieksekusi 


Sedikitnya 20 aset Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta terancam 
dieksekusi pihak lain dalam ka- 
$ ngketa tanah. Padahal, se- 
bagian besar aset itu sudah ber- 
sertifikat. Aset itu antara lain 7 
gedung SD negeri, serta 2 pus- 
kesmas dan umum lain- 
nya. Demikian paparan data Bi- 
ro Hukum DKT Jakarta tentang 
daftar inventari anah-tanah 
sengketa aset pemda di Jakarta 
Barat sesuai surat Biro Hukum 
DKI Jakarta No 974/076.21 
tanggal 16 Juni 2010. Pada data 
itu sudah tidak lagi tercantum 
kantor lama Wali Kota Jakbar di 
Jalan $ Parman yang sudah di- 
eksekusi. Artinya, kantor lama 
Wali Kota sudah hilang. (WIN) 


Suami Tewas, Istri Luka 


Unit Kecelakaan Lalu Lintas Ja- 
karta Selatan hingga Kamis 
(43/9) sore masih mencari pe- 
ngendara sepeda motor yang 
menyebabkan kecelakaan dan 
menewaskan Yusri (42). Kamis 
siang pukul 1240, Yusri me- 
ngendarai Yamaha Mio B 6036 
VAV berboncengan dengan is- 
trinya, Ulfa. Mereka terjatuh di 
Jalan Prof Dr Satrio, Casablan- 
ca, Tebet, Jakarta Selatan. Saat 
terjatuh, Yustri kemudian dilin- 
das mobil Toyota Alphard B 691 
WAN yang dikendarai C. Kepala 
Unit Laka Lantas Jakarta Se- 
latan Ajun Komisaris Sigit Pur- 
wanto mengatakan, jenazah 
Yusri dan Ulfa yang luka-luka 
dilarikan ke RSCM. (NEL) 


Dua Pria Dikeroyok 


Massa mengeroyok S dan R di 
Taman Palem Lestari Blok DIO, 
RT 008 RW 10, Cengkareng Ba- 
rat, Cengkareng, Jakarta Barat, 
Rabu (12/9) malam. "Lima di 
antara 10 orang kami tahan, se- 
dangkan lima lainnya buron,” 
ujar Kepala Polres Metro Jakar- 
ta Barat Komisaris Besar Sun- 
tana, Kamis (13/9). (WIN) 


AIR BERSIH 


Pemimpin 
Umum Harian 
Kompas Jakob 
Oetama dan 
Pemimpin 
Redaksi Harian 
Kompas Rikard 
Bagun 
menerima 
Gubernur DKI 
Jakarta Fauzi 
Bowo yang 
berkunjung ke 
Kantor Redaksi 
Harian 
Kompas, Kamis 


(13/9). 


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


Jakarta Butuh Tanggul Laut 


JAKARTA, KOMPAS — Kris 
air bersih warga DKT Jakarta 
masih menjadi masalah serius, 
Hingga saat ini belum ada tempat 
penampungan air bersih dalam 
skala besar untuk memenuhi ke- 
butuhan warga Ibu Kota. Di sisi 
lain, persediaan air bersih se- 
makin menipis. 

Gubernur DKI Jakarta Fauzi 
Bowo menawarkan gagasan 
mengatasi persoalan itu dengan 
membangun tanggul laut raksasa 
(giant sea wall/GSW) di utara 
Jakarta. GSW bermanfaat seba- 
gai penyimpanan air bersih, s 
rana transportasi, sekaligus pe- 
lindung daratan dari ancaman 
rob, Fauzi memperkirakan pro- 
yek ini memerlukan dana paling 
tidak Rp 150 triliun. "Paling tidak 
sebelum prediksi rob tahun 2025 
terjadi di pantai utara Jawa, pro- 
yek ini harus selesai. Yang perta- 
ma dan paling utama memba- 
ngun kepercayaan kepada peme- 
rintah daerah. Jika ini tidak ada, 
proyek apa pun tidak akan dapat 
dijalankan,” tutur Fauzi Bowo di 
Jakarta, Kamis (3/9). 

GSW adalah proyek besar be- 
rupa tanggul raksasa di utara 
Jakarta. Tanggul ini menghu- 
bungkan beberapa pulau kecil 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


dan reklamasi laut. Jika proyek 
ini terwujud, tanggul raksasa da- 
pat menampung cadangan air ta- 
war dari semua kali yang ber- 
muara di utara Jakarta sebesar 
1 miliar meter kubik di dalam 
waduk seluas 10.000 hektar, 

Pembangunan GSW terinteg- 
rasi dengan pengembangan kota 
di perairan utara Jakarta sesuai 
dengan paradigma mewujudkan 
Water Front City bertaraf in- 
ternasional. Kawasan ini akan 
terhubung dengan jaringan jalan 
tol dan MRT. Di bagian timur 
GSW dibangun kawasan ekono- 
mi khusus seluas 1000 hektar 
sebagai pusat logistik nasional 
dan internasional bernama ka- 
wasan Ali Sadikin, 

Sebelum proyek GSW berja- 
lan, Pemprov DKI akan mem- 
bangun pusat penjernihan air di 
Curug, Karawang, Jawa Barat. 
Proyek ini merupakan solusi 
jangka pendek untuk memenuhi 
kebutuhan air bersih. 


Campur tangan 


Anggota Dewan Sumber Daya 
Air DKI Jakarta, Firdaus Ali, 
mengatakan, harus ada sinergi 
dengan pemerintah pusat untuk 
mewujudkan proyek itu. Jika ti- 


dak ada campur tangan pusat, 
gagasan itu tetap akan menjadi 
wacana sampai tahun 2030 ke- 
tika sebagian daratan Jakarta ter- 
ancam tenggelam. 

Proyek ini sangat realistis un- 
tuk memenuhi kebutuhan air 
bersih warga. Setelah masuk Per- 
aturan Daerah Nomor 1 Tahun 
2012 tentang RTRW DKI Jakarta 
2011-2030, pemerintah harus se- 
gera membuat kajian ilmiah. Ka- 
jian itu meliputi kelayakan pro- 
yek, risiko, struktur bangunan- 
nya, dan penelitian dasar laut. 
"Walaupun menjadi komoditas 
politik, proyek ini harus terwujud 
demi kepentingan publik," kata 
Firdaus. 

Tanggul laut raksasa sudah di- 
wujudkan di beberapa kota besar 
dunia, seperti Singapura, Hong- 
kong, Shanghai, dan Yokohama. 
Keberadaannya dibutuhkan se- 
iring semakin terbatasnya lahan 
di darat. Jika tanggul laut di utara 
Jakarta jadi dibangun, akan ada 
2x 35 kilometer pantai baru, Dia 
mengusulkan pantai luar sebaik- 
nya diserahkan untuk publik, mi- 
salnya kelompok nelayan. Se- 
mentara pantai di bagian dalam 
tanggul dapat diserahkan kepada 
swasta. (NDY/FRO/BRO) 


KEJAHATAN KEMANUSIAAN 


Suara Isak Tangis di Balik Semak 


mak-semak tepi Gang Makam, Jalan 
Cipendawa Raya, Kampung Poncol, RT 
003 RW 02, Bojong Menteng, Rawa Lumbu, 
si, Kamis (13/9) pukul 05.00. 
Waktu itu langit belum terang. Lampu jalan 
juga jarang sehingga kawasan itu tak terlalu 


S amar-samar terdengar isak tangis di se- 


Kota Bel 


terang, Isak tangis itu me- 
narik perhatian Galuh 
(50). Lelaki yang sedang 
melintas itu kemudian 
mencari sumber suara. 

Suara isak tangis terse- 
but ternyata berasal dari 
suara bayi dalam balutan 
kain putih berbercak da- 
rah. Saat balutan kain di- 
buka, terlihat sesosok bayi 
perempuan yang masih 
bertali pusar dan tubuh 
berlumur bercak darah, 
Kulit si mungil juga mulai 
membiru karena kedi- 
nginan, 

Dengan tergopoh-go- 
poh, Galuh menghentikan 
sejumlah warga yang me- 
lintas. Galuh mengabar- 
kan telah menemukan se- 
sosok bayi yang masih hi- 
dup, tetapi tampaknya se- 


karat. Kontan temuan itu menggegerkan warga 
yang kemudian menghubungi dan mencari bi- 
dan terdekat. Bayi itu segera dibawa ke rumah 
bidan Eka Ernawati untuk diselamatkan, 

Di rumah bidan, bayi itu dibersihkan dan 
dihangatkan. Jika lapar, bayi itu terisak dan 
diberi susu. Bayi itu juga diukur dan ditimbang, 
Tubuh mungilnya sepanjang 46 sentimeter dan 


berbobot 21 kilogram. 


Sekitar pukul 08.00, warga menghubungi 
kantor Kepolisian Sektor Bekasi Timur dan me- 
laporkan temuan bayi hidup itu, 

Petugas kemudian datang, mengidentifikasi 
bayi, dan menanyai sejumlah saksi guna me- 
nelusuri asal-usul si mungil Petugas lalu me- 
mutuskan, selama dalam proses penyelidikan, 
bayi tersebut dititipkan kepada bidan untuk 


mendapat perawatan. 


Sekarat kedinginan 


Saat ditemui, bidan Eka Ernawati menga- 
takan, untunglah bayi segera ditemukan karena 
kondisinya sudah memprihatinkan. 

Kulit bayi itu membiru, pertanda kedinginan 
atau hypothermia. Apabila terlambat diselamat- 
kan, si bayi bisa meninggal dunia. 


beber: 
pat bayi 


J 


darah di sekujur tubuh. bayi itu diyakini baru 
jam dilahi 
u dilahir 
waktu untuk menelusurinya. 

Warga bernama Dadeng (40) mengatakan, ka- 
wasan Jalan Cipendawa Raya sepi dan tidak 
terlalu terang, Kondis 


n. Namun, di mana tem- 
an, petugas masih perlu 


u memudahkan sesi 
orang membuang sesuatu, 
termasuk bayi, tanpa dike- 
tahui oleh orang lain. 


Ditelusuri 


Kepala Polsek Bekasi 
Timur Komisaris Suyud 
mengatakan, petugas 
masih menyelidiki dan me- 
nelusuri s la kemung- 
kinan untuk mendapatkan 
titik terang asal-usul bayi 
yang malang itu. Petugas 
sudah memeriksa tiga 
orang, yakni Galuh dan 
dua tetangganya. 

Mungkin mereka melihat 
ciri-ciri orang yang melin- 
tas sebelum mendengar 
suara dan menemukan ba- 
yi itu. 

Kepala Unit Reserse 
Kriminal Polsek Bekasi 


HANDINING 


Kekerasan 


Timur Inspektur Satu Hari 


Gaskari menambahkan, petugas juga menelusuri 
semua bidan, rumah sakit, dan tempat bersalin 
di dekat lokasi. Siapa tahu ada petunjuk ada 
perempuan yang baru melahirkan, tetapi pe- 
rilakunya bisa dicurigai. 

Dari keterangan warga, tidak ada yang baru 
melahirkan. "Diduga orangtua bayi ini bukan 
warga setempat,” kata Hari. 


Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak 


(PA) Arist Merdeka Sirait mengatakan, pem- 


katanya. 


buangan bayi adalah kejahatan kemanusiaan. 
”Juga pertanda masyarakat sakit secara sosial,” 


Kurun tahun 2012 ini, Komnas PA mencatat 
setidaknya 71 kasus temuan bayi di Jabodetabek. 


Ada 39 bayi yang ditemukan hidup. Sisanya 
sebanyak 32 bayi ditemukan sudah tewas di 
tempat sampah, saluran air, sungai, atau se- 


mak-semak. 


Dilihat dari keberadaan tali pusar dan bercak 


Sejauh ini sulit untuk mengetahui motif 
di balik pembuangan bayi. Sebab, kata Arist, 
belum pernah ada pelaku yang tertangkap 

dan terbukti bersalah. "Kasus pembuangan 
bayi tidak mendapat perhatian serius,” katanya. 


(AMBROSIUS HARTO) 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


METROPOLITAN 


27 


Arar taria IEI 


PILIHAN 
BOLEH BEDA. 


AKUR, TETAP 


... 


FASILITAS PUBLIK 


Lahan Parkir di Stasiun Minim 


TANGERANG SELATAN, 
KOMPAS — Antusiasme warga 
kereta rel listrik 


tempat parkir yang memada 
stasiun-stasiun di Tangerang Se- 
latan. Dari pantauan hari Kamis 
(13/9), tempat parkir di Stasiun 
Jurang Mangu dan Stasiun Rawa 
Buntu tidak mampu menampung 
kendaraan. Akibatnya, banyak 
mobil yang parkir di jalanan di 
luar stasiun. 

Lahan parkir di Stasiun Su- 
dimara juga terlihat seadanya, 
hanya berupa lahan tanah yang 
sebagian bersemak. 

Martha , salah seorang 
pengguna KRL yang juga anggota 
perkumpulan penggemar kereta 
KRL Mania, mengatakan, ren- 
cana kenaikan tarif KRL Com- 
muterline pada Oktober men- 
datang seharusnya dibarengi de- 
ngan peningkatan pelayanan, ter- 
masuk kenyamanan di stasiun. 

”Coba lihat saja kalau di St: 
siun Rawa Buntu, jam 06.30 kami 
datang ke stasiun sudah tidak 
bakal dapat tempat parkir,” 
katanya. 

Pengguna kereta yang tidak 
mendapat tempat parkir untuk 
kendaraannya itu akhirnya ter- 


paksa memarkir kendaraan se- 
adanya di pinggir jalan atau di 
halaman rumah warga yang di- 
jadikan tempat parkir. 
Pengamatan Kompas, di Sta- 
siun Rawa Buntu, kapasitas par- 
kir di halaman stasiun tersebut 
mencapai sekitar 100 kendaraan. 
Namun, jajaran sepeda motor 
hampir memakan separoh lahan 
parkir yang ada. Di stasiun ini, 
lahan parkir sudah dipasangi pa- 
ving block, tetapi kondisinya se- 
bagian terlihat sudah rusak. 
Tarif parkir di Stasiun Sudi- 
mara untuk mobil Rp 5.000 se- 
kali parkir dan menjadi Rp 
10000 jika parkir melebihi pukul 
21.00. Sementara tarif parkir se- 
peda motor Rp 3.000 dan menja- 
di Rp 6000 selepas pukul 2100. 
Tidak muatnya tempat parkir 
juga terlihat di Stasiun Jurang 
Mangu. Sekitar pukul 1200, di 
depan pintu masuk terlihat tu- 
lisan parkir mobil sudah penuh. 
Pengguna KRL kemudian ter- 
lihat memarkir mobil di jalan di 
luar stasiun. Menurut keterangan 
petugas parkir, kapasitas parkir 
di Jurang Mangu 107 mobil, 
Martha menambahkan, ke- 
naikan tarif harus diimbangi de- 
ngan peningkatan pelayanan, 


baik di stasiun maupun di KRL. 

"Kalau kami barang tidak 
an pe- 
an juga diperbaiki. Kalau 
jam sibuk, penumpang sudah ti- 
dak muat di KRL, harusnya di- 
tambah rangkaian,” kata Martha 
yang biasa menggunakan KRL 
Jakarta-Serpong. 

Kepala Dinas Perhubungan, 
Komunikasi, dan Informatika 
Tangerang Selatan Mursan So- 
bari mengatakan, pemerintah 
kota memang mendorong warga 
menggunakan angkutan umum 
massal, seperti KRL, untuk me- 
ngurangi kemacetan. Untuk itu, 
perluasan lahan parkir di stasiun 
memang harus dilakukan. 

Menurut dia, di Tangerang Se- 
latan sudah ada rencana untuk 
merevitalisasi sejumlah stasiun, 
seperti Stasiun Rawa Buntu, Su- 
dimara, dan Jurang Mangu. 

Salah satunya tentu perluasan 
atau perbaikan lahan parkir ka- 
rena kian banyak warga yang 
beralih ke KRL," katanya. 

Namun, menurut Mursan, re- 
vitalisasi belum terlaksan: 
luruhnya. "Yang pertama Si 
Jurang Mangu dulu, baru ke- 
mudian menyusul stasiun lain,” 
katanya, (RAY) 


ap 


Kandidat 
Siap Jaga 
Pilkada 
Damai 


Putaran Kedua Konstitusional 


JAKARTA, KOMPAS — Menjelang masa kampanye 
Pilkada DKT Jakarta putaran kedua pada 14-16 
September, segenap pihak diminta untuk menjaga 
situasi damai dan aman. Kedua pasangan calon yang 
maju juga diharapkan untuk siap menerima 
konsekuensi jika terpilih atau tidak terpilih dalam 


pemilihan tersebut. 


Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) DKI Jakarta menyeleng- 
garakan deklarasi pilkada damai 
di Lapangan Silang Monas, Ka- 
mis (13/0). Hadir pasangan no- 
mor urut satu, Fauzi Bowo dan 
Nachrowi Ramli (Foke-Nara), 
ngan Joko Widodo dan Ba- 
suki Tjahaja Purnama (Joko- 
wi-Ahok) hanya diwakili calon 
wakil gubernur karena Jokowi 
belum mendapat cuti. 

Hadir pula dalam deklarasi pil- 
kada damai Ketua DPR Marzuki 
Alie, Kepala Polri Jenderal Timur 
Pradopo, Menteri Dalam Negeri 
Gamawan Fauzi, dan Ketua Ba- 
waslu Husni Kamil Manik. 

Ketua KPU DKI Jakarta Dah- 
liah Umar mengatakan, deklarasi 
damai menjadi momen yang 
tepat untuk meminta komitmen 
pasangan cagub dan cawagub da- 
lam memberi pendidikan politik 
bagi pemilih dan mencegah po- 
litik uang. 

"Tunjukkan profesionalisme 
dan integritas. Kami minta du- 
kungan dari semua pihak. Apa 
ilnya, itu adalah pilihan 
Jakarta yang harus dihor- 
kata Dahliah. 
kampanye selama tiga 
hari akan diisi dengan penajaman 
visi dan misi melalui debat kan- 
didat di media elektronik. Warga 
Jakarta bisa menyaksikan debat 
di stasiun televisi dan mende- 
ngarkan di radio mulai Jumat 
malam ini. 

Dalam acara deklarasi damai, 
hadir ratusan pendukung dari ti- 
ap-tiap pasangan calon. Setiap 
pasangan calon memberikan pe- 
san damai. Para kandidat juga 
menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada pendukung yang 
memenangkan mereka. 

“Mari kita bekerja sama lebih 
erat lagi untuk meningkatkan ke- 
cintaan kepada kota kita sehingga 
kita terpanggil untuk merawat 
dan membangun kota melalui 
pilkada yang aman, jujur, dan 
adil. Ciptakan iklim yang tenang 
dan mengedepankan persatuan 
dan kesatuan. Siapa pun yang 
terpilih jangan sampai mengor- 
bankan NKRI. Kami siap me- 
nerima konsekuensi apa pun dari 
hasil pilkada,” kata Fauzi. 

Seusai mempelajari dan mem- 
bacakan deklarasi damai yang di- 
pandu anggota KPU DKI Jakarta, 
dalam deklarasi itu, setiap kan- 
didat menyatakan siap untuk ter- 
pilih atau tidak terpilih. Para kan- 
didat lalu menandatangani pra- 
sasti damai. 

Pada kesempatan itu, Men- 
dagri mengajak semua orang 
yang memiliki hak pilih untuk 
memberikan suara pada 20 Sep- 
tember. Hari itu ditetapkan oleh 


Mendagri sebagai hari libur, 

"Jangan « n hari libur 
itu untuk tidak memilih, atau kita 
akan menyesal selama lima ta- 
hun ke depan,” katanya, 


kampanye dama sih be- 
lum diimbangi dengan komitmen 
untuk kampanye pada waktunya. 
Spanduk kampanye berisikan px 
san ajakan memilih salah satu 
pasangan calon gubernur sudah 
bertebaran. Padahal, kampanye 
baru dimulai hari Jumat ini, 

Di Jakarta Timur, contohnya, 
ditemukan setidaknya enam 
spanduk ukuran besar yang isi- 
nya ajakan memilih calon gu- 
bernur nomor 1 Fauzi Bowo-Na- 
chrowi Ramli di pinggir Jalan 
Kolonel Sugiono, Duren Sawit. 

Spanduk-spanduk itu tepatnya 


dipasang di salah satu bagian 
taman Kanal Banjir Timur, de 
ngan gambar menghadap ke Ja- 
lan Kolonel Sugiono. 

Saat dikonfirmasi, Ketua Pan- 
was Pilkada Jakarta Timur Henry 
mengatakan, sudah beberapa ha- 
ri ini pihaknya dibantu anggota 
Satuan Polisi Pamong Praja Ja- 
karta Timur menertibkan span- 
dukspanduk berbau kampanye 
memilih pasangan calon. Namun, 
setelah dicabuti, spanduk-span- 
duk itu muncul di tempat lain. 


Konstitusional 


Sementara itu, Mahkamah 
Konstitusi (MK) menyatakan, 
ketentuan UU Pemerintah 
vinsi DKI Jakarta sebagai ibu 
kota NKRI yang mensyaratkan 
keterpilihan lebih dari 50 persen 
suara sah untuk menduduki 
batan gubernur/wakil gubernur 
(pada pilkada putaran pertama) 
dinyatakan konstitusional. 

Ketentuan itu merupakan ba- 
gian dari kekhususan yang masih 
dalam ruang lingkup dan tidak 
bertentangan dengan konstitusi. 
Besaran persentase keterpilihan 
(lebih dari 50 persen dan bukan 
lebih dari 30 persen, seperti di- 
atur di dalam UU Pemerintah 
Daerah) merupakan kebijakan 
hukum terbuka (opened legal 
policy atau optionally constitu- 
tional). 

Perbedaan persentase itu pun 
dimungkinkan oleh UUD 1945, 
khususnya Pasal 18 B Ayat (1) 
yang mengatur tentang dae- 
rah-daerah yang bersifat khusus 
dan istimewa. Pada Kamis ke- 
marin, MK menolak uji materi 
UU Pemerintah Provinsi DKI 
terkait dengan ketentuan pilkada 
dua putaran yang diajukan oleh 
tiga warga DKI, yakni Abdul Ha- 
vid Permana, Mohammad Huda, 
dan Satrio Fauzia Damardjati. 

(FRO/MDN/AN) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Do many things the New Way. 


Samsung GALAXY Note 


101 


Stay inventive and realize your business concepts with Samsung GALAXY Note 10.1 and its multi screen 
display, which opens up all possibilities to multitask in a new way. Now, composing a business 
presentation while searching for information from the web could be executed efficiently, for optimum 
productivity, the best creation, and the best performance. 


Experience Indonesia's A "— 
local content from tepung 


Laguku eReading 


10.1" Large Screen | Precise S Pen Input | SMP (Rear) # 2MP (Front) Camera 
Android 4.0 Ice Cream Sandwich | 2GB RAM | 1.4GHz Guadcore Processor | Voice Call 


“Screen Images are simulated 


4 SamsungMobileindonesia » @Samsung ID 


Customer service & contact center: Toll Free 0800-112-8888, Telp (021) 5699-7777 (hunting) | www.samsung.com/id (3 Peori Grey 


Pesri wita 


3 
Catatan waktu (detik) yang dicapai oleh 
Yanis Roubaba asal Papua pada PON 2000 
saat memecahkan rekor nasional, lebih cepat 
0,07 detik dari rekornas Mardi Lestari. 


« 
KOMPAS/HERU SRI KUMORO 


Pebalap BMX bertanding di final PON XVIII di Stadion BMX Siak, Riau, Kamis (13/9). Pebalap Jawa Tengah, Toni Syarifudin (kedua dari kiri), meraih medali emas. Medali 
perak dan perunggu diraih pebalap Jawa Timur, Arik Kristanto, dan pebalap Nusa Tenggara Barat, 1 Gusti Bagus Saputra. 


Kericuhan Warnai PON 


Keributan di Taekwondo dan Karate 


KUANTAN SINGINGI, KOMPAS — Pesta olahraga 
nasional adalah saat atlet berprestasi dan berkumpul 
memberikan kemampuan mereka yang terbaik, 
Namun, ada saja pihak yang nekat mencoreng 
kesemarakan pesta ini sehingga muncul kericuhan 
di beberapa arena pertandingan, Kamis (13/9). 


Sejumlah daerah peserta lom- 
ba perahu naga mengeluhkan, 
ketiadaan perahu di lokasi latih- 
an di arena dayung Danau Kebun 
Nopi, — Kabupaten — Kuantan 
Singingi, Riau. Mereka datang 
tepat waktu, tetapi perahu hilang, 
Diduga, perahu-perahu itu di- 
sembunyikan — oknum tuan 
rumah, 

Sesuai dengan jadwal, tim pe- 
rahu naga Kalimantan Barat, Ka- 
limantan Selatan, Kalimantan Ti- 
mur, Jawa Timur, Banten, Ka- 
limantan Tengah, Jawa Barat, Su- 
lawesi Tenggara, dan Riau men- 
dapat giliran pukul 0600-0645. 


ANGKAT BESI 


Imam Jamaludin Tiga Kali Ukir Rekor PON 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Lifter Jawa Barat di kelas 85 
kilogram putra, Imam Jamalu- 
din, tiga kali memecahkan rekor 
PON dalam satu hari, Kamis 
3/9), pada PON Riau 2012 di 
Pekanbaru. 

Di angkatan snatch, Imam 
menggusur rekor Asep Rahman 
140 kg menjadi 142 kg. Di angkat- 
an clean and ,jerk, Imam me- 
mecahkan rekor Asep yang 176 kg 
menjadi 177 kg. Imam juga me- 
numbangkan rekor Sarno (Beng- 
kulu), yakni dari 179 kg menjadi 
182 kg. 

Hasil itu mengantarkan Imam 
menyumbang satu dari dua tam- 
bahan emas Jabar di angkat besi. 
Satu emas lain dari Halimatusa 
Diah di kelas 75 kg putri, yang di 
angkatan snatch mengangkat be- 
ban seberat 95 kg dan clean and 
Jerk 17 kg sehingga total 212 kg. 

"Alhamdulillah, hasil ini sesuai 
harapan saya. Saya mencoba me- 
nyamai rekornas 191 kg di clean 
and jerk, tetapi gagal,” kata Imam. 
Dia menyisihkan Samuel Shandy 
(DKI) di posisi kedua dan Sarno 
(Bengkulu) di posisi ketiga. 

Di kelas 69 kg putra, peraih 
perak Olimpiade London 2012, 
Triyatno (Kalimantan Timur), 
terlalu tangguh bagi Deni (Jabar). 
Tampil dengan lutut kiri dan ka- 
nan masih sakit sejak di London, 
Triyatno mempertahankan me- 
dali emas di PON Kaltim 2008. 
Dia juga memecahkan rekor PON 
atas namanya sendiri di angkatan 
clean and jerk dari 175 kg ke 179 
kg. Untuk angkatan snatch, ang- 
katan Triyatno 146 kg. 

"Senang bisa mempertahan- 
kan medali emas di PON ini. 
Apalagi memecahkan rekor PON. 
Namun, saya belum memecah- 
kan rekornas 190 kg atas nama 
Erwin Abdullah. Alhamdulillah, 
walau tidak fit betul, tetap dapat 
emas," ujar Triyatno, 

Di angkatan snatch, Deni 
mengangkat 139 kg. Dia berusaha 
mengimbangi Triyatno di clean 
and jerk setelah mengangkat 178 
kg pada kesempatan kedua dan 
Triyatno mengangkat 179 kg. Na- 


Beberapa tim datang lebih awal 
dengan harapan bisa berlatih le- 


2 0. 
"Suasana danau relatif gelap 
saat kami datang. Perahu-perahu 
itu tidak terlihat,” kata La Dulu, 
pelatih tim Jatim. 

Jabar, Kalsel, Sultra, Kalteng 
dan Papua juga terkejut men- 
dapati perahu-perahu raib dari 
ponton dermaga. Rencana latih- 
an lebih awal pun gagal. Semua 
perahu itu berada di ujung danau, 
sekitar 1,5 kilometer dari lokasi 
seharusnya. 

Sejumlah pelatih menduga pe- 


NANGKAT BEST 2 ANGKAT 


Cabor Angkat 
@ptember 2012 

Cabor Ang) 
@ptember 2012 


rahu sengaja disembunyikan 
oknum tuan rumah untuk meng- 
halangi tim-tim tamu berlatih. 


Tindakan ini sangat tidak sportif 


dan merugikan citra Riau sebagai 
tuan rumah PON 2012. Kasus 
ini beberapa kali terjadi sejak tim 
tamu datang akhir Agustus, 

Pelatih tim dayung Sulaw 
Selatan, Zaenal Abidin, dan asis 
ten pelatih perahu naga Papua, 
Sarce Aronggear, mengatakan, ji- 
ka hal itu terus terjadi, pengurus 
dayung daerah lain dapat mem- 
boikot kegiatan di Riau. 

Ketua — Panitia — Pelaksana 
Sub-Pengurus Besar PON Kuan- 
tan Singingi, Hardison berpenda- 
pat tak mungkin panitia me- 
nyembunyikan perahu. "Apa un- 
tungnya menyembunyikan pera- 
hu? Jangan berprasangka," ujar- 
nya, 


Riau mundur 
Tim panjat dinding Riau me- 
mutuskan mundur dari nomor 


ANGKAT BERAT 


speed-track panjat tebing PON 
Riau 2012, Keputusan juri yang 
mengharuskan mereka bertan- 
ding ulang dengan Jatim mem- 
buat mereka kecewa. 


rasi Panjat Tebing Indones 
Sapto Hadiono, menyatakan, di 
rekaman ulang, Galar Pandu (Ja- 
tim) mendapat kesulitan teknis 
karena masalah tali. Jadi, panitia 
harus mengulang kembali pe- 
manjatan, "Hanya untuk Galar 
dan Faisal (Riau)," katanya. 

Riau menolak bertanding dan 
meninggalkan arena. Juri memu- 
tuskan Jatim menang dan ke 
perempat final. 


Taekwondo 


Pemberian jatah wild card bagi 
dua taekwondoin Jateng, Fran- 
sisca Valentina di kelas fin (-46 
kg) dan Reinaldy (-54 kg), me- 
micu protes 10 kontingen pada 
pertemuan teknis tackwondo, 
Kamis, di PKM Universitas Islam 


(AKARYAN SUKARJAPUTRA 


Lifter Jawa Barat, Imam Jamaludin, tiga kali memecahkan rekor PON dalam sehari, Kamis (13/9). 
Imam yang turun di kelas 85 kilogram itu membuat angkatan total 324 kilogram. 


mun, pada upaya ketiga, Deni 
gagal mengangkat 186 kg. 
Triyatno gagal mengangkat 191 
kg untuk memecahkan rekor Er- 
win Abdullah, Perunggu kelas ini 
diraih I Ketut Ariana (Bali) de- 
ngan total angkatan 314 kg. 


Emas Sinta 


Di kelas 69 kg putri, lifter Bali 
Sinta Darmariani meraih emas 
dengan total angkatan 210 kg (92 
kgdan 118 kg). Sinta mengungguli 
Sonia Febriyani (Jabar) dengan 
total angkatan 202 kg (90 kg dan 
112 kg) serta Novita Purnama 
Sari (Kalimantan Tengah) de- 
ngan total angkatan 187 kg (82 kg 
dan 105 kg). 

Di kelas 75 kg, Beti Feriyani 
(Lampung) mendapat perak di 
bawah Halimatusa Diah, dengan 
total angkatan 211 kg. Perunggu 
kelas ini jatuh ke tangan Siti 
Kholifah (Lampung) dengan to- 
tal angkatan 200 kg. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Sementara di kelas 94 kg, Rah- 
man Hidayat menyumbangkan 
emas bagi Lampung dengan total 
angkatan 320 kg. Diikuti Carel 
Julius (Jabar) dengan 297 kg dan 
M Fadli (DKT Jakarta) dengan 
total angkatan 295 kg. 

Jawa Timur mendapat satu ke- 
ping emas tambahan dari San- 
dow Wildemar Nst yang turun di 
kelas 77 kg. Di angkatan snatch, 
dia mengangkat 144 kg dan di 
clean and jerk 184 kg (total 328 
kg). Perak menjadi milik Edi Kur- 
niawan (Kaltim) dengan total 323 
kg sedangkan perunggu diraih 
Budi Setiawan (Jambi) dengan 
total angkatan 298 kg. 

Wakil Sekretaris Umum PB 
PABBSI Sonny Kasiran menilai, 
secara keseluruhan, meski me- 
raih emas di PON, jumlah ang- 
katan mereka belum bisa me- 
nandingi atlet-atlet di Asia 
Tenggara, apalagi lingkup yang 
lebih besar. 


“Bahkan, di kelompok putri, 
kekuatan Indonesia jauh terting- 
gal. Hanya di dua kelas, 62 kg dan 
69 kg putra, Indonesia lebih kuat 
karena ada Eko Yuli dan Tri- 
yatno, Di kelas-kelas lain, dengan 
Thailand, kita masih /if1-fiftb” 
kata Sonny. 


Anggar 


Meski terjatuh karena kaki ka- 
nannya kram, Hendrawan Su- 
santo (Sumsel) meraih emas ang- 
gar floret perseorangan putra di 
gedung anggar, Universitas Lan- 
cang Kuning, Pekanbaru, Riau, 
Kamis (13/9). Hendrawan meng- 
alahkan Aryanto (Sulsel) 15-13. 

"Sakit, tetapi saya hanya ingat 
mama saya. Mama, mama, saya 
harus menang. Alhamdulillah 
akhirnya menang,” kata Hendra- 
wan, Dia sejak lama berencana 
membantu ibunya, Rela Sari, un- 
tuk beribadah haji dengan uang 
bonus dari PON ini. (OKI/DEN) 


Negeri, Pekanbaru. Alasannya, 
pemberian wild card tidak sesuai 
dengan ketentuan. 

Di karate terjadi keributan 
di kelas -55 kg putra. Pelatih 
Jateng, Mongonsidi, mengamuk 
dan melempar kursi ke lapangan 
kala anak sekaligus muridnya, 
Imam Tauhid, kalah dari Tebing 
(DKI) dengan skor 2-4. Suporter 
kedua pihak ikut melempar botol 
minuman. 

(MKN/MHD/ECA/SAH/OTW) 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


BALAP SEPEDA 


Elga dan Toni 
Mendominasi BMX 


SIAK, KOMPAS — Pebalap se- 
peda nasional Elga Kharisma No- 
vanda (Jawa Timur) dan Toni 
Syarifudin (Jawa Tengah) men- 
dominasi lomba BMX PON Riau 
2012 di Siak, Riau. 

Berlomba di sirkuit BMX PON 
2012 di Kota Siak, Kabupaten 
Siak, Riau, Kamis (43/9), Elga 
menghadapi enam rival dari Jawa 
Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, 
dan DI Yogyakarta. 

”Lawan — paling — tangguh, 
Suswanti (Jawa Tengah). Kami 
sering bertemu dalam berbagai 
kejuaraan,” ujar Elga yang ber- 
asal dari Malang itu. 

Bagi Elga, lintasan sirkuit BMX 
di Siak tidak terlalu menyulitkan. 
"Saya tetap tak boleh meremeh- 
kan lawan,” ujar pebalap 19 tahun 
itu. 

Elga selesai pertama, diikuti 
Suswanti dan Rina Purnamasari 
(Jawa Tengah) serta Exa Raudina 
Khoiroti (DI Yogyakarta). 

Suswanti mengatakan, ia seja 
awal memperhitungkan Elga. Dia 
tidak menduga, Exa membuat 
kejutan. Exa terjatuh di moto 
ketiga dan finis keempat. 

”Target saya emas, Namun, ada 
ra tahu ketangguhannya,” 
Suswanti, 

Di final BMX putra, terjadi 
kejutan. Buamin (Jatim), peraih 
emas BMX SEA Games 2011, 
tidak kuasa menahan laju rekan 
sedaerahnya Arik Kristanto, 
Toni, dan T Gusti Bagus Saputra 
(Nusa Tenggara Barat), Buamin 
kurang mulu: it melewati ane- 
ka hambatan di sepanjang trek. 

"Tikungan pertama mengu- 
rangi kecepatan karena bentuk- 
nya agak tegak,” ujar Toni yang 
akhirnya mendapat emas. Se- 
mentara Arik finis kedua. 


"Seusai berlatih di Swiss, Ap- 
ril-Juni 2012, teknik jumping sa- 
ya lebih tajam, saya juga lebih 
berani meloncat, ujar Toni. 


Sepatu roda 


Dari arena sepatu roda di Ke- 
camatan Mempura, Kabupaten 
Siak, final nomor 5.000 meter 
estafet putri diwarnai protes tim 
Jawa Barat. Meski meraih perak, 
tim Jabar merasa dicurangi tim 
DKI Jakarta setelah satu atlet 
DKI bermanuver hingga terjatuh 
dan membahayakan lawan di be- 
lakangnya. Final itu diikuti tim 
DKI, Jateng, Jabar, dan Jatim, 

”Itu murni kecelakaan, bukan 
manuver DKI Jakarta merugikan 
tim Jabar,” kata Delegasi Teknis 
Sepatu Roda Fitra Tara Mi 

Manajer tim sepatu roda Jabar 
Erry Sudradjat mengatakan, tin- 
dakan atlet DKI terlalu dalam 
sehingga membahayakan atlet la- 
in, "Kami protes ke panitia lom- 
ba, Kami juga membawa bukti 
video rekaman saat lomba. Na- 
mun, panitia menolak protes ka- 
mi dengan alasan itu bukan ma- 
nuver DKI Jakarta untuk me- 
rugikan kami," ujar Erry. 

Panitia tetap memutuskan 
DKI Jakarta sebagai pemegang 
medali emas sesuai dengan hasil 
lomba, Jabar mendapat perak 
dan Jatim perunggu. Tim Jabar 
memilih tidak mengikuti upacara 
penghormatan pemenang. 

Di final 5.000 meter estafet 
putra, tim DKI Jakarta merebut 
emas. Diikuti tim Kalimantan Ti- 
mur dan tim Jatim. 

Jateng meraih emas nomor 10 
kilometer point to point putri 
melalui Ajeng Anindya Prasalita 
dan putra melalui Allan Chandra 
Moedjiono. (HLN) 


8 


Telesindo Shop 


TRIPLE BONUS 


FREE !! T-Shirt Samsung, Kartu Perdana As Adem Ayem 
dan Shopping Voucher Rp. 50.000,- 


GALAXYY 


GALAXY Pocket 


191.500 


Davi 
"331.500" 


120 


BlackBerry” Curve 9320 


NI #BCA bii Hcimenaca mandi 


Amstrong White —" Periode: 14 


"449.833 


| T20M 


GSM4GSM 


AN Le Yani 


Eilibank wa 


0 ML at ema LL STN nek Ka hn 0 


CALL /021-6007878 
NOw 021-6253838 


www.telesindoshop.com 


FREE !! 


Kartu Perdana As 
Adem Ayem dan 
Voucher BBM 


Rp. 50.000,- 


Cicilan 046 selama 6 bulan 


27 September 2012 


“GSMrGSM 


“350 


Y 
» Y 
. (uos Permutahanik 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 29 


PPN 1 
(apisKOly 5) 


Lcd 42” 
TH-L42U5G 
| Rp. | | 
Junit “N - 
La | LED 32” LED 32” LCD 32” LED 22” 
32LM3810 . 3253400 1-32E340M LA32E420 UA22E55000 
ha | JUU ka 9.0UUU Rp. 00 2. 2 74 0 Lag | 19 0 
Junit Dee ' | lunit Po Ne Junit « JUU Junit dmod “TP 0 U Iunit We PAN 
| “4 1 
—. | | ad 
|| | - 
@La ' @La PSimnsuncd Panasonic Panasonic 
"1 LEMARI ES LEMARI ES LEMARI ES LEMARI ES LEMARI ES 
2Pimtu owmozcre 2 Pintu | GN-V222RP 2 Pintu | RT2ASRI 2 Pintu |NR-82625 1 Pintu | NR-A192M-V 
09 » 3 049.000 649.001 ( Ke Ye 000 
: | 1! lonte, de , . p MA | 


@uc Oa 


MESIN CUCI 


MESIN CUCI | MESIN CUCI 2 Tabung 
-ErontiLoading | WO-M8070T0 | Top Loading | WF-L750TC T7OCL V/B/P | ES-T75CL-H 
Rp3 AL IAI IMA BP: || DO 1 8 ' | 6 | 
Ke teri dat “CF 0 | Toni l 2 1.2. 1. 
2 | - 
Mei, | — 
- 


MODENN | DMo 
15 CHEST REELER CHEST TREEIR DISPENSER STANDING DISPENSER STANDING DISPENSER 
P 0) . 1 , ». MWD-730/715 DDK-203 a HWE-67/69 
” f. A 43. U - / 0 | . 2. 970 MN rp. RO 10 
(unit 1 3 J j Mu Ik UUU Junit « 


y | — 
Cosmos | al 
hd PORTABLE DISPENSER | Ka : BLENDER - L.MICROWAVE OVEN MAGIC COM 
P CWO-1300 ati (B-180 d R-2215 SI-1998/995P/2000 
1 un | - Ro. 1 tej Rp. 10 000 » 
4 unit . L 


RICE COOKER KOMPOR GAS KOMPOR GAS -— KOMPOR GAS 
105C-203MC 2 Tungku | OGC-2115MP-C. 2 Tungku | RI-522C 0GC-101RB 
N an. 2/0 ) . 220 000 rp. 120 NON 
Puri daa ) Tunit dad Pe Init Na Po 


NI « P 
bbb— F 
Pa ANN . 
| 
sasang I 
LL Panasonic PSimsungd Pr 105 
' 5 aa Cosmos 
HOME THEATER HOME THEATER AC SPLIT 1/2 PK AC SPLIT 1/2 PK TWINO STADING FAN 
j DHG320H g SEAH2OGA-K 2 ASOSTULN SO5DVX T6SN 
Rp. IK DOD a11 N00 2) 24 l mn. 8 SMO 0D » 100 00 
Juni: Han YP 2 J | tut 1 147.00 unit Lao de JU unit sada" juntz 1 FP PJU 


P ' (0213404090 « n 5 (021) 5857101 # Cibitung. (021) 8980678 » (021) 824 
Belanja di AaeMAN K ernyata Alam Sutera (021) 5399660-61 » € (0254) 8241945 # Bandung (022) 7503570 


LEBIH MUDAH & UNTUNG NS Sematang (024) 6733 ) 1 urabaya (031 4 » Bali (0 « Medan (061) 8470010 
Kartu Usaha GRATIS: gi Pekanbaru (0761) 572215 3265450 » Balikpapan 3 « Makassar (0411) 832 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


Dana penyelenggaraan 
(Rp miliar) PON Jawa 
Timur 2000 


ERBI PON 


- 


Seekor Lalat Ganggu Konsentrasi Petembak 

Atlet menembak yang berlomba di nomor air pistol 10 meter di 
Arena Menembak Rumbai, Pekanbaru, Riau, Kamis (13/9), 
dihebohkan seekor lalat hijau. Lalat tersebut hinggap di tangan 
ataupun wajah dari satu petembak ke petembak yang lain. 
Padahal, mereka semua tengah berkonsentrasi. "Lalatnya cuma 
satu, tetapi pindah-pindah," kata Herry Keswanto, atlet me- 
nembak dari Kalimantan Timur: Setiap petembak yang di- 
hinggapi lalat berusaha mengusir si serangga yang menjijikkan 
itu. Namun, ada juga petembak yang diuntungkan lalat itu, 
yaitu Siswanto yang juga dari Kaltim. Ketika lalat itu hinggap di 
lengannya, Siswanto justru mendapat poin 10. "Waktu lalat itu 
hilang, saya cari-cari lagi kok enggak ada,” kata Siswanto. (DEN) 


PON Jawa Barat Dijanjikan Lebih Baik 


Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf berjanji akan membuat 
persiapan yang lebih baik jika provinsi itu ditunjuk selaku tuan 
rumah PON 2016. Dede tidak menyembunyikan kekecewaan 
terhadap pelaksanaan PON kali ini. Ditemui di Gedung Sate, 
Bandung, Kamis (13/9), Dede mengaku, kontingen Jabar me- 
laporkan fasilitas penginapan, air bersih, hingga makanan yang 
sering bermasalah. "Saya yakin chief'of mission beserta Ketua 
Umum KONI Jabar sudah menyampaikan protes,” kata Dede, 
Ditambahkan, jika Jabar keluar sebagai juara umum, peluang 
menjadi tuan rumah 2016 kian terbuka dan Jabar memiliki 
arena yang bisa dimanfaatkan, seperti Stadion Si Jalak Harupat 
di Kabupaten Bandung atau Stadion Siliwangi di Kota Bandung. 
"Jangan sampai membangun tetapi hanya terpakai dua minggu, 
lalu jadi alang-alang," kata Dede. (ED) 


PON 2012 Dorong Pertumbuhan Kredit Produktif 


Berdasarkan data kajian ekonomi regional Bank Indonesia (BI) 
Perwakilan Riau, kemarin, kredit modal kerja dan investasi 
pada triwulan kedua 2012 di provinsi itu sebesar 63,38 persen 
dari total kredit yang disalurkan bank umum, yang besarnya Rp 
40,3 triliun. "Pertumbuhan keduanya meningkat dari 23,62 
persen menjadi 25,94 persen dibandingkan triwulan yang sama 
tahun sebelumnya," kata Peneliti Ekonomi Madya BI Riau 
Muhammad Abdul Madjid Ikhram. "Hal ini diperkirakan tak 
lepas dari pesatnya pembangunan berbagai infrastruktur pen- 
dukung PON XVIII," katanya. Penyaluran kredit masih di- 
dominasi bank milik pemerintah. (ANTARA/YNS) 


(Hingga Kamis Pukul 22.00 WIB) 008 mw 
6. KALIMANTAN TIMUR 9138 2 
7. SULAWESI SELATAN 843 35 
8, LAMPUNG 645 3 
9, NUSA TENGGARA BARAT '”'& 3 1 10 
Emas 10, SUMATERA UTARA 5638 1 
& 11. PAPUA 5 35 3 
Perak 12, SUMATERA BARAT 514 1 
13, SUMATERA SELATAN 3410 1 
Du 14. DI YOGYAKARTA 347 UM 
15, BANTEN 325 1 
16, KALIMANTAN SELATAN” 3 1 3 7 
17. KALIMANTAN TENGAH”—”2 3 2 7 
18, SULAWESI UTARA 231 6 
19, BALI 22) 3 
20, JAMBI 1 26 9 
21. KALIMANTAN BARAT 1 25 8 
22, SULAWESI TENGAH v1.3 
23, MALUKU 021 3 
24, PAPUA BARAT Val 3 
25. NUSA TENGGARA TIMUR” 0 2 0 2 
26, ACEH 013 4 
27. BANGKA BELITUNG 013 4 
28, GORONTALO 010 1 
29. BENGKULU 002 2 
BELA DIRI 


Donny dan Martinel 
Pertahankan Emas 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Karateka Donny Dharmawan 
(Sumatera Utara) dan Martinel 
Prihastuti (Sumatera Barat) 
mempertahankan emas pada 
PON Riau 2012 di GOR Tribuana, 
Pekanbaru, Kamis (13/9). 

Donny merebut medali emas 
kelas -60 kilogram setelah meng- 
ungguli Alfaris (DKI Jakarta). 
Emas itu melengkapi prestasi 
Donny yang mengoleksi dua 
emas dari PON Sumsel 2004 dan 
PON Kaltim 2008. ”Saya yakin 
bakal meraih emas pada PON ini. 
Persiapan saya optimal. Saya juga 
mengenal tipe permainan lawan- 
lawan saya. Inilah PON terakhir 
saya,” ujar Donny gembira. 

Peraih perunggu Kejuaraan 
Dunia Karate di Tampere, 
Finlandia, itu tampil meyakinkan 
sejak babak awal. Dia menang3-0 
atas Suryadi (Lampung), rekan 
sesama penghuni pelatnas, pada 
laga pembuka. Berikutnya Donny 
unggul mutlak 9-1 atas Maradona 
(Sulawesi Utara). Dia tampil se- 
bagai juara grup setelah unggul 
8-0 atas Hengki (Riau). 

Di final, saat melawan Alfaris, 
ayah Dzikra Azkasya Dhaliant (10 
bulan) itu juga tanpa hambatan. 
Satu menit 33 detik menjelang 
laga bubar, wasit menghentikan 
duel karena Donny menang 9-1. 

Pada final kurang dari empat 
menit itu, Donny menyapu kaki 
Alfaris dengan teknik ashi harai 
sehingga lawannya itu jatuh te- 


lentang. Dia juga melancarkan 
pukulan gyaku tsuki ke wajah 
lawan, Teknik jatuhan sempurna 
itu mendapat nilai tiga. 
Sementara Martinel meme- 
nuhi harapan kontingennya de- 
ngan mempersembahkan emas 
dari kumite kelas -55 kg putri. Dia 
mengalahkan Nita (DKI). 


Wushu 


Tiga emas wushu terbagi un- 
tuk Jawa Timur, DIY, dan Ka- 
limantan Timur, Kamis, di arena 
wushu kompleks GOR Kaharu- 
din Nasution, Pekanbaru. 

i nomor taolu taijiguan dan 
n (tangan kosong dan pe- 
dang) putri, Cindy Martono (Ja- 
tim) meraih emas dengan nilai 
1911. Perak milik Lindswell (Su- 
mut) dengan nilai 18.92 dan pe- 
runggu Kamilia Lituhayu (DIY) 
dengan nilai 18,54. 

Di nomor taolu tarjiguan dan 
taijijian putra, Marten M Tang- 
dilalio (Kaltim) meraih emas de- 
ngan nilai 19,28. Fredy Wijaya 
(Riau) menggaet perak dengan 
nilai 1915. Yulius Yoga Kurnia- 
wan (DIY) mendapat perunggu 
dengan nilai 1911. 

Di nomor taolu nanguan dan 
nandao (tangan kosong dan go- 
lok) putri, Ivana Ardelia Irmanto 
(DIY) meraih emas dengan nilai 
1916. Gubernur DIY Sultan Ha- 
mengku Buwono X pun menga- 
lungkan medali untuk Ivana. 

(SAH/WAD) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ana 
KOMPAS/YUNIADHT AGUNG 


Pelari Rini Budiarti dari DKT Jakarta finis pertama pada partai final lari 1.500 meter putri PON XVIIT 
di Kompleks Olahraga Rumbai, Riau, Kamis (3/9). 


Atlet Nasional 
Belum Tersaingi 


Pedayung Papua, Wajah Segar Juara PON 


PEKANBARU, KOMPAS 


— Memasuki hari kelima 


PON Riau 2012, Kamis (13/9), para atlet pelatnas 
mendominasi perolehan medali. Umumnya, para 
atlet binaan daerah belum banyak membuat kejutan, 
kecuali di beberapa cabang, seperti aksi para 


pedayung Papua. 


Di cabang renang, semua emas 
nomor perseorangan diborong 
perenang pelatnas. Sampai Rabu, 
perenang papan atas seperti 1 
Gede Siman Sudartawa (Riau), 
Glenn Victor, Raina Saumi, Resi 
Kania Dewi, dan Yessy V Yos 
putra (Jawa Barat), Patricia Yo- 
sita (Sumatera Barat), dan Indra 
Gunawan masing-masing meraih 
dua emas. Bahkan, Triadi Fauzi 
(Jabar) merebut tiga emas. Atlet 
pelatnas lainnya, seperti Akbar 
Nasution (Sumatera Selatan), 
Margaretha Kreta dan Kavitha 
Chrishna (Jawa Tengah), serta 
Ricky Anggawijaya (Jabar), me- 
ngumpulkan satu keping. 

Di cabang balap sepeda gu- 
nung nomor cross country yang 
digelar di Siak, atlet pelatnas juga 
tak tersaingi. Kusmawati Yazid, 
peraih perunggu SEA Games 
2011, meraih emas. Di putra, 
emas dan perak direnggut Bandi 
Sugito dan Chandra Rafsanzani 
yang adalah runner-up dan juara 
SEA Games, 

Pelari gawang 100 meter putri 
kawakan asal DKT Jakarta, Dedeh 
Erawati, pun belum memiliki la- 
wan sepadan, Hanya ada sedikit 
kejutan dengan tampilnya Is- 
wandi, sprinter Nusa Tenggara 
Barat yang meraih emas lari 100 
meter putra. Namun, ia juga bu- 
kan 100 persen muka baru 
karena sudah tergabung di pe- 
latnas bersama Fadlin, Farrel 
Oktaviandi, Fernando Lumain, 
dan Franklin Burumi. Perak 100 


ATLETIK 


meter pun diraih Fadlin dan pe- 
runggu milik Burumi. 

Di cabang angkat besi, peraih 
emas Riau 2012 juga didominasi 
atlet pelatnas atau pernah dibina 
di pelatnas. Gelar juara di cabang 
itu tak lepas dari nama para 
olimpian Triyatno, Eko Yuli, Ci- 
tra Febriyanti, dan lifter pelatnas 
Okta Dwi Pramita, 


Talenta muda Papua 

Jika ada muka baru peraih 
medali, mereka adalah atlet-atlet 
muda Papua yang berlaga di ca- 
bang dayung. Emilia Deau (20), 
Konradus Sogorom (16), dan 
Martinus Waimu (18) contohnya. 
Ketiganya baru mengenal dayung 
saat direkrut pada Februari 2011, 
tetapi mereka meraih medali di 
Danau Kebun Nopi, Kuantan Si- 
ngingi, Riau. 

Keunggulan daya tahan fisik, 
ditambah latihan intensif, disip- 
lin, dan motivasi kuat menjadi 
kunci. Emilia meraih dua emas 
bersama Erni Sokoy (25), yang 
lebih dulu mengenyam pelatnas 
dayung, di kayak ganda (K2) putri 
200 meter dan 500 meter. Ke- 
duanya ”mencuri” emas dari pa- 
sangan Jabar, Kanti Santyawa- 
ti-Masrifah, yang diunggulkan di 
nomor itu. 

Adapun Konradus meraih pe- 
rak nomor kano tunggal (CI) put- 
ra 1000 meter, Dia mengalahkan 
Speng Stuber Mehue (Banten), 
Marjuki (Sultra), dan sejumlah 
atlet papan atas penghuni pe- 


Pelari NTB Catat 
Dua Rekor PON 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Kuartet Nusa Tenggara Barat 
merajai nomor estafet 4 x 100 
meter putra sekaligus memecah- 
kan rekor PON yang bertahan 
selama 12 tahun, Kamis (13/9), di 
stadion atletik GOR Kaharudin 
Nasution, Pekanbaru, Riau, 

Sprinter putri Maryati (NTB) 
juga memecahkan rekor PON no- 
mor lari gawang 400 meter putri 
yang telah bertahan 16 tahun. 

Kuartet M Fatoniah, Sapwa- 
turrahman, Fadlin, dan Iswandi 
mencatat waktu 40,17 detik. Re- 
kor itu melampaui rekor PON 
atas nama tim estafet Jatim ta- 
hun 2000, yaitu 40,37 detik. 

Di urutan kedua adalah tim 
estafet Jatim (40,76 detik), yakni 
Mohamad Rozikin, Heru Astri- 
yanto, Yudi Dwi, dan Achmad Ali. 
Finis ketiga, tim estafet Bangka 
Belitung (Ropiansyah, Irwansyah 
Putra, Edi Ariansyah, dan Afrizal 
Setiawan) dengan catatan waktu 
4119 detik. 

Tim Papua yang diperkuat 
peraih emas SEA Games 2011, 
Franklin R Burumi, finis keenam 
dengan waktu 4172 detik. Se- 
mentara tim Jabar yang juga di- 
perkuat peraih emas SEA Games 
201, Farrel Oktaviandi, finis ke- 
tujuh dengan waktu 42,15 detik. 

”Tim estafet putra NTB diben- 
tuk setahun lalu. Menurut pe- 
nilaian PB PASI, tim estafet putra 
NTB cukup solid walau dari segi 
kemampuan perseorangan stan- 


dar saja,” ujar pelari kedua NTB, 
Sapwaturrahman, yang berusia 
18 tahun, 

Di nomor lari gawang 400 
meter putri, Maryati finis ter- 
depan dengan pencapaian 1 me- 
nit 00,31 detik. Dia mengungguli 
Vira Melisa Hetari (Maluku), pe- 
megang rekor nasional lari ga- 
wang 400 meter putri, dan Su- 
yatmi (Sumsel). Catatan waktu 
Maryati mematahkan rekor PON 
milik Fera Igouge pada PON Ja- 
karta 1996, yakni 1:00,71 detik. 

Di estafet 4 x 100 meter putri, 
tim Jawa Timur merebut emas. 
Mereka lebih cepat daripada tim 
DKI dan tim Maluku. 

Sementara Agustinus Mahuse 
(Papua) merebut emas lempar 
lembing putra dengan lemparan 
sejauh 64,84 meter. 


Biliar dan gulat 


Di cabang biliar, duet DKI Ja- 
karta, Siauw Wicto dan Angeline 
M Ticoalu, meraih emas ganda 
campuran bola 10 di Bandar Seni 
Raja Ali Haji, Pekanbaru. Di final, 
mereka mengalahkan duo Kal- 
bar, Budi Sumarno dan Sylviana. 
Sementara di gulat, Kaltim 
digdaya di gaya greco-roman de- 
ngan meraih emas kelas 50 kg 
dan 60 kg. Di renang, Triadi Fauzi 
(Jabar) merebut emas dengan 
mengalahkan rekan setimnya, 
Glenn Victor, di nomor 50 meter 
gaya bebas putra. 
(WAD/ECA/ADP/MHD/DEN) 


latnas. Konradus hanya kalah da- 
ri peraih emas SEA Games, Eka 
Octarorianus (Riau), di nomor 
yang sama dengan selisih tujuh 
detik. Sementara Martinus me- 
raih perunggu bersama tiga pe- 
dayung Papua lain di kayak em- 
pat (K4) putra 1.000 meter, 
Sekjen PB PASI Tigor M Tan- 
djung dan Sekretaris Umum ISSI 
Jatim Harijanto Tjondrokusumo 
menilai, PON mendatang harus- 
lah bisa merangsang gairah atlet 
muda untuk berprestasi puncak. 
Caranya dengan memberlakukan 
pembatasan usia bagi atlet yang 
berlaga di PON. Dengan peratur- 
an seperti itu, daerah yang saat 
ini lesu dalam membina akan 
terpacu untuk mencari dan me- 
latih atlet yunior. 
(MKN/ECA/WAD/HLN/OKI) 


OLAHRAGA RAKET 


DKI Gagal 


Pertahankan Gelar 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Tim bulu tangkis putra dan putri 
DKI Jakarta gagal memperta- 
hankan gelar juara beregu PON 
setelah dalam semifinal Riau 
2012 di Pekanbaru, Kamis (13/9), 
takluk di hadapan lawan ma- 
sing-masing, Putri DKI ditekuk 
Jawa Tengah, 0-3, dan putra DKI 
menyerah kepada Jawa Barat, 
1-3. 

Bellaetrix Manuputty, andalan 
pertama putri DKI, menyerah di 
tangan Maria Febe Kusumastuti, 
16-21, 21-16, 16-21. DKI berharap 
menyamakan kedudukan lewat 
ganda Nitya  Krishinda/Dian 
Fitriani, Namun, pasangan itu 
justru menyerah dua gim lang- 
sung kepada Debby Susanto/Me- 
lati Daeva, 21-23, 19-21 

Harapan DKI berikutnya, 
Ganis Rahmadani, yang berka- 
li-kali menjuarai sirkuit nasional, 
justru tampil di bawah performa. 
Ganis kalah dari Ana Rovita, 9-21, 
9-21, dalam permainan yang ha- 
nya memakan waktu setengah 

ji 


im, 

Pelatih DKI Jakarta Joko 
Suprianto mengaku tak menduga 
kedua timnya takluk. "Setidaknya 
kami bisa ambil dari ganda 
pertama dan tunggal kedua. 
Namun, sayangnya gagal,” ucap- 
nya. 

Sementara Manajer Jateng 
Fung Permadi menilai para pe- 
mainnya mampu lepas dari te- 
kanan. "Mereka tampil tanpa be- 
ban karena dalam posisi tak di- 
unggulkan. Apalagi, sehari sebe- 
lumnya mereka kalah dari Jabar,” 
kata Fung. 

Pada partai puncak beregu 
putri, Jateng akan kembali meng- 
hadapi Jabar yang pada partai 
semifinal kemarin juga menang 
atas Jatim, 3-0, 

Di bagian putra, DKI hanya 
mendapat satu poin dari Tommy 
Sugiarto pada partai pertama, Se- 
mentara Jabar meraup poin pada 
tiga laga selanjutnya yang ditutup 
dengan kemenangan pasangan 


Berry Anggriawan/Andhika An- 
har atas Agripina/Markus Fer- 
naldi, 21-12, 20-22, 21-17. Di final, 
Jabar akan menghadapi tim Ja- 
teng yang mencapai partai pun- 
cak setelah mengalahkan Jatim, 
3 


Disaksikan Sultan 


Di lapangan tenis, kehadiran 
Gubernur DI Yogyakarta Sultan 
Hamengku Buwono X membe- 
rikan semangat lebih besar 
kepada tim putri DIY yang 
kemarin bertanding di semifinal 
beregu melawan tim kuat Jateng. 
Meski tidak punya bintang, 
DIY menang 2-1 setelah Rani 
Fitriya Wardhani/Rekyan 
Woro mengalahkan Cynthia 
Melita/Idhun Safa'ati, 1-6, 6-2, 
6-2. 

Di final, DIY akan menghadapi 
tim kuat lainnya, DKI Jakarta. 
DKI ke partai puncak setelah 
menundukkan Kalimantan Ti- 
mur, 2-1, Ganda pertama DKI, 
Aldila Sutjiadi, gagal mengatasi 
Beatrice Gumulya dan kalah 4-6, 
5-7. Akan tetapi, tunggal andalan 
DKI, Vonny Darlina, membalas 
dengan mengalahkan Novita Di- 
naryanti, 6-3, 6-3. Kemenangan 
DKI diraih melalui Aldila/Athena 
Nathalia, yang meredam perla- 
wanan Beatrice/Deria Nur Ha- 
liza dalam dua set langsung, 6-3, 
6-3. 

Di beregu putra, Jateng unggul 
atas tuan rumah Riau dengan 
skor 2-0. Tunggal andalan Riau, 
David Agung Susanto, tampil di 
bawah kemampuan terbaik dan 
kalah dari yuniornya di tim Piala 
Davis, Wisnu Adi Nugroho, 0-6, 
46, 

Di final, tim putra Jateng akan 
menghadapi DKI, yang kemarin 
juga mengatasi Kaltim, 2-0. 
Tunggal pertama DKI, Indra Wi- 
jaya, menang atas Arief Rahman, 
76 (7-5), 6-4 Adapun tunggal 
kedua DKI, Gusti Jaya Kusuma, 
menang telak atas Ekky Hamzah, 
6-0, 6-1. (OKI/OTW) 


gg — 


GRATIS »-rp 300.000 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


OLAHRAGA 


£ 


DATA DA) 
TENIS 


Piala Davis, Grup Dui 


Semifinal, Jumat (14/9)-Minggu 
(16/9) 


Jerman-Australia (Hamburg, 
Jerman) 


Argentina-Ceko (Buenos Aires, 
Argentina) 
PI 


Pay na 
Kazakhstan-Uzbekistan (Astana, 


euni 


) 
Ttalia-Cile (Napoli, Italia) 
Belanda GA 
Belanda) 


STOKE, KAMIS — Michael Owen, striker yang pada 
era kejayaannya membuat decak kagum, merasa fit 
dan siap membela Stoke City, Sabtu (15/9). 
Lawannya, juara bertahan Manchester City. Namun, 
apakah ia diberi kepercayaan Pelatih Tony Pulis? 


Itulah pertanyaannya. Musim 
lalu Owen hanya tampil empat 
kali bersama Manchester United 
(MU) dengan penampilan ter- 
akhir pada November 2011. Se- 
lain sudah 32 tahun, ia juga ber- 
kutat dengan cedera dan masal. 
kebugaran, 

Soal cedera dan kebuga 
n striker tim 1 


aya me- 
cukup fit untuk tampil. 
memang belum 100 persen yakin 
gembira al 
tuhan bola dan pergerakan saya, 
tetapi semuanya pasti akan mun- 
cul,” kata Owen, yang dikutip 
Press Association, Kamis (13/9). 


ras 


adi, kita lihat 
apkan pelatih, tet: 
pikir, (penampilan) s: 
meningkat saat waktu berjalan," 
ujarnya. Owen dikontrak Stoke 
satu tahun setelah dilepas MU 
sebagai pemain bebas trans 
4 dan diturunkan 
Ja laga di Stadion Bri- 
tannia itu, Owen berkesempatan 
reuni dengan Peter Crouch, stri- 
ker Stoke yang mantan tandem- 
nya di timnas Inggris. Dari 16 kali 
duet di timnas Inggris, Crouch 
dan Owen mencetak 16 gol, d 
awali saat Inggris memukul Ko- 
lombia, 3-2, Maret 2005. 

“Saya menjalani debut di tim- 
nas Inggris pada laga itu, berduet 


Peringkat ATP 


“T. Novak Djokovic, Serbia, 


4. Andy Murray, Inggris,” 6.730 


“ Perancis, 2745 


dengan Michael, dan dia men- 
cetak hattrick, Saat itu saya be- 
berapa kali memberikan umpan 
dan kami berdua langsung klik,” 
papar Crouch, seperti dikutip 
Sun Sunday, hari Minggu lalu, 


Kepercayaan Crouch 


Di timnas, Owen menyumbang 
40 gol dari 89 penampilan dalam 
rentang 1998-2001 
ia pernah bermain di Liverpool, 
Real Madrid, Newcastle United, 
dan MU, Namun, penampilan 
terbaiknya tercipta di Liverpool 
yang diantarkannya meraih gelar 
treble (Piala FA, Piala Liga, dan 
Piala UEFA) tahun 2001. 

"Jika Michael bisa terus fit, dia 
akan mencetak gol,” kata Crouch, 
seolah ingin meyakinkan Pulis, 
"Jika dia bermain rutin di Stoke 
dan mencetak gol di Liga Primer, 
saya tidak melihat alasan kenapa 


ia tidak bisa menembus timnas 
Inggr 


gi. Profil Stoke akan 
a terangkat hanya dengan 


9. Janko Tipsarevic, Serbia, 2.720 


Swiss, 1640 


20. Alexandr Dolgopolov, 


5. Petra Kuto, Ceko, . Dominika Cibulkova, 


2250 Ukraina, 1.475 
Peringkat WTA 
1. Victoria Azarenka, 
Belarus, 10.265 


Jerman, 


18. Stanisias Wawrinka, 


F. Agnieszka Radwanska, 
Polandia, 
4. Serena Williams, AS, 


1900 


Pemain depan 
Argentina, 
Sergio Aguero 
(kanan), tengah 
berlari der 
langkah kecil 
sebagai bagian 
dari terapi 
pemulihan 
cedera kakinya, 
8 September 
silam, di Buenos 
Aires, Argentina, 
Aguero akhirnya 
mengisi 
tempat di 
Argentina dalam 
babak kualifikasi 
Piala Dunia 


AEP/ALEJANDRO PAGNT 


Owen-Crouech di Stoke 


Pulih dari Cedera, Aguero dan Gareth Barry Siap Perkuat City 


kenyataan Michael di sini.” 

Bagi Owen, motivasinya untuk 
terus berlaga pada usianya yang 
sudah 32 tahun adalah bisa me- 
nutup karier dengan man 
masih 32 tahun dan ma 
nyak (keahlian berma 
yang saya miliki. Saya lu 
mencetak gol di tim mana pun 
yang pernah saya perku 


n bola) 


berbuat ban 
Stoke," ujar Owen. 
Lalu, bagaimana penilaian Pu- 
lis? Pelatih berusia 54 tahun itu 
mengaku cukup gembira dengan 


kondisi Owen, "Menurut bebe- 
rapa , dia tampil lagi dalam 
kond Ih lebih fit dibanding- 
kan anggapan kami sebelumnya,” 
kata Pulis. 

”Dia hanya butuh lebih banyak 
latihan dengan bola dan be 
dalam laga mini untuk mengasah 
ketajamannya, Namun, kami pu- 
as dengan apa yang dia perli- 
hatkan saat datang untuk mem- 


bela kami,” 


Aguero pulih 

Manchester City bertandang 
ke Stoke diiringi kabar gembira 
soal striker Sergio Aguero yang 
kembali berlatih setelah a 
dua laga karena ced 
latih Roberto Mancin 
nyatakan, gelandang C 


katanya. 


Yang belum siap tampil karena 
cedera adalah bek kanan Micah 
Richards, Namun, Mancini tidak 
khawatir karena masih mempu- 
nyai Pablo Zabaleta atau bek ba- 
runya, Maicon. 

Laga Stoke versus City adalah 
satu dari delapan laga Sabtu ini. 
lain di antaranya Arse- 
nal melawan Southampton, MU 
bertemu Wigan Athletic, Gucens 
Park Rangers versus Chelsea, dan 
Sunderland menghadapi Liver- 
pool. (REUTERS/SAM) 


TRAGEDI HILLSBOROUGH 


A dan PM Inggris 


Meminta Maaf 


LONDON, KAMIS — Asi 
Sepak Bola Inggris atau FA, 
mis (13/9), meminta maaf s 
penuh kepada kota Liverpool 
keluarga 96 korban yang tewas 
dalam tragedi Stadion Hillsbo- 
rough, 1989. Itulah tragedi olah- 
raga terburuk di Inggris. Sehari 
sebelumnya, permintaan maaf 
juga disampaikan Perdana Men- 
teri Inggris David Cameron me- 
nyusul dibeberkannya laporan 
tim independen seputar tragedi 
semifinal Piala FA 1989, Rabu. 

Menurut laporan rahasia itu, 
Stadion Hillsborough—kandang 

field Wednesday—tidak me- 
ertifikat keamanan yang 
sah saat ditunjuk FA sebagai tem- 
pat laga semifinal Piala FA 1989 
antara Liverpool dan Notting- 
ham Forest. Potensi bahaya un- 
tuk menggelar laga yang al 
dihadiri banyak penonton di 
dion itu, lanjut laporan tim in- 
dependen, sudah diketahui. 

Namun, stadion tersebut tetap 
dipilih FA, lebih karena pertim- 
bangan biaya, bukan keamanan. 
"Kami meminta maaf penuh, tra- 
gedi ini terjadi di stadion yang 
ditentukan FA." kata Ketua FA 
David Bernstein dalam pernya- 
taan melalui video di situs FA, 
Kamis. 

”Laga itu dimainkan di kom- 
petisi milik FA, dan atas nama 
Asosiasi Sepak Bola Inggris, saya 
menyampaikan permintaan maaf 
secara penuh dan mengungkap- 
kan dukacita mendalam kepada 
seluruh keluarga korban mening- 
gal dan juga kepada siapa pun 
yang terkait dengan kota Liver- 
pool dan klub Liverpool,” ujar- 
nya. 


Bernstein belum menempa 
posisi di FA saat tragedi itu terj 
di 28 tahun silam. Total 94 s 
porter meninggal dalam satu h: 
ri—dua korban lainnya mening- 
gal belakangan, satu korban lain 
meninggal tahun 1994—dan 800 
suporter lain luka-luka saat polisi 
menggiring sekitar 2.000 supor- 
ter Liverpool ke area yang sudah 
dipadati suporter 

Dalam laporan tim indepen- 
den itu juga diungkapkan upaya- 
upaya polisi untuk mengambing- 
hitamkan penyebab tragedi ter- 
sebut kepada suporter Liverpool 
dengan cara memerintahkan pa- 
ra petugas polisi agar mengubah 
kesaksian, Upaya lain polisi ada- 
lah dengan menuding suporter 
Liverpool sedang mabuk dan pu- 
nya sejarah kriminalitas. 


Ketidakadilan ganda 


Sehari sebelum permintaan 
maaf FA, PM Cameron juga me- 
nyampaikan permintaan maaf 
terbuka. Ia meminta maaf atas 
kesalahan yang dilakukan aparat 
keamanan dalam tragedi Hills- 
borough dan upaya mereka me- 
mutupi kasus itu 20 tahun lebih. 

Para keluarga korban mende- 
rita, kata Cameron, "akibat ke- 
gagalan pemerintah untuk me- 
lindungi orang-orang yang me- 
reka cintai dan penantian untuk 
mendapatkan kebenaran. Saya 
meminta maaf secara mendalam 
atas ketidakadilan ganda yang 
berlangsung sedemikian lama.” 

Kini muncul tuntutan untuk 
melakukan dakwaan kriminal pa- 
da pihak-pihak yang seharusnya 
bertanggung jawab dalam tragedi 
itu. (AP/AFP/REUTERS/SAM) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


TENIS PIALA DAVIS 


Indonesia Ingin 3-0 Lawan Filipina 


JAKARTA, KOMPAS — Tim 
Piala Davis Indonesia yakin bisa 
menumbangkan Filipina pada 
babak final kompetisi tenis Piala 
Davis Grup IT Zona Asia-Ocea- 
nia, 14-16 September 2012, di 
Stadion Tei selora Bung Kar- 
no, Senayan, Selain pe- 
ringkat pemain-pemain Indone- 
sia di ATP memang lebih tinggi 
dari Filipina, pengundian pertan- 
dingan yang digelar Kamis (13/9) 
juga ai dengan harapan. 
Pada pertandingan yang bisa 
ditonton secara gratis ini, pemain 
terbaik Indonesia, Christopher 
Rungkat, akan melawan Francis 
Casey Alcantara pada laga per- 
tama. Selanjutnya Elbert Sic akan 
menghadapi Treat Conrad Huey 
pada laga kedua 
Sekembali dari tur di Beijing, 
Uzbekistan, Bangkok, dan Shang- 
hai, Christo yang semula berada 
di peringkat ke-401 kini melesat 
ke peringkat 200-an untuk tung- 
gal, Adapun Francis belum me- 
miliki peringkat untuk nomor 
tunggal. Elbert kini berada di 
peringkat ke-866 dunia, sedang- 
kan Treat, meski belum memiliki 
peringkat di tunggal, berada di 
peringkat ke-37 untuk ganda. 
Pada hari kedua, Sabtu 5/9), 
pasangan Christo/Flbert akan 
melawan Ruben Gonzales/Jeson 
Patrombon. Pada hari ketiga, 
Minggu, Christo melawan Treat 
dan Elbert melawan Francis. 


Langsung 3-0 

Kapten tim Indonesia, Bonit 
Wiryawan, melihat laga pertama 
antara Christo dan Francis ada- 
lah laga pengorbanan untuk Fili- 
pina. Namun, Filipina akan mela- 
wan habis-habisan pada laga an- 
tara Elbert dan Treat. "Melawan 
Filipina, kami yakin bisa menang. 


Bonit Wiryawan 


Kami berharap bisa menang 3-0 
langsung,” katanya. 

Kapten tim Filipina, Roland 
Peter Kraut, juga melihat hasil 
undian ini cukup bagus. Franc 
memang berat melawan Christo, 
tetapi ia merasa siap. Kami ber- 
harap hasilnya jangan 2-0 karena 
setelah itu akan berat. Kami akan 
berjuang pada laga kedua sehing- 
ga bisa I-l. Soal peringkat, kami 
memang lebih rendah dari In- 
donesia. Apalagi bertanding juga 
di Indonesia, Namun, kami sudah 
menyiapkan semuanya, teknik 
dan mental,” tuturnya. 

Untuk partai ganda, mau tidak 
mau Indonesia harus kembali 
menurunkan Christo dan Elbert 
karena merekalah yang terbaik 
saat ini. Akan tetapi, tidak ter- 
tutup kemungkinan Bonit akan 
mengganti salah satu pemain de- 
ngan Aditya Hari Sasongko atau 
Sunu Wahyu Trijati. "Hingga satu 
jam menjelang pertandingan, ka- 
mi masih bisa mengganti pemain. 
Kita lihat besok,” kata Bonit. 

Pada pertandingan semifinal 


melawan Thailand, April 2012, 
Indonesia juga mendadak me- 
nurunkan Wisnu Adi Nugroho 
pada laga penentuan setelah hasil 
2-2. Waktu itu David Agung 
santo yang seharusi 
ding jatuh sakit. Bermain di bi 
wah tekanan, Wisnu justru mam- 
pu menekuk Thailand. Dengan 
skor 3-2, Indonesia pun melang- 
kah ke final melawan Filipin: 

Bermain tiga hari berturut-tu- 
rut, Christo dan Albert mera 
. "Karena inilah yang terbaik 
ang harus dimainkan. Kami me- 
asa fit. Saya juga ingin lebih 
cepat selesai, kalau bisa langsung 
3-0, tutur Christo, yang kini me- 
rasa makin percaya diri setelah 
mendapatkan banyak pengalam- 
an bertanding di luar negeri. 


Spanyol tetap favorit 

Di percaturan Piala Davis 
Grup Dunia, juara bertahan Spa- 
nyol akan melawan Amerika Se- 
rikat di semifinal, Jumat. Meski 
tanpa Rafael Nadal, Spanyol tetap 
menjadi momok bagi AS. 

David Ferrer dan Nicolas Al- 
magro akan bertanding untuk 
nomor tunggal. Adapun AS me- 
nurunkan John Isner dan Sam 
@uerrey. "Kami sedikit difavorit- 
kan. Kita tahu potensi petenis AS, 
jadi tidak mudah mengalahkan 
AS, Akan tetapi, kami sama-sama 
memiliki tim yang hebat,” tutur 
Almagro. 

Ferrer masih merasa lelah se- 
usai berlaga di AS Terbuka pekan 
lalu, tetapi ia memulihkan kon- 
disinya dengan cepat. ”Say 
dah bisa mengatasi kekalahan itu. 
Bermain di grand slam membuat 
saya makin percaya diri bertan- 
dingdi Piala Davis” katanya. Spa- 
nyol memenangi tiga dari empat 
Piala Davis terakhir. (AP/IVV) 


TI. Caroline Wozniacki, 


1 
Denmark, 3440 — T9. Vera Zvonareva, 
Rusia, 


Kim Cifjsters, Belgia, 


Serbia, 3.200 20: 1.865 


VARIA OLAHRAGA 


Penggalangan Dana untuk Patung Joe Frazier 


Wali Kota Philadelphia Michael Nutter memulai kampanye 
penggalangan dana untuk membuat patung Joe Frazier, petinju 
kelas berat yang meninggal pada usia ke-67 tahun pada 7 
November 2011 karena kanker. Frazier, peraih emas tinju Olim- 
piade Tokyo 1964, mencatat rekor tanding profesional 32 me- 
nang (27 di antaranya dengan KO), empat kali kalah, dan sekali 
seri, Bagi Nutter, Frazier adalah sosok yang tak kenal rasa 
takut, petarung yang disegani, dan berkepribadiz 
lah bertarung sebagai seorang Philadelphia dan kini 
giliran kita bertarung untuk mengenang Joe dengan mendiri- 
kan patung yang menebarkan semangat gigihnya,” tutur Nutter, 
Rabu (12/9). Ia berharap bisa mengumpulkan 150.000 dollar AS 
hingga akhir 21 mokin' Joe”, julukan Frazier, adalah pe- 
tinju pertama yang mengalahkan Muhammad Ali pada 1971. 
"Bagi dunia, dia adalah Smokin' Joe Frazier, Bagi Philadelphia, 
dia adalah Joe, yang tinggal di sini, bekerja, ke gereja, dan 
berpesta di sini,” kata putrinya, Renae Frazier-Martin. (AP/IVV) 


Arnold Palmer Dapat Medali Kongres 


Mantan pegolf ternama Arnold Palmer memperoleh penghar- 
gaan negaranya, AS, yakni Congressional Gold Medal, dalam 
upacara di gedung Kongres, Capitol, di Washington DC, AS, 
Rabu (12/9). Palmer (83) menjadi atlet AS keenam yang mem- 
peroleh medali penghargaan dari badan legislatif Negeri Paman 
Sam itu, Kongres menganugerahi bintang jasa itu kepada Pal- 


mer sebagai pengakuan terhadap pelayanannya kepada negara 
dalam bentuk sikap totalitas dalam mer 


apai hasil terl 
ya bangga atas pengakuan dan kesepa 
nat dan DPR AS,” kata Palmer yang disambut gelak, Per 
annya itu sekaligus merupakan sindiran atas friksi keras 
kubu dalam Kongres AS, Partai Demokrat dan Republik, yz 
kian menaj 
adidaya itu. Sepanjang kari 
di berbagai turnamen golf' internasional, termasuk tujuh kali 

meraih gelar di turnamen mayor, Dia juga ikut merancang 300 
lapangan go dan mendirikan dua rumal 


sportivitas. " 


nya, Palmer 80 kali menjadi juara 


AP PHOTO/I SCOTT APPLEWAITE 


Ketua Kongres AS John Boehner (kiri) menyerahkan medali 
penghargaan Congressional Gold Medal kepada pegolf Arnold 
Palmer di Washington DC, AS, Rabu (12/9). 


Singapura Siapkan Stadion Baru 


Singapura tengah membangun sebuah stadion baru yang me- 
gah berkapa 55.000 kursi, tak jauh dari pusat kota negara 
pulau itu. Stadion Nasional anyar itu akan berbentuk kubah, 
dengan atap yang dapat digeser untuk buka-tutup, dengan 
sirkulasi pendingin udara. Sebagai pelengkap kompleks, di lo- 
kasi itu juga tengah didirikan gelanggang tertutup, pusat akua- 
tik, dan sarana olahraga air lai emua itu disandingkan 
dengan sebuah pusat perbelanjaan besar. Stadion yang menurut 
jadwal rampung pada 2014 itu antara lain akan digunakan 
sebagai pusat aktivitas dalam pesta olahraga Asia Tenggara, 
SEA Games 2015. Kepala operasi kompleks itu, Andrew 
Georgiou, meneg: n, setelah diresmikan dua tahun men- 
datang, Stadion Nasional telah memiliki jadwal tahunan sebagai 
lol penyelenggaraan pertandingan olahraga besar, seperti 
laga sepak bola yang menghadirkan tim Eropa serta pertan- 
dingan rugbi dan cricket internasional. Parade hari kemerdeka- 
an Singapura juga akan dilaksanakan di stadion ini. (AFP/YNS) 


IWSG MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR 
19.060 ewan Tema 


Apakah anca txt Menikmati Hasilnya 
Atas Hanya Menonton saja P ? 


18-30 anh/ asi yang menbagkatkan krslos dop Anda 
cp iv Income watu kek 


JAKARTA 
Ki: Pk 10.30 WIB 
KU2: Pk 14.00 WIB 
Plaza Gajah Mada 
Lt 3A No, 00 
JI, Gajah Mada 19 -26 


REGISTER NOW! 
SMS 0815 8666 8333 Ma 


KT. Pk 14.00 WIB 
Hotel Astan Paramount 
Room Ivory 4 
Jl. Boulevard Gading 


Format : Kode Seminar#Nama LengkapsEmail 
Contoh : KT#Markus Adiam adisyahoo.com 
http/lwww.tIbayatem.com |indonesiset3bsystem.com 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


Buku Selam 


epala Pusat Penerang- 
K an TNI Laksamana 
Muda Iskandar Sitom- 


pul (55) dengan bangga men- 
ceritakan pengalamannya se- 
bagai salah satu saksi sejarah 
pemecahan dua rekor Guin- 
ness World Records, Rekor 
ng pertama, yaitu he largest 
scuba diving lesson, pada 16 
Agustus 2009 dengan 
peselam. Keesokan hi 
2486 peselam menyelam s 
rentak untuk memperingati 
HUT kemerdekaan RI dan 
memecahkan rekor the most 
people scuba diving. Kebang- 
gaannya ini ia tuangkan dalam 
bentuk buku. 

"Verba volent seripta manent. Yang diucapkan 
akan terbang, yang dituliskan akan abadi. M 


rang kita, 
agamanya, 


mau melakukan apa 


NAMA & PERISTIWA 


lalu seusai peluncuran buku 
Indonesia Mengukir Sejarah 
Selam Dunia. Cerita-cerita 
seru pun hadir, mulai dari 
dipakainya semua alat selam 
TNI AL yang tidak semuanya 
dalam Keadaan prima, "Kita 
deg-degan juga. Untung se- 
mua baik-baik saja,” cerita- 
nya. 

Kenapa bukunya baru ter- 
bit sekarang terlambat 
tiga tahun? ”Nah itu, saya 
baru ingin menulis seka- 
rang” katanya. 

Selain rasa bangga, ada sa- 
tu hal yang bagi Iskandar 
menjadi pengalaman tak ter- 
lupakan. "Saya lihat, semua 


pa pun latar belakangnya, sukunya, 
alau untuk n: Indonesia, mereka 
katanya. (EDN) 


Hadiah untuk Anak 


arateka Yulianti (29) langsung melom- 
Kk pat-lompat kegirangan saat empat wa- 
it nomor kata perorangan putri meng- 
angkat bendera biru yang menyatakan keme- 
nangannya di GOR Tribuana, Pekanbaru, Riau, 
Mojang Jawa Barat itu kemudian memburu 
dan memeluk erat Endah Zubaedah, k: 
sekaligus pelatihnya. Dia menangis gembira 
karena berhasil merebut emas di nomor itu. 
Luapan haru tersebut pantas mereka ek: 
presikan, Apalagi jalannya pai 


akak 


padamny 
tahu lawan 


clain bonus berupa uang, Yulianti yang 
istri karateka Jabar, Rizky Syahbana, ini 
akan mendapatkan hadiah sebuah 


juga 
rumah. 
"Semua yang saya dapatkan untuk masa 
depan saya dan keluarga, Bonus bukanlah hal 
yang utama, tetapi itu ang setelah 
ngan keras merebut pi 
ai negeri sipil Dinas Tata Ruang dan Per- 
mukiman, Pemerintah Kabupaten Bekasi, itu. 
ah emas keduanya di ajang pekan 
sional. Dia juga ju 
2004 di Palembang, Sumatera Selatan. "Say 

ngat gembira karena saya sudah berlatih 
s untuk ini, Ini saya hadiahkan untuk anak 
saya yang sering saya tinggal untuk berlatih,” 
katanya. (OTW) 


KOMPAS/YUNIADUT AGUNG, 


THE 10th EDITION OF 


FRANCHISE 


license expo 
INDONESIA 


all about business opportunity 


A 


( 


ea 
2 


) 


- 
4 


14 - 16 SEPTEMBER 2012 


Assembly Hall - Jakarta Convention Center 


Jakarta - Indonesia 


wetioncoaci AMONG ag 


Ora #arang 


NE 
MA RIMGENAN ) 


si 
telan 
(1 


Organized by : 


2 Reed Panorama 


hibitions 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


7— aa 
WI Indomaret) 


Team bara 


nd many more 


Supported by : 


wali 


ASIAWIDEFranchise 


Se 


Media Partners : 


BUSINESS MAGZ 


Terasa Jauh 


ua pekan memasuki dunia 

perkuliahan, penyanyi Ka- 

ris Alika Islamadina (18) 

yang akrab dipanggil Alika 

baru merasakan jarak da- 
ri rumah ke kampusnya, Fakultas 
Ekonomi Unive: Indonesia, di 
Depok, Jawa Barat, ternyata jauh, 
Maklum, Alika yang merupakan 
personel band Princess itu ting- 
gal di kawasan Kemanggisan, 
Jakarta Barat. 


"Semula aku meremehkan banget, Ah, 
enggak begitu jauh, kok. Eh, lama-lama 
terasa jauh, apalagi jika kuliah sampai 
sore, Tahu-tahu sampai rumah su- A 
dah malam. Menjadi jarang ke- 
temu mama," katanya. Meski | 
demikian, ia tak memiliki ren- | 
cana untuk kos di Depok. 4 

Sementara ini, gadis 
yang dari kecil suka me- 
nyanyi itu masih diantar 
dan ditunggui oleh so- 
pirnya. "Bukan apa-apa d 
sih, supaya lebih mu- 
dah saja. Seusai kuliah, 
aku masih perlu ke 
mana-mana lagi untuk 

yi,” 

ucapnya. Misalnya kewa- 
jiban latihan menari untuk 
persiapan peluncuran single 


mua anggota Princess, harus 
latihan menari modern lebih 
intensif " 

Kelak, jika jadwalnya sudah 
lebih tertata dan teratur, ia akan 
mencoba naik kereta ke kam- 
pus. "Mamaku menyarankan su- 
aku diantar ke stasiun, lalu 
naik kel ja ke kampus, tapi 
belum | ang” ujar ma- 
hasiswi jurusan manajemen ke- 
las internasional tersebut. (TR) 


teler 


KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 


OUR PROGRAMS 


EXHIBITION & FRANCHISE FORUM 
Opening hour 10.00 am - 8.00 pm 


Jiwa Polo Air 


im polo air DKI Jakarta menjadi runner 

| up di Kejuaraan Polo Air Asia Pasifik 

ke-14 di Hlongkong, 17-19 Agustus 2012. 

Bagi seorang atletnya, Maulana Bayu (22), 

pencapaian ini membanggakan. Bayu menc 

tak gol terbanyak dengan tiga gol saat mela 

tim Hongkong di final yang berakhir dengan 

skor 17-11 itu. Medali perunggu diraih tim 
Chi 


yya bergama tim nasional 
mewakili Indonesia. Herannya, justru tiga kali 
sebelumnya itu paling bagus dapat peringkat 
kelima,” kata Bayu yang kini berada di Riau 
untuk berkompetisi di PON XVITI 

Bayu menduga, tim DK tru bisa lebih 
kompak karena selalu bersama-sama, baik di 
dalam maupun di luar kolam, Hasil kejuaraan 
di Hongkong ini adalah buah dari latihan di 
Hunan, China, sejak 21 Juli, serta di 
zhou dan Guangxi, September 2012. 

Berkat prestasi di polo air, termasuk tiga 
medali (perak dan perunggu) SEA Games, 
Bayu menjadi satu-satur et polo air di 
Asia yang r pat beasiswa di Golden West 
College California, AS, pada 2009. Pada Janua 
ri 2012 Bayu melanjutkan kuliah di Juru 
Bisnis Internasional Universitas Lindenwood 
St Louis, Missouri, AS. 

”Meski kuliah ekonomi, 
polo air. Saya mendapat bea: 
kan karena polo air, he-he-he, 


wa saya tetap di 
va ke AS juga 
ujarnya. (VV) 


Bring this ad ! 


GET 


DISCOUNT 
CONFERENCE TICKET 


INTERNATIONAL FRANCHISE CONFERENCE 


“THE EMERGING GLOBAL FRANCHISE TRENDS & 
THE SIGNIFICANT OPPORTUNITIES THEY CREATE " 
Saturday, 15th September 2012 | 10.00 am - 6.00 pm 


Here are 


ighlighted 


David Penfold, President of W-Mastermind International 


Innovation House : Australia 


Amir Karamoy, Chairman of National Committee On Franchise 


& License KADIN Indonesia 


Levita Supit, Chairwoman of Indonesia Franchising & 


Society (WALI) 


Albert Kong, Managing Director of Asia Franchise Consultant 


Pte. Ltd. Singapore 


Ade Rai, Owner of Rai Institute (Klub Ade Rai) 


CONFERENCE TICKET : Rp 1.000.000, erson 


Panorama 


FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT : 
Sendy - Project Manager (P) 62 838 9090 9190 (E) sendy.maihenda@reedpanorama.com 


Eko - Project Coordinator (P) 4-62 857 1781 8144 (E) eko.cahy 


Dur! 


VIiBiz media 


OktoMagazine 


eedpanorama.com 


bisnis eksekutif (EA Waralaba TN SME 


INDOTRADING 


Tekad Tak Mau Terhina "Anu 
Teu Miara Kabuyutan” usa 


Siang itu sekelompok lelaki 
perlente bersemangat 
bermain golf di Resor Dago 
Pakar, Bandung, Jawa 
Barat. Meski pancaran 
matahari sangat teri. 
keceriaan mereka tidak 
berkurang. Sesekali 
terdengar tawa renyah dan 
tepuk tangan, Bunyi 
benturan tongkat golf yang 
beradu dengan bola 
terdengar begitu nyaring 
dari kejauhan. Sejurus 
kemudian, mereka 
meninggalkan teebox 
menggunakan kereta golf 
(golfcart), dikawal 
caddy-caddy cantik 
berkostum kaus ketat 
merah muda, 


Oleh ANTON SANJOYO 


ereka — kemudian 
berhenti di sekitar 
Het 


sebagai kawasan pelindung tak da- 
pat ditahan akibat tingginya inten- 
sitas pertumbuhan bangunan beton 
yang dilakukan perorangan, Kawa- 
a itu kebanyakan berubah men- 
jadi tempat hunian atau restoran. 

KBU, menurut Peraturan Daerah 
Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008, 
diidentifikasikan sebagai kawasan di 
sebelah utara Cekungan Bandung 
dengan ketinggian di atas 750 meter 
di atas permukaan laut (dpl). Are- 
alnya melingkupi wilayah seluas 
ar (ha). Arcal KBU men- 
ah adminis 
Babat Bandung, Kota Bandung, 
Kota Cimahi, dan Kabupaten Ban- 
dung Barat. 

Mengacu pada sejumlah peratur- 
an daerah (perda), bahkan kepu- 
tusan presiden (keppres) dan ke- 
bukit apkan untuk kap- putusan menteri (kepmen), KBU 
ling-kapling hunian. Sejumlah pe- ditetapkan sebagai kawasan konser- 
tugas satuan pengamanan berja-  vasi dan berfungsi untuk melindungi 
ga-jaga di gerbang sebuah kluster kawasan di bawahnya, yakni Ce- 
hunian, Jalan masuk gerbang besar kungan Bandung. Menurut Mubiar 
itu ber n sejumlah patung ku- — Purwasasmita, Ketua Umum Dewan 
da berwarna putih, ciri khas Pemerhati Kehutanan dan Ling- 
wasan yang dibangun Kelompok Ci- kungan T: Sunda (DPKLTS), 
putra, munculnya istilah kawasan lindung 
Inilah proyek hunian mewah de- 
ngan tajuk Citra Green Dago, yang 
merupakan proyek perkon 
tara PT Dam Utama Sakti Prima (PT 
DUSP) dan PT Ciputra Develop- 
ment Tbk. 

Proyek Resor Dago Pakar dan 

cen Dago di kawa 


Hang ba ada se- 
buah bukit kecil yang menjorok, 
yang mengelilingi padang golf seluas 
60 hektar itu, para pekerja bangun- 
an sibuk lalu lalang. Mereka sedang 
menyelesaikan tahap akhir pemba- 
ngunan rumah mewah di kawa: 
Golf Island Residence (GIR), 
satu area hunian yang merupakan 
andalan pengembang Resor Dago 
Pakar, PT Bandung Pakar, 

Sekitar tiga kilometer ditarik 
lurus ke sebelah barat daya, 
bangunan di GIR Re 
tu, ratusan pekerja 
menyelesaikan proyek rumah di ka- 
wasan Punclut, 

Di bagian lain, beber 


oa ekska- 


dalam tata ruang suatu wilayah ada- 
lah bagian dari kesadaran yang 
ngat 


mendasar untuk menjamin 
laban yang berkesinambung- 


Pengertian dasarnya, tidak semua 
ruang dapat diekspolitasi untuk ke- 
giatan ekonomi atau kawasan bu- 
didaya, tetapi harus ada sebagian 
yang disediakan untuk mei ke- 
sinambungan kehidupan. 
sampai ungkapan leuweung ruksak 
(hutan rusak), cai beak (air habis), 
dan manungsa balangsak (manusia 
menderita) menjadi kenyataan 2 


fungsi dan ke an kawasan Ban- 
dung utara (KBU), yang sejatinya 
merupakan kawasan konservasi dan 
hutan lindung. Di luar dua proyek 
hunian ini, kerusakan fungsi KBU 


bat eksploi 
kata Mul 
Penetapan kawasan lindung ke- 
mudian menjadi langkah yang sa- 
ngat penting karena harus melihat 
kepentingan secara menyeluruh ke- 
seluruhan kawasan serta merujuk 
kenyataan dan kekhasan alam 
tempat, Kawasan lindung, lanjut 
Mubiar yang juga Guru Besar Teknik 
Kimia ITB, ditetapkan menyangkut 
aspek kebencanaan, keperluan 
kehidupan berupa ketersediaan air, 
dan makanan, serta jaminan 
angsungan kegiatan ekonomi 
an budidaya, 
Im perkembangannya, sejak 
peraturan yang mengatur 
yakni SK Gubernur Jawa Ba- 


si besar-besaran KBU,” 


debut 
KBU 
rat tahun 1982 tentang Bandung 


utara sebagai lahan  konserva- 
si—hingga detik ini nyaris tidak tam- 
pak ada usaha untuk melindungi 
KBU. Sejauh ini di wilayah KBU 
terdapat 250 izin lokasi pengem- 
bangan perumahan dan izin ber- 
basis kepentingan ekonomi lain 
yang dikeluarkan wali kota dan bu- 
pati. 

Bukan hanya itu, dari 38.548 ha 
wilayah KBU, 70 persennya (sekitar 
21000 ha) sudah ada bangunan atau 
rusak wilayah hijaun: 


Dago banjir 

Fakta di lapangan, dalam dua de- 
kade terakhir kerusakan KBU ber- 
dampak langsung pada Cekungan 
Bandung. Kota Bandung yang me- 
rupakan "pusat peradaban moderr 
Cekungan Bandung kini merasakan 
apa yang 20 tahun lalu tidak pernah 
li pada musim hujan, yakni 
banjir di kawasan Jalan Dago dan 
Jalan Pasteur yang berubah menjadi 


Kawasan Dago: Setelah Punclut, 
Ciosa, Lalu ke Mana? mus 


. Di Jalan Dago yang ter- 
masyhur itu, saat intensitas hujan 
paling tinggi pada periode Desem- 
ber-Februari, ribuan kubik air me- 
luap dari gorong-gorong jalan, me- 
menuhi badan jalan, dan mengalir 
sangat deras menuju daerah se- 
latan, 

Sebagai wilayah tangkapan air hu- 
jan (catehment area), KBU pun 
mengalami degradasi setiap tahun. 
Menurut Taufan Suranto, penggiat 
lingkungan — DPKLTS, koefisien 
run-off KBU pada 1960 sebesi 


25 persen sisanya terbuang menjadi 
aliran permukaan, di antaranya me- 
nuju sungai. Namun, pada 2004, 
koefisien run-off KBU menjadi 65 
persen, yang berarti hanya 35 persen 
yang meresap ke dalam tanah. 
Kondisi yang sama ditunjukkan 
oleh penelitian ahli hidrologi In- 
stitut Teknologi Bandung, Arwin 
bar, pada 1995, di mana wilayah KBU 
yang bisa berfungsi sebagai resapan 
air tinggal 30-40 persen (Iden Wil- 
Kompas, 29 Januari 


2010). 
Rusaknya 70 persen KBU juga 


membuat Cekungan — Bandung 
mengalami degradasi jumlah hari 
4 masif. Hari bersih ad: 
ari tanpa polusi udara 
dan debu selama setahun. Menurut 
Mubiar, dua tahun lalu, hari bersih 
di Cekungan Bandung ra 
hari per tahun. Tahun 2011 
urun menjadi 32 ha 
i, pada tiga tahun ke depan, 
Cekungan Bandung praktis tidak la- 
gi memiliki hari bersih,” ujarnya. 
Kondisi ini terkait terus berku- 
rangnya kawasan hijau dan areal 


KOMPAS /RONY ARI YANTO NUGROHO 


hutan KBU, Secara geologis, KBU 
yang dataran tinggi tetapi landai dan 
berundak-undak merupakan koridor 
aliran udara dari Cekungan Ban- 
dung. Koridor ini hanya efektif 
an ini hijau. Sebab, areal ht 
mendinginkan suhu dan mem- 
buat udara bergerak mengalir, 

“Polusi kawasan Cekungan Ban- 
makin pa rena da 
h industri di selatan mem- 
untuk pembangkit 
"ujar Mubiar, 

Mengamati fenomena KBU 
dampaknya terhadap Cekur 
Bandung—yakni kawasan di bawah- 
lilindungi—jelas ha- 
ada kemauan politik yang kuat, 
terutama dari penguasa wilayah un- 
tuk mengedepankan kebijakan-ke- 
ijakan yang pro-lingkungan hidup 
ketimbang urusan ekonomi, 

Makin maraknya pembangunan 
permukiman, seperti proyek Resor 
Dago Pakar dan Citra Green Dago, 
serta pembiaran pembangunan ho- 
toran, kafe, dan rumah mz 
an itu jelas menunjukkan 
pemerintah daerah lebih pro-cko- 
nomi tanpa mengindahkan keles- 
tarian lingkungan hidup. 

Di ketinggian KBU nan ek 
tika sejumlah kecil orang ceria be 
main golf ditemani caddy-caddy 
molek, adengan 
pemandangan Kota Bandung, ben- 
cana lingkungan mengintai perlahan 
tetapi pasti. 


@ 


dan 


Lihat Video Terkait 
"Bencana Mengintai dari 
Bandung Utara” 

di vod.kompas.com/ 
bencanabandung 


uda Berpacu dengan 


“Gadget” HAL 37 


PERLINDUNGAN HUKUM 


Tabrak-menabrak 
Tanpa Respek 


dalah Aang Kunaefi Kartawirya, Gubernur 
A: a Barat periode 1974-1985, yang me- 
kukan debut dalam melindungi kawasan 
Bandung utara. Lewat kebijakan pro-lingkungan 
hidup yang tertuang dalam surat keputusan Gu- 
bernur Jawa Barat bernomor 1811/SK.624- 
Bapp/1982 itu, Aang dan jajarannya kala itu jelas 
sudah melihat potensi bahaya ekologi yang bakal 
ditimbulkan jika kawasan Bandung utara yang 
berbukit-bukit hijau dan asri dieksploitasi besi 
saran demi keuntungan kom al dan ekonomi. 

SK itu secara tegas memerintahkan pengendalian 
pembangunan dan peruntukan lahan di wilayah inti 
Bandung Raya bagian utara. Wilayah inti bagian 
utara ini di antaranya wilayah hutan lebat sekitar 
Dago Pakar, yang kini sebagian terselamatkan dari 
kerakusan pengembang dan investor restoran serta 
kafe karena dikukuhkan sebagai Taman Hutan Raya 
Djuanda. 

Megki demikian, wilayah inti yang dimaksud SK 
Aang Kunacfi itu juga mencakup wilayah per- 
bukitan sekitar Punclut yang dulunya merupakan 
perkebunan teh. 

Pengganti Aang, Yogie Suardi Memet, tak mau 
kalah. Pada 1993 melalui surat kepada Kepala 
tor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN), 
dia memerintahkan agar BPN tidak menerbitkan 
izin lokasi di wilayah Bandung Raya bagian utara. 


Sederet aturan 


Gubernur terus berganti, produk hukum yang 
melindungi kawasan Bandung utara (KBU) juga 
terus diperkuat. Sebelum Yogie menghardik BPN, 
bahkan salah keluar Keputusan Presiden (Keppres) 
Nomor 8 Tahun 1990 tentang Bandung L 
sebagai aan konservasi. Keppres ini kemudi: 
diperkuat sejumlah keputusan lain, seperti Ke- 
putusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 35 
Tahun 1998 dan Perda Provinsi Jabar Nomor 2 
Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wi- 
layah. 

Pada 2008, Jawa Barat mengeluarkan perda 
tentang pengendalian pemanfaatan ruang kawasa 
an tentang 
batas KBU disebut secara detail pada Bab T 
LL angka 16. 
et-deret aturan, 
: hingga keppres, untuk melindungi KBU, 
pertumbuhan hutan beton kawasan komersial lain 
di kawasan itu tetap tak terbendung, Bahkan, pada 
kasus Punclut, pemerintah daerah tingkat dua pada 
April 1994 menerbitkan Ic (nomor 
46002-809-94) kepada PT Dam Utama Sakti Prima 
untuk membangun arcal seluas 140 hektar. Ma- 
salahnya, penerbitan izin lokasi itu menginjak-injak 
perintah-perintah gubernur yang melarang pem- 
bangunan di kawasan Punclut. 

Selepas otonomi daerah, ”penjarahan kaum pe- 
yang berkongkalikong de 
semakin menjadi-jadi. Nyaris 
gunan yang keluar tidak mengindahkan 
an keputusan sebelumnya untuk melin- 
dungi KBU. 

Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan 
dan Pengendalia 1 Pembangunan Kuntoro Mang- 
, apa yang menimpa KBU 


Bandung utara, Pada perda ini, pene 
bata 
Ketentuan Umum Pai 


brak-menabrak aturan hukum ini harus di- 
basmi, Namun, dalam banyak kasus, sepertinya ada 
ewuh-pekewuh, alam 
konflik tata ruang,” uj 

“Ini juga mengind 
hukum di antara pem 


adanya respek 
ah. Pemecahan 
iuntuk menyatukan 
n Menteri Pertam- 


kata mani 


berbagai langkah, 
bangan dan Energi pada era Kabinet Reformas 


DI BERITAHUKAN KEPADA SELURUH KLIEN, MITRA KERJA, ATAU 
PIHAK - PIHAK YANG BERKEPETINGAN DENGAN PT. SOLID GOLD 
BERJANGKA BAHWA TERHITUNG PER TANGGAL 17 SEPTEMBER 2012, 
KANTOR KAMI YANG SEMULA BERALAMAT : 


'GED. UOB PLAZA LANTAI 32 UNIT 3 JL. M. HTHAMRIN 
JAKARTA PUSAT, 10210 
TLP : 021. 30006776 FAX : 021. 30006775 
WEBSITE : www.sg-berjangka.com 


PINDAH KE ALAMAT BARU DI : 
GEDUNG SONA TOPAS LANTAI 9 JL. JENDRAL SUDIRMAN 


KAV 26 JAKARTA 12920 
TEL:021. 250 6377 FAX :021. 2506511 


Untuk Selanjutnya segala kegiatan dan administrasi surat menyurat 
yang berhubungan dengan PT. Solid Gold berjangka agar dialamatkan 
ke kantor kami yang baru 


Demikian iklan ini kami Sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya 
kami ucapkan terima kasih 


Hormat kami 
Manajemen 
SOLID GOLD BERJANGKA 


UNIVERSITY OF LEEDS 


We are now accepting 
applications for Sept 2013 intake 


Programmes available 
Business Engineering Computing Environment Fashion Geograpl 
Poltics Transport Studies Education International Studies 


Mai 


atics 


Please call our representative in Jakarta for further gueries 
IBEC, Wisma BNI 46, 434-08, JI. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 
Telp. 021-5745244,5742112 Email info@ibec.or.id 


PREMIUM COLLECTION 


Investasi Luar Negeri 


Lokasi di Bukit Bintang Kuala Lumpur, shopping distrik ternama 
dengan stasiun MRT baru — setaraf Orchard Singapura 


Tiliki apartemen mewah mulai dari DP Rp880Jt dengan KPA 7075 


Kunjungi pameran kami di 


East Point 2 (Depan C 


Fully furnished dengan jaminan sewa selama 2 tahun (646 setahun) 


Program “Wing Tai Owner Assistance” 
Promo Spesial - Diskon Hingga 206 


Dovolopar' Liconse : 10481-1/10-2012/1178 (18/10/2007 - 17/10/2012) “ Advertising Permi : 10481-1/1184/2012110) (17/08/2012 — 171012012) 


Private appointment, hubungi 


BB Pin : 29F3FA4C 
Call : 08131 603 2788 


Plaza Indonesia Level 1 


VERTICAS 


Residensi 


WINGTAIAsiA 


Singapore | Malaysia | Hong Kong | China 


Wing Tai Asia, pengembani rei 
internasional dengan proyek seperti The 
Light at Gairnbil, Belle Vue, Helios di 
Singapura dan pengalaman di berbagai 

besar di Asin, seperti Malaysia, Hlong 


offee Bean) 


www.leeds.ac.tik 


mrioperkoran @ & 


FOKUS - LINGKUNGAN HIDUP 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


KAWASAN PUNCLUT 


Tekad Tak 
” Anu Teu Miara Kabuyuta 


BUNCLUT, BANDUNG 


Mau Terhina 


Gunawan 
”Hina kacida anu teu miara kabuyutan nepi karebut sumber mata air warga ditutup. 
AN PERINGATAN 
ku bangsa deungeun nu kitu. Leuwih hina tibatan Pn Cg « SELAMATKAN | 
£ . rong-gorong pembuangan air da- ELAMATKAN PUNCRUT KBU KAWASAN | KAWASAN 
kulit lasun anu aya di jariai (Hina sekali kalau ri perumahan. Kompas menyak- Da 2 Im toni LINDUNG ! KONSERVASI 
Pk hai .. sikan sisa-sisa betonan di sekitar SELAMATKAN KAWASAN BANDUNG UTARA KOTA BANDUNG 2 Sa nbaana”  Tanghuhan Parah 
kamu tidak memelihara tempat asalmu sendiri mata air yang sisa- airnya BAMPEMBANDAMAN BENANGIB SMAN DAN BETON YANG TAK BERMNNSANLINAMUNGAN DARI PEMBANGUNAN 1 SC | ae berakar. | Gunngho Akil 
sampai direbut oleh bangsa lain. Bahkan, kamu akan dimanfaatkan sebagian warga Pad aa ii lah tejadi ipenbokan kamus — nyang semakin luas dan KENA MAAAN 1 Sewa ingkungan | | 
lebih hina daripada kulit musang yang ada di tempat Kampung Nyalindung Sebagian senderuni sa bo Naa pgkungan dan LINGKUNGAN GL Smmbaraan “Pacnpangl? 2000 M 
la Garipa g yang pat kecil warga kampung yang ber- Aga bayadukang ebeg Kan Banding Val (KBU) sbg Kawaran 0g 121 Konbantang semaka | 
sampah....Kropak 632 Amanat Galunggung) batasan” dengan tembok : Dan ' pangan lak | 1750 m 
perumahan memanfaatkan tang- PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN BABAKAN —g. 1 
ki air yang disediakan DAM. 2008 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAAT: G KAWASAN SILIWANGI wan AA H500 m 
Oleh SUHARTONO dan CORNELIUS HELMY HERLAMBANG Kuasa hukum DAM, Balyan BANDUNG UTARA KBU): HARUS AWAN! Pekhmlanbang | 
JEDAH NAN NE Bahwa KBU mempunyai funesi lindung dan peranan penting dalam menjamin HUTANKOTA —! 2 | 
Hasibuan, menepis pihaknya me- 2 Ta eayana pemaskingan Kebitapar It Celanga Bana Babakan 1250 m 
langgar izin KBU, Menurut diah)”. Bahwa pabanguna Si KB? dak pena" dengan kondisi Sungai Can Siang AN 
PERAN tisn di yan.) KBU difetapkan sebagai lac. kiennyasidih memilki penopang shantgka sel pemarah ANN KOTA BANDUNG “1 TP AN sya 1000 m 
dukbesarusang wasan — konservasi — seluas — perizinan yang selama ini 2ecaa Optmal bai kahdupan mu yarakat secara berklarjuan, Terancam Bahaya | | OP 
itumasihterpa- 38:54838 hektar (ha) di dalam dipersoalkan warga. Bahkan, la Sa Pa Sa Sea aa an enggan Lingkungan | 750m 
sang di bale Kabupaten Bandung, Kabupaten as yang dimiliki kliennya 
bambu milik Bandung Barat, Kota Bandung, akan bersama Citra —— TERKAIT PEMBANGUNAN CITRAGREEN DAGO (CIPUTRA GRUP) ai ' ...— 
keluarga Abah Atang (55), Ketua dan Kota Cimahi, lewat Surat Green Dago tetap mematuhi ke- — DANPT DAMUTAMA SAKTI PRIMA DI PUNCRUT-KB! 25km 20km 15km 10km 5km 


RT 006 RW 09, Kelurahan Ci- 
umbuleuit, Kecamatan Cidadap, 
Kota Bandung, Jawa Barat (Ja- 
bar). Spanduk itu simbol per- 
an warga di kawasan yang 
kini dikenal dengan nama Pun- 
cut (dari kata 'puncrut' yang 
dalam bahasa Sunda berarti pun- 
cak). Tak mau terhina jika tak 
bisa mempertahankan tanah le- 
luhur, Amanat Galunggung itu 
memberikan semangat bagi 
Abah, dan 400 warga atau hampir 
150 keluarga untuk memper- 
tahankan tanah leluhurnya. 

Intimidasi dan ancaman yang 
selama ini diduga dialaminya pa- 
da "masa perlawanan”-nya ham- 
pir setahun terakhir ini-melalui 
pemanggilan oleh kelurahan, dan 
dijemput polisi-tak membuatnya 
ciut, 

Perlawanannya memang tak 
sendirian. Abah Atang ber- 
ma-sama dengan aktivis warga 
bergabung dalam Torum M 
rakat Peduli Punclut. Ta juga di 
topang oleh Aliansi Masyarakat 
Bandung Utara (AMBU), yang 
salah seorang aktivisnya adalah 
Acil Bimbo, Bahkan, Dewan Pe- 
merhati Kehutanan dan Ling- 
kungan Tatar Sunda (DPKLTS), 
yang diayomi mantan Gubernur 
Jawa Barat Solihin GP, ikut men- 
dukungnya. 

Warga Punclut (dari bahasa 
Sunda, Puncrut, yang berarti 
Puncak), yang terdiri dari Kam- 
pung Nyalindung, Ciraten, Bong- 
kor, dan Kampung Cipicung di 
Kecamatan Cidadap, Kota Ban- 
dung, menuntut tak hanya peng- 
hentian aktivitas pembangunan 
perumahan mewah yang kini 
tengah dilakukan Citra Green 
Dago Bandung-salah satu anak 
perusahaan PT Ciputra Develop- 
ment Tbk-dan penutupan se- 
kolah internasional yang dini- 
lainya melanggar Kawa 
dung Utara (KBU), tetapi juga 
sejumlah janji PT DAM Utama 
Sakti Prima (DUSP). 


Keputusan Gubernur Nomor 181 
Tahun 1982. Sejumlah peraturan 
darah (perda) bahkan keputusan 
presiden (keppers) kemudian ju- 
ga memperkuat status KBU se- 
bagai wilayah konst Pun- 
clut menjadi salah satu bagian 
KBU dengan luas 268 ha di dalam 
wilayah Kota Bandung. 

Untuk membangun perumah- 
an mewah, DAM menggandeng 
Citra Green Dago. DUSP me- 
rupakan perusahaan milik peng- 
usaha asal Bandung bernama 
Im Darmawan yang mengu- 
lahan seluas 140 ha di ka- 
wasan Punclut. Sebanyak 84 ha 
berada di Kota Bandung, dan 56 
ha lainnya berlokasi di Kabu- 
paten Bandung. Kawasan ini te 
catat juga dikuasai dua peri 
haan lain, yaitu PT Mulia Sej 
dan PT Trigana. 

”DAM berjanji hanya mem- 

j gar ada kemu- 

aan kami ke kota Bandung, 

Namun, ternyata yang dibangun 
perumahan,” kata Abah. 

Awalnya, warga percaya saja 
niat mereka. Apalagi Wali Kota 
Bandung Dada Rosada, yang ikut 
menyambangi dan berpidato di 
kampungnya beberapa tahun la- 
lu, mengatakan, kawasan Punclut 
akan ditata dengan baik. "Kami 
dibohongi,” tandas Abah. 

Jalan desa yang lama dibong- 
kar, dan digunakan untuk kapling 
perumahan, DAM — kemudian 
membangun jalan akses baru 
beraspal, yang memotong bukit 
terjal menuju Dago dari Punclut. 
Bukan itu saja, DAM juga mem- 
bangun pagar tembok setinggi 
hampir 2 meter, yang memisah- 
kan warga kawasan kampung de- 


ati 


la satu pintu masuk dari jalan 
baru itu ke kampung Abah, Itulah 
yang menjadi salah satu pemicu 
kekesalan warga. 

Bahkan, yang dianggapnya ke- 
terlaluan, mata air Kadal Me- 
uteng yang selama ini menjadi 


tentuan 20 persen untuk diba- 
ngun dan 80 persen disisakan 
untuk ruang terbuka hijau. 


Rumit dan janggal 
Lahan Punclut memang me- 


legalitas, Semula, kawasan ini ta- 
hun 1958 dijadikan perkebunan 
teh dengan hak Erfpacht, sema- 
cam hak guna usaha, Selanjutnya, 
hak ini diku kembali oleh 
negara. Pada tahun 1961, dike- 
luarkan Surat Keputusan Men- 
Nomor 27/Ka Tahun 
ng memberikan hak milik 
atas tanah bekas hak Er/pacht 
kepada sejumlah eks pejuang, di 
antaranya Solihin GP Azwar 
Anay, Selain infrastrukturnya tak 
ada, lahan tersebut juga tak boleh 
dibangun. Pada 1982, Gubernur 
Jabar Aang Kunacfi mengeluar- 
kan SK gubernur tentang larang- 
an pembangunan di KBU. 

Namun, janggalnya, DAM da- 
pat mengantongi izin lokasi un- 
tuk membangun kawasan wisata 
terpadu dari Wali Kota Bandung 
pada tahun 1994. SK ini tetap tak 
sejalan dengan kemauan guber- 
nur Jabar waktu itu. Hal itu 
terbukti lewat surat gubernur Ja- 
bar kepada Menteri Dalam Ne- 
geri Nomor  912/402/Bappe- 
da/95, pihaknya tidak membe- 
rikan izin pembangunan dalam 
bentuk apa pun di wilayah Ban- 
dung Raya bagian utara kepada 
perusahaan atau perorangan. 

Tiba-tiba, Menteri Agrar 
Kepala Badan Pertanahan Na- 
sional Sonny Harsono memba- 
talkan 943 sertifikat hak milik, 
termasuk SK No 27/Ka Tahun 
1961, yang dimiliki para eks pe- 
juang dan pihak lainnya. Selan- 
Sonny justru memberi- 
s k kepada 
DAM untuk lahan seluas 140 ha 
di kawasan Punclut. Buntut SK 
Menteri Agraria itu, hingga kini 
terjadi ng gugat antara pe- 
milik lahan dengan DAM. 


0 Tegakkan hularn binekunsan terhadap pengembang di KBU sesumi denga UUNa.3 
Th. 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidi 

» Jangan malkukan Kangaks lahan dan peremahan di kannsan Pantirt dan KBU 

& Kembalikan hutan beton menjadi butan asli yang menghijau 


Sesepuh Jawa Barat 


Down, 


Solihin GP 


DPKLTS 


SBCRETARIAT 4 RE MARTADINATANG. NBA BANDUNG 4ONYe- TEKAN FAK C2 72K 


PE nah ar 
8 mari Tana 


TEA penata 
INA NAM Ar INTRA. Perma Yaman 


asi kota same 
Hanan 


"Perizinan kami sudah diuji 
oleh Pengadilan Tata Usaha Ne- 
gara sewaktu digugat warga 
tetap dimenangkan hakim,” kata 
Balyan. Bahkan, ia menegaskan, 
pembangunan perumahan di ka- 
wasan Punclut tidak butuh re- 
komendasi Gubernur Jabar 
perti yang dituntut warga. Alas- 
annya, SK Gubernur Jabar itu 
baru diterbitkan tahun 2008. Pa- 
dahal, pihaknya sudah mengan- 
tongi izin sebelumnya. SK Gu- 
bernur Jabar, tak berlaku, 

Soal pemindahan jalan dk 
diakui Balyan sebagai puncak da- 
ri reaksi warga selama ini. Jalan 
yang melint: ampung Nya- 
lindung di Kecamatan Cidadap, 
Kota Bandung, dipindahkan pe- 
ngembang dengan jarak kurang 
dari 20 meter, Tapi diprotes war- 
ga dengan tudingan bakal di- 
gunakan untuk pembangunan 
rumah. Balyan mengaku pernah 
membuat perjanjian dengan war- 
ga tahun 2010 soal jalan. 

Namun, lanjut Balyan, sesuai 
perjanjian itu, sewaktu-waktu ja- 
lan tersebut bisa dipindah. 

Menurut Praktisi Lingkungan 
dari Dewan Pemerhati Kehutan- 
an dan Lingkungan Tatar Sunda 
Taufan Suranto, persoalannya 
bukan soal akses jalan dan ke- 
mudahan warga. Namun, izin lo- 
kasi pembangunan dan penggu- 
maan kawasan Punclut sebagai 
kawasan konservasi alam. 


mmbabebandanhaka 


”Konflik dengan warga bukan 
pertama kali dan bukan satu-s: 
tunya. Sejak izin lokasi diberikan 
Wali Kota Bandung, protes terus 
bermunculan. Sebab, keputusan 
itu bertentangan dengan aturan 
yang lebih tinggi. Pada periode 
1982-1994, ada lima SK Gubernur 
Jabar yang melarang pemba- 
ngunan di KBU, karena KBU ka- 
wasan yang dilindungi,” ujar Ta- 


, kasus ini 
sempat diusut Bidang Intelijen 
Kejaksaan Agung tahun 2006, 
"Tim mencium dugaan penya- 
lahgunaan wewenang Wali Kota 
Dada Rosada dan pemilik DAM. 
Namun, hingga kini tak ada ke- 
jelasan,” ujar Taufan. 


PeMbaNgUNAN di KaWaSaN Bandung Utara (KBU) 
Bencana bagi CeKkuNgaN BaNduNg 
'TOLAK PEMBANGUNAN PERUMAHAN MEWAH 


Namun, Laporan Badan Pe- 
meriksaan Keuangan (BPK) Se- 
mester II Tahun Anggaran 2007 
tentang kawasan Punclut juga 
menyebutkan, pembangunan 
ses jalan dari Punclut ke Dago 
bertentangan dengan Perda Kota 
Bandung Nomor 2/2004. Perda 
itu kemudian diubah pada 2006 
disertai perubahan gambar peta 
kawasan Punclut yang semula 
hijau (ruang terbuka hijau) men- 
jadi kuning (perumahan dengan 
kepadatan rendah). 

BPK juga menilai analisis 
dampak lingkungan (amdal) yang 
disyaratkan juga tidak mende- 
ngar aspirasi warga dan pemer- 
hati lingkungan. Apalagi amdal 
dibuat oleh DAM, dan bukan 


konsultan lingkungan yang ber- 
kompeten. "Mente Negara 
Lingkungan Hidup agar mengkaji 
pelanggaran kawasan Punclut Ji- 
ka perlu lakukan penyidikan oleh 
PNS di kementerian tersebut," 
demikian rekomendasi BPK. 

Selanjutnya, rekomendasi 
BPK juga meminta Gubernur 
Provinsi Jabar menegur Wali Ko- 
ta Bandung dan menertibkan 
kembali kawasan tersebut, 

Namun, rasanya teguran saja 
tak cukup. KBU sudah telanjur 
rusak. (ELD) 


@ 


Lihat Video Terkait 
"Tekad Tak Mau Terhina” 
di vod,kompas.com/ 
takmauterhina 


SENTRA HKI DAN UPAYA PENINGKATAN RISET BERORIENTASI HKI 


Riset dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Ibarat dua sisi mata uang yang saling 
berkaltan. Rendahnya anggaran untuk penyelenggaraan riset di suatu negara, 
berkorelasi dengan tingkat perolehan HKI, terutama paten domestik yang dimiliki 
negara tersebut. Fakta Ini terlihat jelas dalam praktek penyelenggaraan riset di 
Indonesia, 


Sebagaimana diketahui, sejauh Ini dapat disebut bahwa anggaran untuk 
menyelenggarakan riset di Indonesia, sebagian besar masih bersumber dari 
anggaran publik (baca: APBN). Berdasarkan Indikator dan Statistik Iptek 
(Kemenristek, 2012), belanja penelitian dan pengembangan (litbang) di sektor 
pemerintah tahun 2010 berjumlah Rp. 2.039,90 Milyar, di mana 77,59 94 atau 
sebesar Rp. 1.582,67 Milyar bersumber dari DIPA dan 14,33 Y4 atau Rp. 292,28 
Miyar dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan biaya riset dari 
dana swasta/industri hanya sebesar 0,564 atau Rp. 11,34 Milyar serta dana dari 
luar negeri sebesar 0,939 atau Rp. 19,01 Milyar. 


Perlu diinformasikan, survei tentang indikator dan statistik iptek ini dilakukan 
setelah adanya peningkatan alokasi anggaran penelitian di perguruan tinggi sejak 
tahun 2009, di mana pemerintah mengalokasikan dana Rp. 1,2 triliun untuk 
menggiatkan riset di Indonesia sebagal bagian dari 20 persen APBN 2009 untuk 
sektor pendidikan (Kompas, 13/12/08). 


Optimalisasi Anggaran 


Secara normatif, upaya peningkatan perolehan HKI, khususnya paten telah 
dirumuskan dengan lugas dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang 
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi, termasuk ketentuan lex specialis yaitu berupa pengecualian 
terhadap dana yang diperoleh dari hasil kegiatan litbang dari Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP). Sayang berbagai klausul progresif tersebut tidak bergaung 
di lapangan, bahkan tidak sedikit perguruan tinggi dan Lembaga Litbang yang 
enggan kalau tidak mau disebut "takut" menerapkannya. 


Oleh karena itu, rencana pemerintah untuk menaikkan alokasi anggaran 
penelitian masih menjadi tumpuan harapan yang utama untuk meningkatkan paten 
domestik. Syaratnya, tentu saja seperti disebut di atas, selain untuk memperbanyak 
kegiatan penelitian, anggaran tersebut harus diorientasikan pada penelitian yang 
dapat mendongkrak perolehan HKI, khususnya paten. 


Dalam konteks ini, alokasi anggaran penelitian dimaksud hendaknya juga 
diperuntukkan untuk meningkatkan insentif dalam upaya mendorong peneliti 
maupun lembaganya untuk mendaftarkan paten sebagai kelanjutan atas hasil 
penelitiannya. Insentif seperti Ini sebenarnya pernah dikembangkan oleh 
Kementerian Negara Riset dan Teknologi melalui program pembentukan dan 
penguatan Sentra HKI, Oleh Paten, dan Oleh Disain. Akan tetapi, dalam beberapa 


tahun terakhir sistem insentif ini telah ditiadakan. Sistem insentif sejenis yang 
masih eksis adalah Uber HKI di lingkungan perguruan tinggi yang dikembangkan 
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, terdapat sistem insentif 
yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian, tetapi hanya terbatas pada pihak 
yang terkait (stakeholder) dengan Kementerian tersebut. 

DI masa mendatang, peningkatan sistem Insentif Ini tetap perlu mendapat 
perhatian. Bahkan untuk lebih mendorong peneliti, hendaknya sistem Insentif tidak 
terbatas pada biaya pendaftaran saja seperti yang dikembangkan selama ini, 
tetapi termasuk biaya pemeliharaan paten yang relatif lebih besar dibandingkan 
dengan biaya pendaftaran. 

Selain itu, masih banyak bentuk sistem insentif yang mungkin dikembangkan — 
atau paling tidak perlu ditinjau kembali, seperti halnya pemberian reward yang 
lebih tinggi, melalui poin kredit (cum) yang lebih tinggi dari pada sekarang kepada 
peneliti yang memperoleh paten. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Dari sis! kelembagaan, anggaran penelitian perlu juga dimanfaatkan untuk 
pengembangan dan penguatan unit informasi dan pengelolaan HKI. Bagi lembaga 
Litbang dan perguruan tinggi yang belum memilikinya, hendaknya secepat mungkin 
merealisasikan dan membenahinya. Hal ini relevan dengan amanah UU Nomor 
18 Tahun 2002 yang menetapkan bahwa setiap Lembaga Litbang dan perguruan 
tinggi wajib mengusahakan pembentukannya, sesual dengan kapasitas dan 
kemampuannya sebagaimana dinyatakan pada pasal 13 ayat (2). Keberadaan unit 
pengelola HKI seyogianya tidak lagi sekadar pelengkap, tetapi menjadi kebutuhan, 
karena di perguruan tinggi khususnya, sangat strategis peranannya sebagai salah 
satu infrastruktur menuju rasearch university (Ahmad M. Ramli, 2008). 


Mengubah Pendekatan 


Untuk mendongkrak perolehan HKI, khususnya paten domestik, saat ini juga 
dibutuhkan pendekatan yang lebih efektif dalam pengembangan dan penerapan 
kebijakan HKI secara nasional. Kecenderungan untuk mengutamakan pendekatan 
hukum, sudah saatnya digeser ke arah pendekatan teknologi dan ekonomi — 
liga hal yang harus berdiri sejajar dalam kebijakan HKI. 


Pelajaran penting yang dapat dipetik dari berbagai pengalaman selama ini, 
mengindikasikan bahwa penanggulangan pelanggaran HKI yang dilakukan secara 
gencar tetap tidak berjalan secara efektif, karena memang akar persoalannya 
tidak teratasi dengan baik. Penegakan hukum yang represif sekalipun, biasanya 
tidak akan serta merta dapat menghentikan pembajakan, tanpa dukungan teknologi 
yang tersedia dan terjangkau oleh masyarakat, 


Oleh karena Itu ke depan, pendekatan dalam pengembangan dan penerapan 
kebijakan HKI, perlu ditinjau kembali. Paling tidak kita perlu mempelajari lebih 
Jauh praktik yang diterapkan di negara maju. Keberhasilan mendongkrak paten 
domestik di Amerika Serikat (AS) misalnya, tidak serta merta terjadi, bahkan 
sampai dengan tahun 1980. Semuanya baru berubah drastis dengan 
diundangkannya BDA (Bayh-Dole Acf) (1980) yang berhasil mengubah orientasi, 
persepsi, perilaku lembaga riset pemerintah termasuk universitas. 


Pendekatan melalui jalur legislatif dengan melakukan amandemen (perubahan) 
terhadap perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur riset dan HKI 
di Indonesia, jelas bukan perkara mudah, namun demikian secara bertahap, 
pemerintah juga perlu mengembangkan berbagai program dan bentuk insentif 
untuk mendorong kesadaran lembaga litbang dan peneliti/perekeyasa, agar 
biaya riset yang terbatas dapat dioptimalkan dengan menyelenggarakan riset 
yang berorietnasi HKI. 


Dalam konteks ini, pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi, sejak 
tahun 2010 mengembangkan kembali program insentif HKI sebagai salah satu 
kontrak kinerja Menteri Negara Riset Dan Teknologi dengan Presiden untuk 
memfasilitasi pembentukan kelembagaan sentra HKI dan peneliti/perekaya untuk 
mendaftarkan HKI ke Direktorat Jenderal HKI. Informasi mengenai program ini 
dapat diakses di website Kemenristek, http-/www:ristek.go.id/Pengumuman/ 
Penerimaan Proposal Insentif HKI TA 2013. Penerimaan proposal dibuka sampai 
dengan 31 Oktober 2012. 


Tertanda 


Asisten Deputi Urusan 
Kekayaan Intelektual dan Standardisasi Iptek 
Kementerian Riset dan Teknologi 


BEST DENKI 


Electronic Store 
| Kaneyan Cit (021) 7278 1100, 
Muli Ketapa Gadu 


SHARP 
rame Special Deal dengan BCA kartu k 
cay 


hanya dl Atrkem tenayan 


DISKON 7 


A6WL700 
LED TV 30 46”FULL HD 


whatiseighty.com 


Jan 


red Mg Kari Saja 


BURUAN. IN 


CONTOH PERHITUNGAN 
# TAMBAHAN DISKON 20) 


Ng 
s/d L2bulan 


Na Sa 
EPSON 
SDAUS KANO 


yarat & ketentuan berlaku 


Tambahan Diskon s.d. 


Diskon s.d, 


BP s/n 12 BULAN 
A Kartu Kreorr & Desrr BCA 
un Store BEST DENKI 


LECTE! 


D Irems 


Perione : 14 - 16 Serremerr “12 


Syarat & Ketentuan Berlaku I 


aa ok 


"CRAZY, SALE 


PENGGUNA KANTU KRKDTE MCA 
DI BEST DENKI SENAYAN C1 


masang seraroor: 
(@. muwencanon: 


KOMPAS, JUMAT, 


14 SEPTEMBER 2012 


FOKUS 


LINGKUNGAN HIDUP 


Setelah Punclut, Ciosa, Lalu ke Mana? 


Kampung Ciosa, Desa Mekarsaluyu, Kecamatan 
Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin 
(10/9) siang, itu sunyi. Terlihat seorang bocah yang 
tengah membeli es di warung yang letaknya tak jauh 
dari pintu gerbang Kampung Ciosa. Seorang anak 
lainnya bermain-main sendirian dengan bertelanjang 
kaki di terik matahari yang menyengat. Kawasan ini 
menjadi kawasan baru yang ”dijarah” pengembang 


setelah Punclut, 


Oleh CORNELIUS HELMY dan SUHARTONO 


intu rumah 
warga juga ter- 
lihat 


tertup. 
ada aktivi- 


loteh warga kampung y 
asanya ramai saat mereka masih 
bisa menjemur hasil perkebun- 
annya sebelum dijual ke Kota 
Bandung yang berjarak sekitar 
tujuh kilometer, 

Sebagian lahan perkebunan 
warga nyaris sudah tidak ada 
karena harus dikorbankan untuk 
pembangunan 
Resor Dago P: ng meng- 
ambil lahan seluas lebih kurang 
60 hektar (ha), perumahan me- 
wah, hotel, dan apartemen, 

Di kampung yang sepi itu kini 
hanya terdengar suara pekerja di 
balik tembok setinggi 2,5 meter 
di ujung Kampung Ciosa, Para 
pekerja tengah mengebut me- 
ngerjakan pembangunan Hotel 
Pullman di kawasan Resor Dago 
Pakar yang kini sudah mencapai 
12 lantai dari 13 lantai yang akan 
dibangun. 

Kampung Ciosa saat ini cuma 
noktah di tengah kawasan mo- 
dern pembangunan PT Bandung 
Pakar yang membangun Resor 
Dago Pakar, Posisi kampungnya 
di tengah-tengah kampung” mo- 
dern yang memiliki luas 344 hadi 
k: n Bandung utara (KBU), 
dengan ketinggian 700-900 me- 
ter di atas permukaan laut (dpl). 

KBU merupakan kawasan di 
Cekungan Bandung yang 
la di ketinggian mulai dari 
750 meter persegi dengan luas 
38.548 ha. Wilayahnya menca- 
kup wilayah administrasi Kabu- 
paten Bandung, Kota Bandung, 
dan Kota Cimahi. Kawasan ini 
merupakan lahan konservasi dan 
berfungsi untuk melindungi ka- 
wasan di bawahnya, yaitu Ce- 
kungan Bandung, 

Jumlah penduduknya kini tak 
kurang dari 18 kepala keluarga 
(KK) dari jumlah sebelumnya 
yang ratusan keluarga. "Sebagian 
besar warga memang sudah pin- 
dah dan membangun rumah baru 
atau mengontrak di sekitar Dago 
ataupun daerah lain di Kt n- 
dung. Sekarang tinggal 18 ke- 
luarga ini saja yang bertahan,” 
Aceng Setiadarmawan 
ga Kampung Ciosa, Desa 
amatan Cime- 
en Bandung. 
ah satu yang tinggal adalah 
keluarga Aceng beserta kerabat- 
nya, Ta bertahan dan tidak mau 
menjual tanahnya sejengkal 
pun. 

Mayoritas warga Kampung Ci- 
osa kini hanya buruh di Bandung 
dan sebagian kecil petani yang 
menanam singkong, pisang, dan 
cengkeh. Beberapa orang di an- 
taranya ada yang menjadi buruh 
di Resor Dago Paka 


Dibentengi 


Aceng berdagang minuman 
dan makanan ringan di warung- 
nya yang dikenal dengan nama 
Warung Randu. "Bagaimana wa- 
rung saya laku kalau ditutup tem- 
bok setinggi ini. Padahal, ini sa- 
tu-satunya kehidupan « 
Aceng seraya menunjuk tembok 
beton yang belum setahun ini 
dibangun. 

Menurut Aceng, pengembang 
sengaja membuat benteng tem- 
bok untuk mematikan usahanya 
sehingga ia dan warga Kampung 
Ciosa tidak betah dan akhirnya 
menjual lahannya ke pengem- 
bang. “Benteng” tembok diba- 
ngun dari pintu masuk jalan 
pengganti jalan Kampung Ciosa 
hingga ujung kampung. Dulu, le- 
bar jalan 6 meter, tetapi kini 
hanya 3 meter. 

Tembok setinggi 3 meter— 
yang menghalangi warga Kam- 
pung Ciosa melihat langsung pe- 
mandangan Kota Bandung setiap 
saat—dibangun akhir tahun lalu. 
Kini tembok dipasangi kamera 
pemantau (CCTV). 

i ini seperti penjahat 
yang dimata-matai dan warga 
terasing di kampung kami sen- 
keluh Aceng. 

Sebelumnya, salah satu mata 
air warga Ciosa juga ditutup un- 
tuk pembangunan fondasi Hotel 
Pullman. Akibatnya, hingga kini, 
warga bergantung pada pasokan 
air bersih pengembang. Sehari 
tiga kali tangki besar yang dikirim 
pengembang mampir di Ciosa. 
Kabel listrik PLN juga baru-baru 
ini saja diizinkan melintasi areal 
proyek untuk disambungkan ke 
warga Ciosa, 

Aceng juga pernah memper- 


Lapangan Golf 


soalkan pembongkaran jalan de- 
sa serta kewajiban pembayaran 
lahan oleh pengembang. Dengan 
terpaksa ia masuk ke lapangan 
golf dan akhirnya harus ber- 
urusan dengan hukum. 

Menurut ayah dua anak itu, 
sejak aktivitas PT Bandung Pakar 
mengubah kawasan perkam- 
pungan Ciosa, banyak warga se- 
tempat yang tidak lagi bertahan 
di tanah leluhurnya. Warga ter- 
paksa menjual lahan milik me- 
reka, 

Selain melepas tanah dengan 
harga yang sangat murah, warga 
juga tak ingin menghadapi teror 
dan intimidasi dari oknum-ok- 
num tertentu seperti yang se- 
lama ini dirasakan, Aceng dan 
warga mengingat bagaimana ber- 
bagai bentuk tekanan selama ini 
terjadi dan terus bermunculan 
agar warga mau menjual lahan 
dengan harga Rp 450.000 per 
meter persegi. Padahal, di ke- 
mudian hari tanah dijual kembali 
dengan harga Rp 3 juta hingga Rp 
8 juta per meter persegi, 

Intimidasi juga berlaku ter- 
hadap pendatang di Desa Cibu- 
ral yang memiliki lahan dengan 
s sertifikat hak milik. Pe- 
milik tidak buat apa-apa 
ketika ia tidak k masuk ke 
tanahnya sendiri karena sebagian 
besar al di sekitarnya sudah 
dikuasai pengembang. 

"Jalan masuk ke tanah kami 
dibuldoser dan sebagian material 
untuk membangun saung dicuri, 
ujar Hj Yulifah, pemilik tanah di 


Blok Karamat, Desa Ciburial, da- 
lam su 


itnya berkali-kali kepada 
desa dan Kabupaten Ban- 
ng juga tidak ditanggapi. 
Pemi han selu .000 meter 
persegi itu akhirnya melayang- 
dan hingga kini ma- 
sih berproses di pengadilan, 


(3 


Kami ini seperti 
penjahat yang 
dimata-matai dan 
warga terasing di 
kampung 
sendiri. 


Aceng Setiadarmawan 


Menjaga aset 

ate Manager PT Bandung 
Pakar Kardjono Widjaja, yang di- 
dampingi Kepala Bagian Umum 
Soetarto, menepis tudingan 
Aceng dan warga. "Kami tidak 
pernah memaksa, apalagi meng- 
intimidasi soal penjualan. Kami 
hanya menjaga lahan dan 
aset-aset kami,” ujar Kardjono. 
juga menampik bahwa lo- 
kasinya dianggap melanggar 
aturan di KBU. "Kami punya izin 
lahan dan pembangunan. Sebe- 
lumnya, kami juga mempunyai 
analisis mengenai dampak ling- 
kungan (amdal) yang harus kami 
patuhi. Selain tidak boleh mem- 
bangun lebih dari 15 persen dari 
lahan yang ada, kami juga tidak 
mengambil air tanah. Kami ambil 
dari mata air kami sendiri, selain 
juga dari Kali Cikapundung dan 
berlangganan dari PDAM s 
ta? ujarny: 

Soetarto juga menampik ang- 
gapan bahwa pembangunan pa- 
gar beton dan pemasangan CCTV 
untuk menjaga dan memata-ma- 
tai keseharian Aceng dan warga 
Ciosa lainnya. "Tembok itu di- 
bangun untuk menjaga aset-aset 
kami, Kalau kami bangun tinggi, 
itu, kan, juga untuk menjaga ke- 
indahan. Masa di depan hotel 
bintang lima ada rumah-rumah 
warga. Karena itu, kami tembok,” 
ujarny 


Hingga lereng perbukitan 


Selama lima tahun terakhir ini, 
KBU memang menarik banyak 
minat para pengembang, tidak 
hanya di kawasan Punclut, tetapi 
juga di Dago Pakar. Bukti nyata 
adalah bagaimana KBU yang du- 
lunya lebih banyak perkebunan 
dan semak belukar kini berubah 
menjadi padat dengan kawasan 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


permukiman. 
Selepas Terminal Dago, kawa- 
san permukiman saat ini sudah 
merambah hingga ke kawasan 
Taman Hutan Raya Djuanda. 
Bahkan, hingga ke lereng-lereng 
perbukitan di sekitarnya tumbuh 
permukiman yang dibangun de- 
ngan kemiringan lebih dari 45 
derajat. 
Dengan kondisi seperti ini, tak 
heran jika pengacara PT DAM 
Utama Sakti—perusahaan yang 
dituding melanggar kawasan 
konservasi di KBU di kawasan 
Punclut—Balyan Hasil 
menuding. Menurut dia, para pe- 
merhati dan warga seharusnya 
juga menuding permukiman 
yang dibangun perorangan atau- 
pun perusahaan di lereng-lereng 
perbukitan Bandung utara, 
juga sebagai 
ng harus disorot sebab 
pembangunan tersebut diyakini 
tidak berdasarkan aspek yuridis, 
seperti pengembang perumahan 
yang memiliki amdal ataupun pe- 
rencanaan lain,” ujar Balyan. 
Koordinator Walhi Bandung, 
Jawa Barat, Dadan Ramdan, 
membes n. "Tahun 1994, ba- 
ru sekitar 100 lebih pengembang 
perusahaan ataupun perorangan 
yang mengajukan izin untuk me- 
an di KBU. Na- 
ng jumlahnya sudah 
3850 perusahaan. Itulah yang ha- 
spadai pemerintah,” kata 


rus diw: 
Dadan, 
Dadan tak habis pikir. Mes- 
kipun ada sejumlah ketentuan 
yang dikeluarkan pemerintah 
provinsi dan kabupaten beserta 
Dewan Perwakilan Rakyat Da- 
erah untuk menjaga KBU sebagai 
konservasi air dan ngan ud 
ra bersih Bandung dan sekitar- 
nya, pelanggaran teri 
tentuan tersebut terus t 
depan ma 
Dua kasus yang mena 
syarakat adalah k: 
Punclut dan Resor Dago Pak: 
KBU. Di luar itu, tujuh kasus lain 
dari 13 kasus pernah diinven- 
tarisasi Walhi, 
'Ada tujuh kasus pelanggaran 
di KBU, Semuanya belum men- 
dapatkan perhatian serius dari 
pemerintah provinsi, kabupaten, 
ataupun kota meski 


Na Banda 
hukum di KBU 
lam diskusi di s 
Kompas Biro Bandung, Senin la- 
lu, 


Dilangkahi 

Pemerintah Provinsi Jawa Ba- 
rat juga pernah dilangkahi pe- 
merintah pusat terkait perizinan 
di KBU. Salah satunya berkaitan 
dengan izin pengelol Taman 
Wisata Tangkubanparahu yang 
berbatasan antara Kabupaten 
Bandung Barat dan Kabupaten 
Subang. 

Hal itu diakui Wakil Gubernur 
Jawa Barat Dede Yusuf yang di- 
temui di Bandung, Kamis (13/9). 
Dia mengatakan, Gubernur Jawa 
Barat tidak pernah mengeluar- 
kan rekomendasi tentang penge- 
lolaan TWA Tangkubanparahu, 

in, Ia , dikeluarkan oleh 
Balai Konser imber Daya 
Alam kepada PT Graha Rani Put- 
ra Persada selaku pengelola. 
angkubanparahu termasuk 
lam KBU sehingga harus me- 
lalui rekomendasi gubernur," 
ujar Dede, 

Sementara itu, Kepala Dinas 
Permukiman dan Perumahan 
Provinsi Jawa Barat Edi Nasution 
kan, pihaknya mengatur 
secara tegas perizinan terkait 
pembangunan di KBU. Menurut 
Edi, arnya adalah Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2008 
terkait pemanfaatan KBU, yang 
kemudian diikuti dengan per- 
aturan gubernur untuk aspek 
tekni: 

“Perizinan tetap ada di ka- 
bupaten ataupun kota, tetapi 


tetap harus disertai rekomendasi 
gubernur,” kata Edi, Kamis 
(13/9). 


Rekomendasi, lanjut Edi, men- 
jadi wajib untuk mem- 
bangun di KBU. Misalnya, kom- 
posisi terbangun serta ruang ter- 
buka hijau. Ketentuan ini berlaku 
sejak peraturan gubernur tahun 
2009. Edi mengaku tidak bisa 
berbuat banyak untuk perizinan 
yang berlaku sebelumnya. 

Edi menambahkan, Pemprov 
Jabar juga beberapa kali mem- 
beri teguran kepada bangun- 
an di KBU yang menyalahi ke- 
tentuan melalui Satpol PP. Sanksi 
yang diterima umumnya penye- 


gelan, seperti bangunan kafe 
ataupun perumahan, 


amun, masih banyak ba- 
ngunan yang melanggar. Masih 
banyak bangunan yang didirikan 
di KBU tanpa rekomendasi gu- 
bernur,” kata Edi lagi. 

Memang, siapa tak tergiur jika 
pengawasan dan penegakan hu- 
kum lemah. Seperti kata Kepala 
Unit Kerja Presiden untuk Peng- 
awasan dan Pengendalian Pem- 
bangunan Kuntoro  Mangku- 
subroto, "Kalau memang me- 
langgar ketentuan, sikat saja" 

"Kalau sudah benar, izinkan,” 
ujarnya. 


Tembok 
pembangunan 
hotel 
berbintang di 
kawasan Resor 
Dago Pakar 
diawasi dengan 
kamera 
pemantau 
(CCTV) yang 
berbatasan 
langsung 
dengan 
permukiman 
penduduk 
Kampung 
Ciosa, 
Cimenyan, 
Kabupaten 
Bandung, 
Minggu (9/9). 


KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO 


Ietustre 


Lensa berkualitas 


dengan harga terjangkau 


Manjakan indera penglihatan Anda 
menggunakan lensa yang berkualitas 


Inovasi torbaru, 
lensa kontak AVAIRA. 


dari CoopelVision Jengah bahan siigane hye 


DAPATKAN VOUCHER 


2020: 


Dari harga 


frame atau sunglass 


ILLUS & 


in) 


Syarat dan ketentuan berlaku 


Single Vision 


Harga 
Mulai 


Harga 
Mulai 


ogel 


menghantarkan oksigen Bongani baik-satungga mata 
Aakan tetap 88hat serta nyaman hingga aktir hari 


apatkan Youcher 


AVAIRA s0ox 


Solocare 
Aaua 360ml 


OPTIK 
MELAWAI 


am 
NT 


A Revolutionary 
Breathablo 
Contact Lenses 


4 Gi 
dai 


Mp Yanto / 


eyevOlution 


Pric 


rp 15.000 


Lensa Progressive Crown 


r190.000 


@) 


6 bulan 


Bagi pemegang Kartu Kredit 
dan Debit CIMB Niaga 


Mustro brand : Photochromic Clarezi 


-. Essilor brand : Transitions Vardur Digita 


Bi cimeniaca MNkiR ... (MP MAKE 


CREDIT CARD 4 DEBIT CARD 


Lensa Hi Index Lensa Tipis 


135.000 


Lensa Photochromic 


r440.000 


Longa Kotak Butanary 
dengan UV Protection, design tound sdga 
untuk kenyamanan & Gasign asphorio 
umuk ketajamaapenglihatan 


Harga 
Mulai 


Harga 
Mulai 


P Voucher SODEXO ! 
AM Rp. 25.000 


untuk pembelian 2 box 
Newlook Color / 


KT 50” 


OPTIK 


KELUARGA 


Better LIFE with Better HEARING TRADE-IN 


Jika Anda atau orang yang Anda kasihi mengalami 


anna 
En 


gangguan pendengaran, datanglah segera ke 


Pusat Alat Bantu Dengar Melawai, untuk mendapat 


www pusatalathantudangarmelawai com 


pemeriksaan pendengaran GRATIS. 


lama" Anda dengan” 
Produk Widex 


Call Center : (021) 726 9802 


mrioperkoran @ 


FOKUS 


LINGKUNGAN HIDUP 


KOMPAS, 


JUMAT, 14 


SEPTEMBER 2012 


DAMPAK KERUSAKAN KBU 


Bandung dan Jakarta Ter 


Kawasan Bandung Utara atau KBU selama ini 
dikenal sebagai kawasan di sebelah utara Cekungan 
Bandung. Cakupan kawasan itu dimulai dari 
ketinggian 750 meter di atas permukaan laut, dengan 
wilayah mencapai 38.546,35 hektar dan mencakup 
sebagian wilayah administrasi Kabupaten Bandung, 
Kota Bandung, dan Kota Cimahi, Provinsi Jawa 


Barat, 


ari sejumlah ke- 

tentuan y 

terdiri dai 

putusan pre: 

den, keputusan 
Menteri Kehutanan, gubernur 
Jawa Barat, 
erah serta surat keputusan gu- 
bernur, KBU ditegaskan sebagai 
kawasan konservasi, yang fung- 
sinya melindungi kawasan di ba- 
wahnya, yaitu Cekungan B: 
dung, terutama di Bandung Se- 
latan. 

Koordinator Wahana Ling- 
kungan Hidup (Walhi) Bandung, 
Jabar, Dadan Ramdan, mengaku 
heran dengan pemerintah 
vinsi Jabar. Meskipun banyak ke- 
tentuan yang menej n dan 
melarang, pelanggaran demi pe- 
langgaran terus terjadi. 

"Dua kasus utama adalah pe- 
langgaran di kawasan Punclut 
dan Resor Dago Pakar, selain 
sejumlah k: pelanggar- 
an lainnya yang kini masih dikaji 
oleh Lembaga Bantuan Hukum 
(LBH) Bandung untuk diperso- 
a yuridis di penga- 
dilan,” kata Dadan, 

Menurut Dadan, is-kasus 
lain adalah pembangunan apar- 
temen The Jarrdin di Ciham- 
pelas, apartemen Sangkuriang di 
Jalan Sangkuriang, Rusunami 
Tubagus Ismail di Kecamatan Se- 
keloa, apartemen milik PT Cro- 
wn Group di Ciumbuleuit, juga 
kasus pembangunan apartemen 
Galery Ciumbulevit, pembongt- 
gar budaya SMAK Dago, 
ngunan hotel Panghegar 
di Kecamatan Cigadung, hingga 
apartemen Ritekgateway Pasteur 
18 lantai, 

Menurut Dadan, kerusakan di 


kawasan konservasi KBU sudah 
mencapai 70 persen dan akan 
terus meningkat jika pemerintah 
provinsi dan kabupaten kota ti- 
dak serius menyikapi. "Ini karena 
pengawasan dan penegakan hu- 
kum lemah, para pejabatnya juga 
tidak konsisten dalam menerap- 
kan aturan,” ujarnya. 

Aktivis Dewan Pemerhati Ke- 
hutanan dan Lingkungan Tatar 
Sunda (DPKLTS), Taufan Suran- 
to, menyatakan hal senada. ”Tan- 
pa campur tangan pusat, keru- 
sakan di KBU akan semakin pa- 
rah. Kalau di Bopunjur (Bogor, 
Puncak dan Cianjur) pernah di- 
keluarkan keputusan presiden 
(keppres), maka seharusny 
KBU pun pemerintah pusat harus 
ikut campur tangan dengan me- 
ngeluarkan keppres,” tandasnya. 

Menurut Taufan, kerusal 
yang terjadi di Bandung Utara 
ke Kota Bandung, 


akan berimb 


akan tetapi juga pasglan air dan 
penyerapan air hujan yang bisa 


matan Baleendah. 

Data DPKLTS, selama kurun 
waktu 17 tahun (9! 
wasan permukiman mengalami 
peningkatan sekitar 10 pangan 
menjadi lebih da 
Peningkatan juga t 
wasan industri ar 5 pers 
menjadi hampir 2.500 h 
Hingga tahun 2012, belum ada 
data pasti. Namun, melihat ma- 
sifnya pembangun di kawa 
dipe: n perubahan 
semakin mencolok. 


Kerusakan hutan 
Dari data Walhi, KBU yang 


mpung Cicunteung, Baleendah, 
um, Selasa (1/9). Kerusakan Kawi 
Sungai Citarum yang selalu meluap setiap tahun. 


luasnya mencapai lebih dari 
38.000 hektar yang terdiri dari 
hutan produksi 15.700 hektar, 
hutan konse atau cagar alam 


setiap harinya dan setiap ta- 

hunnya bisa diserap CO2 sampai 

1406,88 kg,” jelas Dadan. 
Dengan prediksi tingkat ke- 


hampir n hutan  rusakan kawasan hutan yang ma- 
lindung lebih dari 7200 hektar, sih utuh sebesar 80 persen, maka 
Taman Hutan Raya (Tahura) hutan yang masih baik men- 


Djuanda Dago hanya seluas 590 capai lebih dari 11000 hektar. 
hektar. Adapun lu gal per- — Adapun kawasan hutan yang su- 
kebunan dan kebun campuran — dahrusak sampai 70 persen men- 
serta hortikultura mencapai — capai sekitar 27000 hektar. 

hampir 8.000 hektar, Sementara 
permukiman penduduk, hotel, 
artemen, dan lainnya menca- 
4000 hek 
Hitungan Walhi, dengan ra- 
sigen yang dihasilkan 
per tegakan seperti pohon ma- 
honi atau rasamala berdiameter 
50cm, per hari akan diperoleh 1,2 
kilogram oksigen. Sedangkan per 
tahun akan diperoleh 438 kg ok- 
sigen. Setiap hektarnya tersi 
400 pohon. Sementara, r 
emisi karbon (CO2) yang disi 
setiap pohon mencapai 


kg per tahunnya,” tambah 
Dadan lagi. 

Padahal, lanjut Dadan, dengan 
jumlah hutan yang masih & 
lebih dari 1000 hek 
ketersedian oksigen saat ini ha- 
nya mencapai 5,55 juta kg setiap 
harinya. Adapun oksigen yang 
hilang di kawasan hutan yang 


rusak mencapai 12,95 juta kg per 


hari. 


Intuk emisi gas karbon yang 
terserap, Walhi mencatat setiap 
harinya 178 juta kg atau 
tahunnya mencapai 6,5 miliar kg. 
Sedangkan emisi yang tidak ter- 
ap mencapai 41, 
15,18 miliar kg setahun. 


Banjir di selatan 
Dampak paling besar dir 
kan di selatan Bandung da 
adalah banjir. Kalau 
di KBU "banjir” ratusan pengem- 


bang yang 


mengajukan izin pembangunan 
permukiman, 
an Baleendah, Kabupaten Ban- 
dung, rumah wa 
dilanda air bah selama berming- 


gu-minggu. 


Zaenal Arifin (72), warga Kam- 
pung Cieunteung, Desa Baleen- 
dah, Kabupaten Bandung, 2 
salah satu warga yang menjadi 


KOM! 


langganan 
di bantara 
airnya ber 
penuh sam 


stiap 
Siti Fatim: 
gal dunia p 
bat kelelah 
tengah pe 


juta kgatau 


luap. 


nal | 


han. 
teung yan 
berlomba-lomba 
nya dalam 


maka di K 


mat- 


kolah. SD 
misalnya 
ajar dipind 


a benar-benar 


lumpur 


lalah 


Korbannya 
rumah, tetapi juga R3 


. Aktivita: 


an sekolah tidak lay: 
yang mengeras hingga 
setengah meter teronggok di da- 
lam dan luar rumah. Beberapa 


PAS/RONY ARIYANTO NUGROHO, 


Kabupaten Bandung, ditinggalkan pemiliknya karena setiap tahun terkena 
san Bandung Utara juga memberi peran terhadap kerusakan lingkungan 


banjir karena tinggal 
n Sungai Citarum yang 
warna hitam, bau, dan 
npah, 


Ia tidak menyangka istrinya, 


ah, mendadak mening- 
pada Agustus 2010 aki- 
han fisik dan mental di 
ngungsian setelah air 
Sungai Citarum me- 


hanya satu dari sedikit 


warga Cicunteung yang berta- 
Banyak rumah di Cieun- 


$ berada di bantaran 


Citarum ditinggalkan penghuni- 


kondisi rusak berat. 
bukan — cuma 
dung se- 
i Cicunteng, 
belajar meng- 
rena bangun- 

pakai. Sisa 


Mel 


ajar 


lahkan 


ancam? 


rumah akan dijual pemiliknya, 
tetapi status langganan banjir 
membuatnya tidak diminati ma- 
syarakat. 

Periode tahun 2009-2010 ada- 
lah periode suram bagi masya- 
rakat Cieunteung. Banjir terjadi 
hampir setiap tahun dengan ke- 
tinggian genangan lebih dari 8 
meter, Zaenal mengatakan, ban- 
jir biasa terjadi di Cicunteung 
sejak tahun 1980-an, namun ti- 
eparah dan sesering me- 
periode tahun 2000-an 
yang terjadi beberapa kali dalam 
setahun. 

Akan tetapi, meski memiliki 
kodrat alami, banjir Citarum juga 
dipengaruhi banyak hal. Ting- 
ginya pendangkalan Citarum aki- 
bat sedimentasi hingga de: ya 
limpasan air dari daerah yang 
lebih tinggi menjadi penyebab 
banji 

”Besar kemungkinan dipicu 
aktivitas di daerah tangkapan air 
hujan seperti KBU, Menjamur- 
nya pengembangan hotel dan 
perumahan mewah membuat 
KBU kahangan fungsi konser- 
kata Dadan. 

i ekologi enam anak Su- 
$ berhulu di 
di selatan 


ngai mengalami laju limpasa 
dan sedimentasi lebih tingi 
ngai itu adalah Cika 

tepus, Cikeruh, Cidurian, Cipa- 
mokolan, dan Citarik. Khusus 
Sungai Cikapundung, ada 68 titik 
banjir di Kota Bandung dan 7.080 
hektar dari 11.885 hektar sub-da- 
erah aliran Sungai Cikapundung 
sasak 


Gangguan terhadap anak Su- 
ngai Citarum sebenarnya meng- 
ancam penduduk Jakarta yang 
bahan baku air bersihnya 80 per- 
sen dipasok oleh Citarum, Ber- 
hulu di Gunung Wayang, aliran 
Citarum yang melintasi Cekung- 
an Bandung kemudian ditam- 
pung di tiga bendungan besar, 
Saguling, Cirata, dan Jati Luhur, 
Aliran Citarum kemudia 
dua ke laut Jaw 
disodet ke Jal 
baku perusahaan-perusahaan air 
minum. 


PAN 


NN ana 


co 


Condo'. Suite. Loft. 


SOHO'. Townhouse 


Singapore 


LAYANAN BEBAS,/PULSA 


0800-1-931000 


Www fareast.coa 


Pameran Properti Sesar 


Narcissus Room, Mezzanine Level 
Jl. Asia Afrika, Jakarta 


Hotel Aston Primera Pasteur 


Meridien 3, Ground Floor 
Jl. Dr. Djunjunan 96, Bandung 


“raganya 15-16, 2012 | 10.00-20.00 WIB 


FRASERS 


CENTREPOINT 


Far East Organization 


INSPIRING BETTER LiVES 


SEKISUI HOUSE 


Ig & 


Samsung GALAXY 
BAGI-BAGI HADIAH 


Dapatkan LUCKY DIP berhadiah TOTAL RATUSAN JUTA RUPIAH 


LED TV SAMSUNG 32" 


GALAXY Note 


: 


Samsun 
GALAKY G INI 


DV300 SMART CAMERA SAMSUNG 


Semu 
GALAKY K2 


« Berlaku untuk pembelian produk Samsung diatas Rp 1 juta 
« Promo sid 15 Oktober 2012 & berlaku di outlet tertentu « Pajak hadiah 2516 ditanggung pemenang 


» Syar 


(o2ty 2905100 BJ IntoBoke.com 


at 4 ketentuan berlaku 


@wewotacan HI potacan 


(@ c0xesnop 


GALAKY Note 


# GRATIS PULSA Rp 50.000,- & 2 kupon LUCKY DIP 


Berlaku di OkeShop: Jakarta: Mal Taman Anggrek Lt. 3 - Bandung: BEC Lt. LG - Semarang: DP Mal Lt. 2 
Surabaya: Tunjungan Plaza 2 Lt.2 - Medan: Sun Plasa Lt. LG - Makassar: Mal Panakkukang Lt. Dasar 


irirlulv pdam 


4 


OAUBRI 
14017 
una 


BRI TOOCH 


B3 


5 
tni 


aan unit per kartu wredit 


tentu su- 


”Bro and sist” 
| ka asin ng lagi - 


h tid 
ngan 
“Gadget”. . Satu La KN 


tang | | 


andphone (HP) atau 
telepon genggam kini 
menjadi barang yang 
digandrungi masyara- 
kat. Dahulu HP diang- 
gap sebagai | barang mewah, Namun, 
kini HP sudah dianggap sebagai ke- 
butuhan primer. Umumnya keprak- 
tisan gadget tersebut membuat ba- 
nyak orang tua mengizinkan anak- 
nya memilikinya. Mereka bisa lebih 
mudah memantau anak, selain se- 
'bagai sarana berkomunikasi. 


Biasanya MuDAers mencari gadget karena 
ingin tahu dan penasaran, tak ingin 
ketinggalan informasi atau mencari relasi se- 
luas-luasnya? Berbagai alasan tersebut men- 
jadi penyebab remaja menginginkan gadget 
keluaran terbaru agar tak terlihat ketinggalan 


lget menangkap kondisi 
ini sebagai peluang bisnis. Mereka mempro- 
duksi barang dalam jumlah besar dan ber- 

lomba-lomba untuk memperkenalkan produk 
yang dilengkapi dengan berbagai fitur canggih. 
"HIP yang banyak dicari adalah Blackberry 
8050 dan i,” ujar Mudi, penjual HP di 
ITC Roxy, Jakarta Pusat. 

Kini malah muncul HIP buatan China yang 
harganya relatif terjangkau dibandingkan de- 
ngan telepon pintar ternama, FIP China mam- 
pu memiliki pasar di Indonesia dan ber- 


Sekarang, yang Penting Gaya 


ini, bukan kejutan lagi banyak remaja, 
K sntah dari tingkat SMP maupun SMA, 
enggak bisa lepas dari gadget. Bahkan 

siswa SD pun sudah memiliki gadget, khususnya 
HP, Banyak yang bilang, remaja sekarang meng- 
gunakan TIP hanya untuk ajang gaya dan ek- 
sistensi. Me rela memi itu semua de- 
ngan harga yang merogoh tong sampai ba- 
gian terdalam. 
Memang benar ya MuDAers, di era globalisasi 
ini perkembangan teknologi bergerak lebih cep: 
dibandingkan Dash Parr dari keluarga The In- 
credibles. Belum selesai demam Blackberry me- 
nyerang remaja Indonesia, berbagai perusahaan 
elektronik besar, seperti Apple, Samsung, dan 
lainnya terus mengeluarkan produk terbarunya, 
ak fitur di gadget, kayaknya belum 
seutuhnya kita perlukan. Tidak bisa dipungkiri, 
ng perlu beberapa fitur gadget untuk 
i di dunia maya, juga untuk mem- 
permudah komunikasi. Tapi di luar itu coba deh 
kita lihat, kebanyakan fitur gadget sebenarnya 
dikhususkan untuk para pebisnis guna mem- 
permudah pekerjaan mereka. Jadi jarang dari 
remaja seumuran kita yang dapat memal 


maja cari? 


KG mesotontoo Kamp nih 4 iaaepantanpenr 


: geng 9 ii 


NA 


P KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 NO 


BE 


J-Pop dan K-Pop 
Belum Luntur... ”Naik Daun” 
HAL 38 HAL 39 


kompetisi dengan merek lain. Selain alasan 
tersebut, HP buatan China biasanya dilengkapi 
fasilitas menarik dengan bentuk unik. 

Gadget lain yang sedang digandrungi ma- 
syarakat adalah komputer tablet. Lagi-lagi, 
produsen pun saling bersaing untuk menarik 
minat konsumen dengan menambah berbagai 
fitur hingga merendahkan harga agar dapat 
terjangkau oleh masyarakat. Selain komputer 
tablet yang terkenal dengan layar sentuhnya 
adalah iPad produksi Apple atau Samsung 
Galaxy, kini bermunculan tablet buatan China 
yang harganya relatif murah. 


Gengsi hingga tren 


HP dan gadget yang semula bertujuan un- 
tuk alat komunikasi dan memudahkan pe- 


bermerek karena fiturnya lebih menarik di- 
bandingkan dengan HIP yang tidak favorit. Ta 
mengaku termasuk — konsumen — yang 
mengganti HP-nya secara berkala mengikuti 
tren, 

”Ada juga beberapa konsumen yang mem- 
beli HIP karena melihat bintang iklannya,” ujar 
Anan, karyawan ITC Roxy Mas. 


PD aja lagi 
MuDAers pasti sering kan mendengar per- 
tanyaan seperti, "Kok lo masih pakai hape 
kayak gini?” Pertanyaan itu seperti suatu 
sindiran sehingga mereka tergerak untuk 
membeli HP yang lebih mengikuti tren. 
Keunggulan dari HP yang lagi ngetren ada- 


Menunggu Majalah Sekolah 


FOTO-FOTO) ABDUL KANUIM 


lah modelnya bagus. Selain itu, banyak HP 
yang lebih gaya dan cepat dalam bertukar 
informasi. "Jika kegunaan HP tersebut hanya 
untuk telepon dan SMS, kayaknya kita enggak 
perlu membeli IP yang terlalu canggih, karena 
sayang bila kita tidak dapat memaksimal- 
kannya,” ucap Anan. Dia menunjukkan HP 
Nokia lama miliknya. Anan hanya menggu- 
nakan HP untuk mengirim SMS dan telepon. 
KELOMPOK III OASIS: TARA RASASTI/SMA 
FONS VITAE 1 MARSUDIRINI, NEVI/NANDITYA 
NIVELIA DAFITRI/SMA AL AZHAR 4, JENIFER 
CINDY CLAUDYA SAVITRI/SMAN 1 CIKARANG 
UTARA, ABDUL KARIIM RISYAD/SCHOOL OF 
UNIVE MA PARUNG BOGOR, ABRAR KHA- 
IRI IKHIRMA/SMAN 1 DEPOK 


« KATA MEREKA 


Fifi Amalia (13), SMPN 89 Jakarta 
Saya pakai HP buat te- 


lepon, SMS, dan browsing 
internet. Saya enggak ter- 
lalu mementingkan merek, 


yang 


lepon, dan internet. Saya 
enggak pakai Blaci 
karena belum dibolehkan 


penting bisa SMS, te- 


oleh orangtua. Mereka bi- 
lang, jangan terlalu mengikuti tren, 


nanti al 


der k: 


arena enj 
Saya bi 


n sesat. Saya juga enggak min- 
punya Blackberry, 
a ganti HP kalo udah rusak 


atau hilang. 


Nakhlan N (13), SMPN 89 Jakarta 
Saya memiliki HP sejak 


SD. Dulu saya pakai HP 
cuma buat komunik 
Seiring kemajuan tek- 


nologi, sekarang saya lebih 


memilih Blackber 
juga pakai BB agar lebih 
mudah Brov 


danji 


juga pal 


ing internet 
aring sosial. Saya 
i HP CDMA, sebagai alat ko- 


munikasi ke teman-teman yang juga 
pengguna CDMA, Saya ganti HP kalo 


udah 


enggak bisa dipakai. 


Anan (20), penjual ”handphone” 
Menurut gue, remaja 


masa 


kini pakai Blackbe- 


3, 


rry cuma buat ajang ber- 


8 
sendi 


yang bisa buat SMS dan 
telepon, enggak perlu tuh 
harus bany: 


Itu salah besar. Gue 
lebih milih HP 


fitur berle- 


bihan, Blackberry, kan, pa- 
da awal kemunculannya emang dipro- 


duksi 


pada beberaj 


untuk kalangan pebisnis, Namun 
a tahun belakangan ini, 


kaum remaja justru lebih mendominasi 
sebagai pengguna Blackberry di Indo- 


Tim penulis: (kiri-kanan) Abrar Khairi I, Nanditya 


Nivelia, 


Tara Rasasti, Jenifer Cindy C, dan Abdul 


Karilm Risyad, 


kerjaan, kini memiliki fungsi baru, yaitu 
bagai tolok ukur eksistensi seseorang. Jadi tak 
heran ada segelintir orang yang mengganti 
gadget-nya karena tak ingin dianggap "enggak 
gaul”. 

"Gengsi kalo enggak pake BB," kata Endah, 
pengunjung ITC Roxy Mas, Jakarta Pusat. 
Menurut dia, pada era global i, gadget 
diperlukan agar bisa berkomunikasi lebih ce- 
pat. Ta pun mengatakan lebih memilih HP 


MP 


malkan fungsi keseluruhan gadget itu. Sayang 
sekali, bukan? 

Gini deh, daripada kita menghabiskan uang 
berjuta-juta cuma untuk update gadget setiap 
muncul produk baru yang niatnya hanya untuk 
" lebih baik kita menyimpan uang 


eseorang enggak diukur 
dari banana gadget yang dia punya kok. 
Percaya deh! 


SuperStar VIRG@ Sain From 


3 Nights (Sunday) SGD 790” 


Singapore-Penang-Phuket-Singapore 


2 Nights Jansebanyan/ SGD 490” 


Singapor Portklang-Singapore 


Term and Condition appliod 


pasir) 


AVIA TOUR 
ANTA TOUR 6253919 deCRUISE 


AASTRINDO TRAVEL 2305151 DIVATOUR 691 7108 


Far Information pinase contact Star Cruises Jakarta Office (021) 3190 1978 or please visit www.starcrulses.coen 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Super! 


memorable holiday, Come to STAR CRUISES ..!! “ 


For reservation please contact Travel Agent (021) : 


4223838 BAYU BUANA 23509999 GOLDENRAMA 2311123 ONASSIS TRAVEL 56981131 
68787799 KIA TOUR 


tarting Ff 
3 Nights (Sunday) Nag TOM, 


Penang-Phuket-Krabi-Penang/ 


Penang-Krabi-Phuket-Penang SGD 590” 


1 Night (Sunday-Thursday) 
SGD 60 


SGD 70” 


1 Night (Friday-Saturday) 


ang-High Sea-Penang Sogora dapatxan 


PM 


NTERnEGaa 
KINI LEBIH OKE 


344 8886 TARA TOUR 
MULTI HOLIDAY 631 2288 YUK TRAVEL 


3524150 
6531 4171 


MAKIN DEKAT, 
DENGAN RAKYAT 


INTERNETG 
PASTIL BIH OKE 


om 


| 


Berlaku hingga 31 Desembtr 2012 


www.axisworid.co.id 


Hubungi kami sekarang di 0838 8000 838 


AXIS 4 


| f) facebook.com/AXISgsm 
(SI eaxisgsm 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


Demam hal berbau Korea belum lun- 
tur. Drama, lagu dengan "boy band” 
dan ”girl band”, bahasa, tarian, sam- 
pai makanan, baju, dan sepatu Korea 
masih menyihir kaum muda Indone- 


sia. Coba, remaja mana 
yang enggak suka lihat 
wajah dan gaya ang- 
gota "boy band” 
Super Junior atau 
Wonder Girl yang 
”cakep-cakep” itu 


yanyian, baju, dan 
tarian mereka mem- 
buat remaja tergi- 
la-gila kepada boy 
band dan girl band 
Korea, Kegilaan fans berat pada 
K-Pop itu tak hanya sebatas pada 
keinginan untuk menonton me- 
reka saat show di Jakarta dengan 
tiket jutaan rupiah, tetapi mereka 
juga hafal benar lagu dan gerakan 
tari setiap lagu band favoritnya. 


Acara Korea Fest yang digelar oleh 
Corporate Advertising Kompas Gramedia 
di Mal Central Park, Jakarta Barat, be- 
berapa waktu lalu, dipenuhi ratusan 
pengunjung. Mereka tidak hanya remaja 
(ho. Ada pula anak-anak dan orang tua. Stan 
yang berderet menyajikan barang-barang 
serba Korea, misalnya baju tradisional, 
bahkan karaoke lagu Korea ramai oleh 
pengunjung. 


APCYS 


Belajar Ilmiah Sambil 


Tambah Sahabat 


Conference of Young Scientists. Para peserta 
bersalaman, berangkulan, sampai bercipika 


Gini meledak saat penutupan Asia Pa 


(cium pipi kanan-kiri). 
tumbuh menjadi karib. 
sahabat dalam suasana menyenangkan, 

Demikianlah, 71 pelajar remaja da 


sudah tujuh hz 


CYS) di Palangkaraya, Kalimant: 
tember lalu, Konferei 
pelajar remaja « 
dengan penelitian il 
melakukan presen 
litian, dan kuis, pesert: 


Permainan itu menerapkan ilmu matematika dan 
i kebudayaan Kalteng 
dengan berkunjung ke Museum Balanga. Di sana, 
mereka mencoba membuat model Jembatan Kahayan 
yang berada di Palangkaraya. Matematika dan fisika 
tidak terasa membosankan, bahkan menyenangkan. 
Tujuan APCYS memang memberikan kesempatan 
kepada para peserta agar saling berbagi ilmu dengan 
rekan-rekannya dari sejumlah negara di Asia Pasi 
Aktivitas itu dilakukan dalam suasana yang kompetitif 
yang bersahabat. Penelitian dikategorikan dalam lima 
kelompok, yakni fisika, matematika, ilmu komputer, 
lingkungan, dan ilmu hayat. Semua presentasi ilmiah 
dan pameran diperiksa panel anggota juri interna- 


fisika. Mereka juga mempelaj 


sional. 


Negara-negara para peserta meliputi Indonesia, Tha- 
iland, Singapura, Malaysia, Brunei, Nepal, Korea Se- 
latan, Jepang, Guam, China, Taiwan, dan Australia, 
Penyelenggara APCYS berharap, mereka mampu mem- 
buat penelitian ilmiah lebih populer di kalangan pelajar 
sehingga mendorong minat mereka menjadi ilmuwan. 

Menurut President APYCS Monika Raharti, Pa- 
langkaraya dipilih menjadi tempat dilaksanakannya 
APCYS karena selama ini semua kegiatan terpusat di 
Jawa, terutama Jakarta, Para peserta APCYS didorong 
menggunakan kearifan lokal untuk memecahkan ma- 


salah di lingkungannya. 


”Mereka merasa sangat senang bisa berwisata, mem- 
pelajari kebudayaan lokal, bahkan antusias saat singgah 


di kawasan gambut,” ujar Monika. 


(DWI BAYU RADIUS) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


|, perkawanan 
Mereka menambah ilmu dan 


2 negara meng- 
ikuti Asia Pacific Conference of Young Scientists (AP- 
an Tengah, 2-7 Sep- 
i penelitian ilmiah untuk para 
Pasifik itu tak melulu diisi 
ah yang membosankan. Selain 
n poster pene- 
a keliling kota, 
menikmati pertunjukan musik dan tarian khas Dayak, 
serta berkunjung ke tempat rehabilitasi orangutan. 

Di Taman Wisata Bukit Batu (TWBB), Kabupaten 
Katingan, Kalteng, misalnya, mereka melakukan per- 
mainan ilmiah. Telur dibungkus kertas dan dijatuhkan 
dari atas batu besar yang cukup tinggi. Peserta harus 
agar telur tidak pecah dengan menggunakan 


Peserta lomba tari Korea di Korea Fest yang diadakan Kompas 
Gramedia pada Minggu (15/7) di Mal Central Park, Jakarta. 


| Beragam atraksi seni budaya 
Jepang ditampilkan dalam 
Festival Budaya Jepang 
”Sakura Matsuri” di City Walk 
Lippo Cikarang, Sabtu (28/4). 


KOMPAS/BADITYA HELABUMI 


Dalam kompetisi menyanyikan lagu 
Korca serta menari (cover dance) ala boy 
band dan girl band, pengunjung lebih his- 
teris ketimbang peserta kompetisinya. Nah 
Iho. 

Ketika peserta menari, penonton tak 
hanya ikut menyanyi, tetapi juga menari, 
Saat peserta meliukkan tubuhnya, para 
cewek serentak menjerit histeris. "Lihat 
gerakan itu jadi ingat Siwon (anggota boy 
band Super Junior) menari,” kata Wita 
yang bersama dua temannya larut dalam 
tiap lagu dan tarian peserta lomba tari. 
Sisi positif 

Jauh bertahun-tahun sebelumnya, re- 
maja kita juga jatuh cinta kepada segala 
yang berbau Jepang, termasuk musiknya 
atau J-Pop. Ada komik manga yang me- 
munculkan seni cosplay. Sampai sekarang 
tak sedikit yang tetap setia pada komik 
Jepang dan bermain cosplay sesuai ka- 
rakter yang disukai. 

i Tjai dan Wisnu Thomas yang kini 
swa perguruan tinggi swasta di Ja- 


karta adalah contoh penggemar setia lagu 
dan komik Jepang. Keduanya bermain se- 
bagai pasangan dalam serial manga Jepang 
berjudul "Gilgamesh”. Wisnu menjadi Art- 
hur yang bersenjata pedang, 

Josi dan Wisnu mengaku sejak SMA 
menyukai kebudayaan Jepang. "Lagu-lagu 
Jepang itu enak didengar, Enggak tahu 
mengapa, pokoknya kalau bangun tidur 
mendengar lagu Jepang, aku menjadi ber- 
semangat,” ujar Josi saat ditemui dalam 
Festival Jepang di Blok M Sguare, Ja- 
karta, 

Wisnu, yang semula menyukai manga, 
mendapat manfaat lebih besar dari ke- 
budayaan Jepang yang ia pelajari, seperti 
minum teh, baju adat, dan huruf Ka- 
takana-Hiragana. "Setelah mencari tahu 
banyak hal tentang budaya Jepang, aku jadi 
tahu, bangsa Jepang punya disiplin tinggi 
dan motivasi kuat untuk maju setelah kalah 
perang. Tak heran bila mereka bisa bangkit 
setelah dua kotanya dibom Amerika,” ujar 
Wisnu yang kini mahasiswa magister ma- 
najemen. (SOELASTRI SOEKIRNO) 


2, ASIA PACIFIC Conrerence 


malam. 


petama kalinya itu. 


Demonstration School, 


dayaan, saya suka,” tuturnya. 


negara lain,” ujarnya. 


"Saya bisa mendapatkan penga- 
laman baru. Saya kebetulan baru ikut 


Siswi kelas IIT Sekolah Menengah 
Atas (SMA) Chiang Mai University 
Thailand, 
Phatthamon Kongkhambut 07), mi- 
salnya, merasa kagum dengan ke- 
budayaan Indonesia, khususnya Ka- 
limantan Tengah. "Acara favorit saya 
waktu menari bersama-sama. Meski 
cukup melelahkan, saya senang. Po- 
koknya, semua acara tentang kebu- 


Para peserta menari diiringi musik 
khas Dayak pada malam hari setelah 
pembukaan APCYS. Phatthamon juga 
mengaku kagum menyaksikan tari tra- 
disional dan pakaian batik bisa tetap 
lestari dipertahankan masyarakat Kal- 
teng, termasuk generasi mudanya. 
“Saya sungguh senang bisa ber- 
partisipasi dalam APCYS. Ini lebih 
dari sebuah acara kompetisi karena 
peserta bisa mempelajari kebudayaan 


/ ORYOUNG SCIENTISTS 


September 2-7. 2012. Palangka Baya, Indonesia 


KOMPAS/DWI BAYI RADTUS 


Para pelajar Indonesia dan mancanegara menari dan bergembira 
bersama diiringi musik khas Dayak di sela-sela Asia Pacific Conference 
of Young Scientists di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (3/9) 


Menyenangkan dan Mengesankan 


ara peserta mengungkapkan 
kegembiraannya bisa meng- 
ikuti APCYS yang baru digelar 


acara seperti ini, tetapi sudah bisa 
meraih medali emas,” ujar Melody 
Grace Natalie (16), siswi kelas II SMA 
Stella Duce 1 Yogyakarta, Grace men- 
dapat medali emas berkat hasil pe- 
nelitian dalam bidang lingkungan. 
Prestasi itu memicu motivasi Grace 
untuk melanjutkan penelitiannya 
dan melakukan inovasi lagi. "Saya 
paling senang ke TWBB, Baru tahu itu 
tempat pertapaan pahlawan dari Kal- 
teng, Tjilik Riwut,” katanya. 

MuDAers, teman-teman kita dari 
Indonesia ternyata mampu mengukir 
prestasi yang cukup membanggakan. 
Dari 13 peserta Indonesia, sembilan 
orang di antaranya mampu meraih 
medali, termasuk dua medali emas. 
Sementara tiga teman dari Kalteng 
mendapatkan satu medali emas dan 
dua medali perunggu. 

Saat penutupan, sejumlah peserta 
APCYS terlihat sedih karena harus 
berpisah. Namun, mereka sekaligus 
juga gembira karena bisa berparti- 
sipasi dalam acara yang sangat me- 
ngesankan itu. Belajar dengan me- 
tode ilmiah ternyata bisa sangat me- 
nyenangkan. (BAY) 


KOMPAS/RADITYA HELAHUMI 


JEPANG-KOREA POP 


Perlu Penyeimbang 


akta anak muda seusia kita sampai dewasa menyukai kebudayaan bangsa lain tak bisa 

E dibantah. Apakah kegilaan pada J-pop dan K-pop mengkhawatirkan bagi bangsa Indonesia? 

'enurut Asriana, pengajar Studi Asia Timur Universitas Paramadina, Jakarta, fenomena tersebut 

pernah terjadi puluhan tahun lalu saat anak muda waktu itu demam musik Barat, Dia menyatakan, 

demam K-pop dan J-pop tak perlu dikhawatirkan karena itu fenomena biasa. "Justru yang paling 

perlu kita pelajari, bagaimana mereka bisa mendunia dengan bahasa dan ciri khas sendiri sampai 
orang di negara lain mau menerima bahkan mempelajari bahasa mereka,” ujarnya. 

Ta mengajak kita melihat apa yang mereka bawa di balik tari dan nyanyian sebab kedua bangsa itu 
tidak sekadar membawa budaya, "Dari aspek hubungan internasional, itulah kultur diplomasi, Para 
remaja dan orang tua harus paham dan menyadari itu. Sasaran dari diplomasi mereka memang anak 
muda yang mudah dibangkitkan lewat konsumerisme,” urainya. 

Nyatanya diplomasi kebudayaan mereka berhasil. Jepang dan Korea bisa menjual budayanya 
sampai muncul maniak terhadap produk mereka. Kebangkitan industri dari penjualan aneka produk 
tak hanya menaikkan pendapatan kedua negara, pencitraan positif juga mereka peroleh di mata 
negara lain. "Salah satu dampaknya, ketika ada masalah, negara mereka bisa menutupinya lewat citra 
budaya,” kata Asriana, 

Untuk menghadapi situasi tersebut kita harus memikirkan bagaimana menghadapi kebangkitan 
industri kedua negara sembari menjaga kecintaan dan rasa bangga remaja Indonesia kepada 
bangsanya sendiri, "Mencegah impor barang Jepang dan Korea jelas tidak mungkin sebab kita di era 
perdagangan global,” katanya. 

Tindakan yang jauh lebih penting adalah menjaga remaja Indonesia kuat dengan budaya sendiri 
supaya tak mudah terbawa arus. Asriana tahu, tak banyak remaja tertarik mempelajari budaya 
sendiri. "Bukan salah mereka. Itu jadi pekerjaan rumah sekolah dan kita semua. Bagaimana 
memodifikasi dan mendinamiskan budaya tradisional. Bagaimana menjadikan hiburan tradisional 
ke kontemporer agar jadi penyeimbang kesenjangan antara budaya asing dengan budaya sendiri," 
lanjutnya. Memang mengayuh "kendaraan" ke sana lebih berat, tetapi hal itu harus segera mulai 
dikerjakan. (TR) 


Remaja 
penggemar 
budaya Korea 
juga ingin 
bergaya 
memakai baju 
khas Korea 

da lara Korea 


Gramedia di 
Jakarta, 
Minggu (45/7. 


BANDUNG 
LOOKATS 
MARKET 
212 


“156 September 2012 


v @ Ya 


VENUE 


Parking Area GF 


Opening P: Trans Studio Mall Bandung 


LOOKATS 


HP merekomendasikan Windows? 7. 


Entertainment 
anywhere. 


Rg Windows 7 


Ringan generasi terkini. 


HP Envy Ultrabook"" baru. Kini hadir dengan lebih ringan, 
lebih kuat, lebih cepat, siap untuk apapun aktivitas Anda. 


HP Envy” - 1013TX 

Rp 9.099.000 t Free HP Slim external DVD RW 

 Intel# Core 5-3317U Processor 
(1.70GHz, 3MB Cache) 

« Windows? 7 Home Premium 

« 4" HD BrightView LED 


HP Envy4-1024TU / 1025TU 

USD 699/729 

" Intel Core 3-2367M/13-2377M 
Processor (1.40 GHz, 3 MB Cache) 

» Windows? 7 Home Basic 


Beli PC Windows” 7 dan dapatkan 
Windows? Pro seharga USD 14.99" 
# Penawaran berlaku dari 2 Juni 2012 sampai31 Januari 2013. 


Informasi lebih lanjut kunjungi www.windowsupgradeoffer.com. 


"#Syaratdan ketentuan program: 


» Berlaku untuk transaksi pembelian periode 12 Juli - 30 September 2012 Dapatkan GRATIS"" 
Berlaku juga untuk setlap pembelian Notebook tipe HP Pavllon dna, 1tiketkonser 
HP Pavilllan m6, HP Pavillon g4-2113TU/2037TX/2110TX dan 
HP Envy SpectreXT 13-2002TU MAROON 5 
« Untuk informasi lebih lanjut hubungi: Angger 021-44401625 
Maa untuk setlap pembelian HP 
Kunjungi Pamerat Mangga Dua Mall 10-21 September 2012, Mal Ambasador Envy4, Pavilion dm4 dan m6 
12-19 September. ma Pondok Indah 12-14 September 2012, Setiabudi Atrium 


12-14 September 2012, Menara Standard Chartered 17-19 September 2012, Menara 
Jamsostek 17-19 September 2012 


D ceatsai p G 
www.hp.com/id | 
a www.facebook.com/hpindonesia — R- | @hanyaHPuntukku | | | 


Jakarta (021): Electronic City 5151177, Electronic Solution 58353694/58353699, ' 
My Password 29915752, CPU 6123469 / 5713220 / 75921175, My I-Store 7206212, 
EZ.Comp 5762214, Columbia Computer 6393106 6337511 / 6121679 Phoenixinda 
62301281, IT Connect 30005516, Sinarmulia 5763131, Bhinneka 6126687 / 7203032 
12929 2828/ 57933712 / 62301383 /87756770,IT Galeri Poins 75921230 / 

75921231, lena Computer 6120613, EZ Com 5762214, Fricom 6129435, MyI-Store | 
7206212, Robicom 6127784 / 6013263 / 7251411, IT Connect 30005516, 

Laser Comp 7251411/6013263/6127784 Bekasi (0251): Sentral Komp 8854249 

Bogor (0251): IT Galeri 8403608, Zoom Computer 7540292 


02012 Hewlett-Packard Development Company. Microsoft, Windows dan 
Windows Vista adalah merek dagang grup perusahaan-perusahaan Microsoft. 


| 


Sistem Ini mungkin memerlukan perangkat keras yang di-upgrade atau dibeli 
terpisah dan/atau penggerak DVD untuk menginstal perangkat lunak 
Windows 7 dan memanfaatkan fungsionalitas Windows 7 sepenuhnya. Lihat 
hittp://www.microsoft.com/windows-7/ untuk rinciannya. Intel, Laga Intel, 
Intek Inside, Intel Core, Ultrabook, dan Core Inside adatah merek dagang Intel 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


SEPTEMBER: K-POP 


OKTOBER: EA TN 


Kirim komikmu ke: Redaksi MuDA, 
Jalan Palmerah Selatan 26-28, 
Jakarta 10270, atau dalam format 
digital: 300 dpi, crnyk, Jpeg 
ke emai mpasmuda@gmall.com. 


Buat kalian yang tinggal di Surabaya, ayo 
ikutan Kompetisi Koran Sekolah, Cover Dance 
Competition, dan Band Competition untuk 
meraih Piala Wali Kota Surabaya. Syaratnya 
gampang kok, ketika kompetisi berlangsung, 
kalian berstatus siswa/siswi aktif SMA/MA 
dan sederajat. 

Untuk Kompetisi Koran Sekolah, sebe- 
lumnya peserta akan mendapatkan workshop 
jurnalistik, fotografi, dan layout dari Redaksi 
Kompas MuDA. Jadi, kalian enggak usah 
khawatir, pasti bisa bikin koran sekolah yang 
keren. Buat kalian yang berminat, catat ya 
tanggal pendaftarannya, yakni sampai 26 
September 2012. 

Buat ikut Kompetisi Koran Sekolah, satu 


Jadi, ayo segera bentuk tim bua 
kompetisi ini ya. Ada hadiah menarik 
menunggu. Buat info lebih lanjut hubungi 
hotline Festival MuDA Surabaya 031-3891265 
atau Florentina di nomor 0813 3223 0810, 

Cp 


rs 

SMA Santa Ursula Jakarta menggelar Pa- 
meran Pendidikan bertema "COMPASS-Na- 
vigate to your ultimate destination”, Pameran 
diselenggarakan pada Sabtu (5/9) pukul 
08.30 sampai 1600, bertempat di SMA Santa 
Ursula, Jalan Pos 2, Jakarta Pusat. Kalian bisa 
masuk lewat Jalan Lapangan Banteng Utara 
Nomor 10. 

Pada acara ini, MuDAers bisa mendapat 
berbagai informasi tentang perguruan tinggi 
negeri (PTN), perguruan tinggi swasta (PTS), 
dan para agen pendidikan, Pengunjung juga 
akan disuguhi hiburan, Jadi, buat MuDAers 
yang sedang bersiap untuk kuliah, ini bisa 
menjadi pilihan untuk mendapatkan infor- 
masinya. (SI) 


Tak semua sekolah mempunyai majalah in- 


ternal yang mengabarkan berbagai kegiatan. 


Kalaupun ada majalah sekolah, tim redaksinya 


kurang mendapat dukungan. Gimana ya cerita 


MuDAers yang masih tekun "menghidupkan” 


majalah sekolahnya? 


ini, jejaring sosial se- 
perti Facebook dan 
Twitter menjadi me- 
dia alternatif terpo- 
puler untuk menu- 
angkan ide, kabar, kisah, atau be- 
rita apa pun. Namun media fisik 
seperti majalah dinding (mading), 
newsletter, atau berbagai bentuk 
fisik lain rupanya masih tetap di- 
sukai, meski kurang dukungan. 

Simak koran College Gazzette yang di- 
terbitkan siswa SMA Kolese Kani (Ca- 
is College) edisi bulan Februari dan 
2012, Koran delapan halam 
berbagai kegiatan SMA Kani: 
kaligus memperingati 85 tahun Kolese Ka- 
nisius Jakarta. 

Sebelumnya, mereka menerbitkan ma- 
jalah per semester, Canipress, setebal 50 
halaman sejak 1980, Sayang, setelah terbit 
sampai tahun lalu, hingga kini mereka 
belum bisa menerbitkannya lagi. Meski 


konsepnya sudah jadi dalam bentuk soft 
copy. 

Mengapa begitu? "Sebenarnya anggota 
banyak, sekitar 80 orang. Tetapi 
ulit 


redaksi 
karena sebagian besar kelas XT, jadi 
mengaturnya,” ungkap Ketua Canipr 
Mikael HEng) Prasasto, siswa Kelas XII SMA 


ski | kurang mendapat dukungan se- 
cara umum, mereka tak putus asa. Untuk 
itulah, mereka beralih menerbitkan koran 
yang menelan biaya Rp 300000 untuk 
ongkos cetaknya. 

“Semuanya uang kami sendiri. Banyak 
teman yang senang membaca koran kami, 
dan mendorong untuk terus menerbitkan 
media sekolah ini. Sekarang kami lagi ber- 
usaha meyakinkan sekolah, biar mendapat 
dukungan,” kata editor bahasa College Ga- 
zzelle, Daniel Felix Heritono. 

Hasil karya mereka yang tak dicetak, 
ditampilkan dalam canisius- 
pressthumblr.com. Salah satu karya me- 
reka yang ada di website itu adalah majalah 
Canipress edisi 67 yang belum diterbit- 
kan, 


Contoh beberapa hasil terbitan majalah Oase, karya 
siswa-siswi dari SMA Negeri 1, Solo, Jawa Tengah, Jumat 


(19). 


j 1 Solo, Jawa 
Tengah. Siswa SMA Negeri 1 Solo, Amalia 
Fitri Saraswati, mengatakan, seharusnya 
majalah Oase terbit per semester, tetapi 
karena kekurangan dana, majalah ini terbit 
sekali setahun. 

"Sekolah memang memberikan dana 
untuk sekali penerbitan majalah. Sebe- 
narnya peminat menjadi anggota redaksi 
banyak, tetapi yang bisa diterima hanya 


belasan orang. Kami juga mengalami pa- 
sang surut anggota,” ujar Amel, panggilan 
Amalia. 


ahal, menurut Amel, majalah yang 
sebanyak 970 eksemplar itu cukup 
diminati para siswa. 

”Tetapi artikel yang mereka baca ya yang 
menarikatau menyangkut diri mereka saja, 
selebihnya kadang-kadang banyak yang ti- 
dak terbaca," ujarnya. 

Untuk itulah, Amel mengatakan, tim 
redaksi mesti kreatif berusaha mencari 
tema-tema yang dekat dengan remaja, dan 
membuat desain der warna cerah, biar 
menarik para pembaca. 


Lebih beruntung 
swi SMA Negeri 8 Jakarta men- 
jadi awak redaksi yang lebih beruntung 
karena masih bisa mengekspresikan kre- 
ativitas menulisnya dalam bentuk majalah 
sekolah. Mereka hingga kini tetap gigih 
mengelola mading, majalah sekolah, dan 
produk jurnalistik mereka setiap tahun, 
iswi tersebut tergabung dalam klub 
k Media Siswa 8 (Mesi 

j Ik 


dibanjiri peminat. "Biasanya sepertiga ang- 
katan baru selalu masuk menjadi anggota 
M ,” tutur Tiham (47), ketua klub jur- 
nalistik Mesis8, akhir pekan lalu. Satu 
angkatan siswa baru jumlahnya 300-an 
anak. 

Tahun ini anggota barunya mencapai 76 
siswa. Sedangkan tahun sebelumnya, jum- 
lah anggota baru Mesis8 sebanyak 89 
orang, Mereka terbagi dalam lima divisi, 
cyber, komik, majalah, film, dan 


fotograf 
Di 


majalah tugasnya membuat ma- 


KOMPAS/SRI REJEKI 


Tim redaksi majalah Oase dari SMA Negeri 1, Solo, Jawa Tengah, tengah mendiskusikan 


tentang seleksi calon anggota baru, awal Agustus lalu. 


jalah Takitri yang terbit empat bulan sekali, 


Divisi komik membuat komik yang akan 
dipajang di mading. Divisi cyber mengelola 
website www.gemerlapan.net. 

Adapun divisi film tugasnya membuat 
film tahunan sekolah. Divisi mading mem- 
buat mading sebulan sek: dan divisi 
fotografi mengabadikan beragam kegiatan 
sekolah, baik untuk buku tahunan, mading, 
dan majalah sekolah. 

Banyaknya anggota Mesis8 sebanding 
dengan banyaknya produk yang mereka 
buat. Kelompok siswa dan siswi kelas X-XTT 
ini rutin membuat majalah, buku tahunan 
sekolah, mading, dan mengelola webs 

”Untuk operasional seluruh kegiatan ka- 
mi, setiap anggota membayar Rp 30.000 
per bulan. Selain itu, kami juga mencari 
sponsor dan menjual majalah Takitri” ujar 
Nadila, anggota klub jurnalistik Mesis8. 

Marsya 'a kelas XIT yang menjadi 
anggota Mesis8, mengaku tetap senang 
at mading dan majalah karena ben- 
isik karya mereka tetap harus ada. 

"Bagi saya, mading dan majalah ini tetap 
merupakan bukti nyata karya kami. Bentuk 
ik tetap tak tergantikan oleh e-book atau 
ite” ujar Marsya. 

Butuh bimbingan 

Priyadi, guru Pembina Mesis8 menga- 
takan, kegiatan jurnalistik dengan produk 
beragam menjadi ajang penyaluran kre- 
itas dan keilmuan siswa. 
ihan kalau ilmu dan kreativitas me- 
reka tidak disalurkan. Mereka pasti akan 
terbebani oleh banyaknya ilmu dan materi 
dari hari ke hari," ujar Priyadi, 

Menciptakan karya seni seperti majalah, 
mading, dan produk jurnalistik lain, me- 
nurut Priyadi, membantu membuka sudut 
pandang pengetahuan 'a. 

”Di sini mereka bisa bel 
tidak dipelajari dalam pengajaran rutin 
seperti kerja kelompok, kebersamaan, dan 
kreativitas mengolah bahan menjadi pro- 
duk menawan yang layak disuguhkan ke- 


| N 
KOMPAS/DAHLIA IRAWATI 


Anggota Klub Jurnalistik SMAN 8 Jakarta memperlihatkan 
mading karya mereka. 


pada orang lain," kata Priyadi. 

Bimbingan juga diberikan guru Bahasa 
Indonesia SMA Kani: Ignasius Arwan- 
to, kepada Redaksi Canipress. Hanya saja, 
bimbingan untuk Canipress berhenti sejak 
tahun 2008 karena kesibukan sang guru. 

"Biasanya mereka memang benar-benar 
berminat dalam bidang jurnalistik, jadi 
bukan karena diajak lain. Mereka, 
kan, sudah mendapat pelajaran jurnalistik 


— 


Konon 


Tas 


sejak SMP, Tetapi, sesekali juga gam- 
pang-gampang si mengajari mereka, 
apalagi kalau ada yang belum pernah me- 
nulis,” ujar Arwanto. 

Majalah sekolah merupakan hasil kre- 
ativitas MuDAers yang mesti berkembang, 
Suatussaat nanti, majalah sekolah bisa "naik 
daun", menjadi populer dan selalu dicari 
orang, terutama MuDAers. 

(SUSIE BERINDRA/ DAHLIA IRAWATI) 


erafone: 


Warga phone 3s 
EaayPay (te00r 


11.390.200, adalah harga setelah, 


Nokia Lumia 900 


"5.750.000, - 


nga batam terpana erat Kon 


FREE SEMINAR 0 
STUDY HOSPITALITY & CULINARY IN SWITZERLAND 


Td 


Sony Xperia" U 
”2.399.000,- 
"2.249.000,- 


1 Penawatan hanya tersedia di ontit tertentu dengan st terbatas Syarat dan Ketentuan berlaku 


Phone3G 


hemat ngga 2 Ojte peti rotne (Op 


Amazing Price 


'2.399.200,- 


Hanya 199.934 


Pamat 2055 dengan CM Rewards Pot 


12 bedan hanya bertahu untuk produk & ostet tertentu. Syarat dan Ketentuan berlaku, 


kel 


BlackBerry" Bold” 
9790 smartphone 


"4.445.000, - 


Samsung Galaxy Note 


"5.799.000,- 


Pres Lachy Op Seru Galery Ncteterar 


Dell Venue | Dell Streak 
"2.499.000, 
"1,999.000,- 


henga sadahtemama ama Bee 


(5) 


LG Optimus L3 
"1.109:000, 
"41.139.000, - 


roma burlaku hingga 14 Oktober 2012 


erajaya 


x12 


GRATIS: 


Back Cover 
Eksklusif 


seharga 
“179.000,- 


tibank 


tam 
GRATIS 


Ekaktuet 


war setir 
Minggu, 16 Sept? 12 GA li Bi KI Tg Sea TE RANA eOLA 
hangri-La Hotel T Peang 2g e 
5 da INSEUN mo o”””O 255518791 Tw done Tpeotj: | Tamnr BK antikagan  Unanhafa IN winner 
00-17. (EBT (@aseectama 2 2 » - Ar. aa HE 
14.00 - 17.00 WIB @ 6802 2122 utorued 2007 aman! (@) | tvre | irhone| @ta| @ | noaa| care) sony | soon 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


40 


KOMPAS, JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012 


Ajang Linjus , 
Keunggulan Inovasi 
an atau unjuk 


atu hal yang menarik dari ajang 
produk-produk terbaru atau inovasi pabrikan sepeda adalah 


kesan sama dan nyaris seragam mengarahkan tren tahun 
depan. Sepeda dengan 29er dan 275 inci, misalnya, nyaris semua 
produsen sepeda memamerkannya. 

Menurut Zandy Renan, Head of Product Development PT 
Insera Sena Polygon, di antara pendesain sepeda sepertinya 
sudah ada semacam kesalingpengertian akan mengarah ke mana 
tren sepeda ke depannya. Mereka sepertinya "saling mengintip 
dan membaca” ke arah mana masing-masing pendesain akan 
merancang sepedanya. Hal ini tidak melulu soal teknologi, 
bentuk, dan geometri /rame ataupun part lain, tetapi juga 
menyangkut warna sepeda. 
idak ada kesepakatan formal atau tertulis, tetapi kami seperti 
sudah saling mengerti,” kata Zandy yang mengaku sudah me- 
nyiapkan rancangan sepeda Polygon untuk produksi tahun 
20! 

Di ajang pameran, ukuran roda sepeda gunung (mountain bike) 
kini tidak hanya 26 inci, tetapi 29 inci yang disebut juga sebagai 
29er, Ukuran ini dianggap sebagai ukuran roda yang efisien di 
trek-trek pegunungan. Diameter roda sepeda yang lebih besar 
dibandingkan dengan sepeda 26 inci akan menghasilkan radius 
putaran yang lebih besar pula. 
lamun, belum lagi habis pembahasan dan kontroversi ukuran 
roda 29er itu, kini malah muncul lagi ukuran sepeda gunung. 
Yang digadang-gadang paling efisien adalah ukuran roda 275 inci 

yang disebut juga sebagai 650 B. Ukuran seperti itu dianggap 
paling ideal—alias sedang—di antara ukuran tradisional dan 
29er. 
Di arena Eurobike terlihat betul jika teknologi persepedaan itu 
sangat dinamis, Untuk pemindah gigi (gears), misalnya, di antara 
asta-kasta teknologi dan merek, kini bahkan ada pemindah gigi 
elektronis seperti yang ditawarkan Shimano, penyedia part-part 
sepeda. Demikian pula dengan teknologi suspensi seperti dari 
pabrikan Fox yang menawarkan suspensi fork (garpu) ataupun 
rear shock yang terhubung secara elektronis satu sama lain 
(USH) 


"KOMPAS /AGUS HERMAWAN 


Sehari uji sepeda (demo day) Eurobike 2012 dilaksanakan di 
kawasan Argenbiihl, Jerman. Acara yang berlangsung sehari 
sebelum pembukaan pameran sepeda terbesar di dunia itu 
lebih mirip jambore sepeda dengan peserta dari sejumlah 
negara, 


EKONOMI 


Eurobike 2012: "Surga” Sepeda 


”Mau ikut 'test ride 
juga?” kata petugas 
“press relation” 
Eurobike 2012 saat 
”Kompas” melaporkan 
kehadiran diri di arena 
pameran sepeda 
terbesar di dunia itu, 
Selasa (28/8), di 
Argenbiihl, kawasan 
Allgau, Jerman. 


alaupun adrenalin se- 
gera membuncah men- 
dapat "tantangan" itu, 


agak ragu juga mengingat tadinya 
hanya ingin meliput tanpa mem- 
bawa perlengkapan bersepeda. 
Namun, keraguan itu terhapus 
ketika sebuah jersey diberikan 
oleh mereka, Apalagi, ketika tiba 
di stan Polygon, kru pabrikan 
sepeda asal Sidoarjo, Jawa Timur, 
yang mulai mendunia itu me- 
minjamkan helm dan sarung 
tangan, Well, kemeja pun segera 
beralih rupa dengan jersey, celana 
jins pun tak apalah. 
Sepanjang siang itu, sehari se- 


belum pembukaan pameran yang 
1 


berlangsung 29 Agustus-1 Sep- 
tember 2012, memang merupa- 
kan demo day alias hari mencoba 
semua jenis sepeda yang tersedi: 
am trek disiapkan, mulai 
dari on road, cross country, hingga 
(rail dengan berbagai tingkat ke- 
sulitan tersedia. Untuk menuju 
an uji sepeda itu, para pe- 
harus menempuh pe 
an sek 45 menit ke kawi 
Argenbiihl dari lokasi pameran 
Eurobike di kawasan Danau Con- 
stance, Friedrichshafen. Bus-bus 
ulang alik disediakan panitia se- 
tiap 20 menit. 

»mua stan dari merek-merek 
sepeda terkenal dari seluruh du- 
nia penuh sesak oleh mereka 
yang ingin mencoba menguji se- 
peda-sepeda yang baru akan bi 
edar tahun 2013. Me 
mengantre. P: penguji cukup 


ss |ensa Crizal 


Mengatasi 5 Musuh Utama Penglihatan 


# Backside UV Protector 


CRIZAL. SO SAFE SO CLEAR. 


CRIZAL melindungi penglihatan Anda terhadap musuh utama penglihatan: air, 


goresan, debu, noda dan silau. 


CRIZAL adalah lensa pertama yang memaksimalkan perlindungan mata Anda 
terhadap pantulan UV berbahaya dari depan dan belakang lensa 
Mintalah pada optik Anda lensa yang memberi perlindungan UV terbaik. Crizal. 


AA! 


Y: 


3G. 


KOMPAS/AGUS HERMAWAN 


Pabrikan sepeda asal Sidoarjo, Jawa Timur, hadir di antara stan-stan sepeda merek dunia di Burobike 


2012 di Friedrichshafen, Selasa (28/8) lalu. Polygon yang meluncur 


Cozmic RXX (hard tail) serta 


Collosus SXX dengan suspensi ganda (dual suspension) mendapat perhatian para peserta demo day yang 
berlangsung di Argenbiihl, kawasan Allgiu, Jerman. 


meninggalkan kartu pengenal 
apa saja, kemudian boleh men- 
coba sepeda apa saja dan sepuas 
mungkin. Di stan Polygon baru 
tengah hari sudah sekitar 50 
orang yang mencoba berbagai se- 
peda Polygon line-up 2013, se- 
perti Cozmic RXX (hard tail) dan 
Collosus SXX dengan suspensi 
ganda (dual suspension) untuk 
melahap trek country. 
Kompas juga berkesempatan 
mencoba dan memacu sepeda 
listrik (e-bike) Flyer—pabrikan 
Swiss—hingga 45 km per 


sepeda, ani abine Spitz, 
atlet asal Jerman peraih medali 
olimpiade lalu, tetapi juga 
wan dan para penghobi se- 
peda yang berdatangan dari se- 
jumlah negara. 
pengunjung—terb: 
demo day tahun 
nya—dan 728 wartawan (dari 
1800 wartawan yang hadir asal 
36 negara) berdatangan ke ka- 
wasan elok itu untuk menguji 
sejumlah sepeda ataupun per- 
nak-perniknya. 


sebelum- 


Dapatkan 

Hadiah Langsung 
Untuk setiap pembelian 
lensa Crizai di optik 
kesayangan Anda 


"syarat dan betarnan tar 


itu, kav 
an indah di sekitar Allgiu, Vo- 
rarlberg, dan Appenzell Pegu- 
nungan Alpen sisi Jerman itu 
seperti tempat jambore sepeda. 
Tidak melulu trek alami yang 
disiapkan dengan baik oleh pa- 


ped 
reka yang bari 
jadi ur 
yang penuh den 
vasi terbi 


yang 


Mes 


Terbesar di dunia 


tuk mempertemukan 
sepeda 
yang mempertemukan produsen 


Jadilah sehari saat demo day 
n dengan pemandang- 


dan distributor atau pengecer, 
bagi para penyuka sepeda, me- 
ngunjungi pameran Eurobike di 
Friedrichshafen, Jerman, ini iba- 
rat memasuki "surga" sepeda. Se- 
peda premium dengan inovasi 
unggulan dari sejumlah pabrikan 
terkenal kelas dunia siap dicoba 


nitia, sebuah pumping track juga Para  pabri distributor, 
sengaja dibangun di sebuah la- ataupun pesepeda juga pasti me- 
pangan hijau untuk menguji se- nyempatkan hadir di Eurobike 


lan menjadi tontonan me- mengingat produk-produk yang 
dipamerkan merupakan produk 


an diluncurkan tahun 


peda, , 
"Demo day di Burobike men- be 
na merupakan pe 
1 pameran daga 
an inov 
ru dan festival sepeda 


jung dari 100 negara berd 
1, 1800 wartawan dar 
mengabarkan dan me-re- 


menyenangkan pengun- view berbagai produk unggulan 
jung,” kata Klaus Wellman, CEO persepedaan, Pameran yang di- 


ikuti lebih dari 1.200 peserta dari 
50 negara itu menempati ruang 
pamer seluas 100.000 meter per- 
segi di 14 hall ataupun luar ru- 
angan. 

Bagi para produsen sepeda, 
urobike merupakan ajang yang 
sangat penting untuk dilewatkan 
begitu saja. Mereka akan ber- 


Friedrichsafen, penyeleng- 
Eurobike di kawasan dekat 
u Constance, Jerman, itu. 


Walaupun pameran lebih u 
pebisr 
s-to-husiness) 


(busin 


BlackBerry? Bold" 


9790 Smartphone 
comTeECH 


@ wara tugri mann Agu Lerresan tera ang San Neseareh 9 Meter berat 


Bertaku di outlet Global Teleahop, 


lomba untuk menawarkan pro- 
duk-produk unggulan mereka 
untuk menarik para distributor 
atau pebisnis sepeda dari ber- 
bagai belahan dunia. "Eurobike 
menjadi tujuan industri kami un- 
tuk mencapai jangkauan yang le- 
bih luas, apalagi jurnalis dari ber- 
bagai dunia berdatangan ke sini,” 
ijar Reto Aeschbacher, Head of 
Marketing Scott Sports, produ- 
sen sepeda Swiss-Amerika. 

Bagi Indonesia, Eurobike kali 
ini menjadi istimewa. Salah satu 
pesertanya adalah PT Insera Se- 
na Polygon. Merek lokal Indo- 
nesia memasuki pasar dunia. 
"Produk kami mampu bersaing 


Sena Polygon. 
Dalam Eurobike kali ini, Poly- 
gon menghadirkan 159 model de- 


ngan 357 varian sepeda. Bebe- 
rapa reviewer sepeda mulai me- 
lirik dan memuji produk sepeda 
pabrikan Sidoardjo, Jawa Timur, 
itu. Optimisme serupa ditunjuk- 
an Direktur PT Insera Sena Poly- 
gon Ronny Lianto yang menga- 
takan, tidak sembarang produsen 
sepeda bisa tampil di Eurobike 
dan hadirnya Polygon di Euro- 
bike membuat pihaknya semakin 
percaya diri untuk bersaing di 
kancah dunia. 

Eurobike menjadi magnet bagi 
mereka yang berkecimpung di 
bisnis sepeda. Bagi Pem 
Jerman, hal itu tidaklah dis 
kan, Apalagi, sepeda merupakan 
salah satu industri terpenting ba- 
gi Jerman yang bisa meraup 16 
mi euro dan menyerap 
278.000 pekerjz 

Kedatangan tamu pameran 
dari berbagai belahan dunia tidak 
melulu menguntungkan industri 
sepeda. Industri hotel dan pa- 
riwisata di kota-kota seputaran 
Danau Constance pun meneguk 
keuntungan. Saking penuhnya 
kamar-kamar hotel, sebuah ka- 
wasan perkemahan—tenda dan 
karavan—juga disiapkan panitia 
bagi peserta yang tidak menginap 
atau tidak kebagian kamar hotel, 

(AGUS HERMAWAN) 


TELESHOP 


hingga 12 Bulan 
BII Kartu Kredit 


“ 


"BlackBerry. 


8 da1 meat dang, sama dee tags MAAN Kh nge en Nemu Mn Mae Lia dan ben dar daratan Bprudan AS dan 


« Jakarta: GT Superstore Mal Kelapa Gading 1 tt « GT Pun Indah - GT Mega Mal Pluit « GT Mall Ambassador Lt3 
« GT Semanggi Prara Li2 « GT Mall Ciputra LLUG-48 » GT Bekasi Metropolitan Mat L12 » Bandung: GT BEC2 Bandung 


« Surabaya: GT Turyungan Plaza 2 Surabaya « GTS Jl. Gubeng Raya No.38 Surabaya 
Berlaku di ovtiet Oko Shop: 


“Jakarta: OS Pondok Indah Mal 2 Lt 3» OS Pacifc Place Lt. 3 327 « OS Mal Emporium Pluit Lt. 2 « OS Plasa Indonesia Lt4 « OS 
Grand Indonesia LL 3 EM-3-35 « OS Mal Taman Anggrek LL. 3 » Surabaya: OS Tunjungan Plasa 2 Lt2 Surabaya, Mati Galaxy Lt2 


Surabaya Bandung: Bandung Elektronik Center Lt. LG » Bandung Supermal Li GF. 


Hotline » (021) 794-7888 


Motine : (021) 2903-5108: SMS: DINI 989 70000 

“Shop Online : www.oke.com Shop Online : www.globaltelesbop.com 

WI #.com/OkeShop WU wwwfacebook.comighobalteleshop 
#Oresnop #globatteleshap 


- Setiap pembelian lensa Crizal, Anda menyumbang kacamata 
baru untuk anak-anak Indonesia 
- Nantikan program road show di Jakarta-Bandung-Surabaya. 


bii 


Imaypank 


Crizal 


Live life in the clear 


See rne woria 
Clearly now 2012 


Fa 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PERFORMANCE 
EXECUTION 


oleh GML Performance Consulting 
HADIR HARI SABTU, MINGGU 1 & 3 


1 


Sambut bunga spesial KKB 
untuk nasabah Prioritas 


ELECTRONIC 
| SOLLTIOM 


| satistaction For Better SOLUTION | 


NOW 
1699 00, 


Limited Auantty. Gambar merupakan ilustrasi 


INSTALLMENT 24 Months 
Only at Electronic Solution 
& Home Solution 


Scan AR Code Here Tag 


ie | Pz2 


o 
(6212 Bulan) 


to See Our Store Location | 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


14|-!16!September/2012: 


“ Syarat & ketentuan berlaku, 


S.SOS BSI 


-Jam Operational Toko : Hari Kerja (Senin - Jumat) 11.00 - 21.00. Akhir Pekan (Sabtu - Minggu) / Libur Nasional 11.00 - 22.00 


IM FITUR KLASIKA | Sepeda Motor 


Sarung Tangan untuk Berkendara 


SELAIN helm, jaket, dan alas kaki yang 
memadai, sarung tangan adalah perangkat 
keselamatan yang tidak boleh dilupakan 
saat hendak mengendarai sepeda motor. 
Selain agar tidak licin saat menggenggam 
setang karena keringat yang mengucur 
dari tangan, penggunaan sarung tangan 
ditujukan untuk menghindari luka yang 
lebih serius jika terjadi kecelakaan. 


Di samping faktor keamanan tersebut, 
kenyamanan juga termasuk hal yang 
patut dipertimbangkan. Berikut ini adalah 
beberapa panduan yang dapat digunakan 
saat hendak membeli sarung tangan. 

1, Ada baiknya memiliki dua jenis sarung 
tangan untuk menghadapi dua musim yang 
ada di Indonesia. Di saat musim panas atau 
kemarau Anda dapat menggunakan sarung 
tangan berbahan kain yang tipis agar 
tangan tidak terlampau gerah. Anda juga 
dapat memilih sarung tangan fingerless 
yang hanya menutup setengah jari. Jenis ini 
memang relatif lebih nyaman, tetapi terik 
matahari yang membakar dikhawatirkan 
membuat jari tangan menjadi belang. 


UA55EH6000 


NOTEBOOK 
NP535U3C-AO1ID/BROWN 


6.999.000, 


AIR CON! KPK 
AH-ASMEY 

Ar Puing Fitor wi Ag ebirwam & Coanda 
(182 24 Bulan) . o 


Win 7, AMD (2.1Ghz), 4GB DDR3, 50GB HDD 


Sebaliknya saat musim hujan, gunakan 
sarung tangan yang tahan air, dengan 
bahan yang relatif tebal. Dinginnya hujan 
tentu tidak akan terasa saat menggunakan 
sarung tangan ini. 

2. Pilihlah sarung tangan yang benar-benar 
pas—tidak terlalu longgar dan tidak terlalu 
sempit—agar genggaman tangan pada 
setang benar-benar maksimal. 

3. Untuk mendapat perlindungan yang lebih 
maksimal, sarung tangan yang terbuat dari 
bahan kulit adalah pilihan terbaik, tetapi 
tentu dengan harga yang lebih tinggi. 
Lapisan tambahan terutama pada bagian 
buku jari dan tapak tangan pun dapat 
diperhatikan demi keamanan yang mantap. 
4. Perhatikan pula wrist strap atau lingkar 
sarung tangan. Pastikan Anda memilih 
sarung tangan yang memiliki wrist strap 
yang pas di pergelangan saat kancing 
dipasang agar tidak terlalu longgar atau 
menekan. 

5. Terakhir, pilihlah sarung tangan yang 
sesuai dengan selera sendiri agar selain 
memberi keamanan dan kenyamanan saat 
berkendara, Anda pun bisa tampil lebih 
gaya. (ASPJ 


WIRAPRIHANTO 


Special for Bank MEGA Cardholder 


Discount. . 


' Terms and conditions apply 


Loading Innovation 29: 


REGZA 
POWER TU 


3D BLURAY HOME THEATER 
BDV-N590W 
| On #I: 


209.000,- 


NEK CAMERA (E-mount 24 MP 
NEXTK 

Face Detection, tOtps continuous shooting 
.911- Mm 


x12 M 12.999, 


HARDDISK HANDYCAM 80 GB 
DCR-SR21 


ng 
000,-| Ou 


“2.999.000, 


@ Electrolux - 


FULL AUTO 8.5 K6 
NA-F852BHSG 
NNaw Showar Rinse, Aguaboat, Ag ir Filar 


1U0 
Penak 


Electronic Solution 


Visit Our Website and See Our Store Location 'www.electronicsolution.co.id & www.homesolution.co.id 


Instalment 


t 


Penaoraa sativa SONY 
za - 
1& oe : 
TH-L42DT50G « KDL-46EX650 
12315.000,-| 1 


IPon 
ND-5520 
1.97 


Ki | 
.250, it 
2 | 3 
: LG 
1 Bi 
200018 REA 4901 bb 
1492GPC » 
Ta papan mari 
168- Mao. 7 | Pe Mf.388, 
Ju 12 
yo pap resa follow us on 


@elect solution 
Emall : solution@electronicsolution.co.id 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 14 September 2012 


INTERMESO 


WATCHES 


KETANGGUHAN 
BERPADU GAYA 


PADA paruh kedua abad ke-19, koboi 
menjadi figur yang melegenda di 
kalangan masyarakat Amerika. Dengan 
latar belakang yang terbilang cukup 
berbahaya, koboi sering dianggap sebagai 
pekerjaan yang maskulin atau macho. 
Berdasarkan sejarah tersebut, jam 
tangan Expedition mengeluarkan sebuah 
desain terbaru dengan menonjolkan 
kesan tangguh, tetapi tetap memiliki 
kesan modis atau stylish. Adanya 
benang merah antara tangguh dan gaya, 
konsep Wild West menjadi pilihan bagi 
jam tangan Expedition untuk desain 
terbarunya dengan nama E6356 MC. 
Fitur fungsional yang terdapat 
pada jam tangan ini terdapat pada fitur 
Chronograph. Chronograph sebagai salah 
satu instrumen dapat mengukur waktu 
secara tepat dan akurat. Ketangguhan 
dari casing jam tangan dengan materi 
stainless steel menjadi fitur lainnya yang 
terdapat pada penunjuk waktu ini, 
Pemberian warna dasar cokelat 


Expedition 6356 MC 
Available at ali leading watch dealer 
www.expedition-timopiece.com 


EXPEDITION 
6356 MC 


melambangkan suatu kekuatan dan 
sumber energi. Selain itu, warna ini 
dinilai stylish karena dapat memberikan 
kesan yang menawan. Demi kenyaman- 
an, pembuatan strap dibuat berbasis 
pada kulit yang cukup tebal. Kualitas 
kulit jam yang sangat baik akan membuat 
penampilan Anda semakin menarik dan 
terlihat maskulin. (/INOI 


EXPEDITION 


Prateswanai kavunture Lueant 


INTERMESO 


CINTA ALAM 


OLAHRAGA menyelam berkembang 
di Eropa sejak abad ke-17 
Mulanya, olahraga ini dilakukan 
para pesenam yang sedang berlatih 
akrobat di dalam air. Selanjutnya, 
menyelam menjadi salah satu 
bagian dalam kejuaraan Olimpiade. 
Perkembangannya pun kian 
diminati dan menjadi daya tarik 
bagi banyak kalangan. 

Menyelam merupakan olahraga 
untuk membaurkan diri dengan 
kehidupan di bawah laut. Penyelam 
dapat melihat keindahan yang 
terpancar dari salah satu kreasi 
terbaik alam. 

Untuk menemani petualangan 
Anda di dunia bawah laut, Citizen 
menghadirkan sebuah jam 
tangan yang cukup menggoda 
dengan penggunaan polyurethane 
Strap berwarna oranye. Arloji ini 
dilengkapi dengan terobosan Eco- 
Drive yakni pemanfaatan sumber 
cahaya, baik alami maupun 
buatan sebagai pengganti baterai. 
Teknologi ini mampu mengurangi 
polusi akan limbah merkuri serta 
menciptakan lingkungan yang 


Eco-Drive Diver's 200M 


go a battery « Depth Disp 
1 Film), great hardness & ex 


Im « Made in 


www.citizenindonesia.com 


KAA KOS) CITIZEN. 


BJ2119-06E 


nyaman dan terawat. 

Selain itu, fitur angka yang 
dibuat cukup besar dengan 
Indikator kedalaman dan sensor 
air otomatis pada jam akan 
memudahkan Anda dalam 
mengeksplorasi di kedalaman. Jam 
tangan yang mampu menahan 
tekanan air hingga 200 meter ini 
merupakan pilihan yang tepat 
bagi Anda yang gemar melakukan 
petualangan di bawah laut, (”/INOJ 


y to 50m « Maximum Depth Memory 


llent abrasion resistai 


1? Eco-Drive 


INTERMESO 


WATCHES 


BEROLAHRAGA 
DENGAN GAYA 


JIKA dulu kebutuhan, kini olahraga 


juga menjadi bagian dari gaya 
hidup urban. Kehidupan di 


berbagai pusat kebugaran kini kian 
dinamis dan menjadi “melting pot" 
bagi individu dari berbagai profesi, 


usia, dan status sosial. 

Entah alasan apa yang 
mendasari di baliknya, hal ini 
menjadi sinyalemen positif bagi 
kehidupan modern. Kebugaran 
tubuh menjadi hal penting untuk 
menjaga kesehatan. Di sisi lain, 
gaya fesyen turut mendukung 
hobi ini yang diperlihatkan lewat 
pakaian olahraga hingga aksesori 
yang melengkapinya. 

Tak ketinggalan dengan 
arloji. Swiss Military Hanowa 
mendedikasikan diri untuk 
menghadirkan koleksi jam tangan 
Olahraga yang menonjolkan 


kekuatan dan andal, baik bagi laki- 


laki maupun perempuan. Hadir 
dengan dial berwarna hitam atau 
putih dan bezel hitam, arloji ini 
menggunakan material stainless 


SWISS MILITARY 
HANOWA 


6-6161-7-04-007HR 


steel dan tali kulit berwarna 

hitam yang meningkatkan nilai 
ketangguhannya, Arloji ini juga 
memiliki kemampuan tahan air 
hingga 10 ATM serta menggunakan 
bahan sapphire crystal yang 
melindungi kaca agar tak mudah 
tergores. (ADT) 


Bunga MobilBaru 


Se 


CA Ine aartean 


Test Drive” 
Berhadiah Motor 
& Mobil 


BENGKEL - SERVICE 


AC mbl bermsih? Solusinya di 
Satria Mtr Ac Mbl service & psg 
baru JI Dr Susilo 1/13-1A Grogol 
Jakbar Ph.5660785 - 5601624 


Spasialist Install Power Back 
r alphard,vellfire 2.4 samua 

tipekBodykit lovus wald,alphrd 
TreBLC.Ayun Jaya A 


MOBIL DICARI 


A1 0.1 Apa pun Jenis mbl anda 
dibayar dgn harga tinggi Andri 
68629818/0818-901-687 


A1, 0.1 Apapun jns mbl anda di 


AAL, 0 Apa pun jenis mbl anda, 
bayar cash dgn cpt, kami sgr dtg 
Aan 68840777, 0812-905-3188 


Anda mau jual mobil?Kami beli 
ngan harga tertinggi, Hub:0813 
366 6611,68866611,68068212: 


'Automotif barani beli mbisegala 
merk&thn danhrg pantas/tinggi 
ssuaikond Prscpt:081219688990 


Beli dan hrg tinggi mbl sal mark 
pmki 1s9082125255507-6497783 
“91632763 Jl.Jemb.V / 100-B 


Beli Sgl Jns Mbl Hrg Tai Th.90- 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
70283933/08128907676 TGR 


Pemakai Berani Beli Tinggi, Byr 
Cash/Over Kredit Semua Mobil. 
Hub:6885.7502 / 0856 1000 338 
Trima smua merkMbl cash/over 


kredit. hub:08179986021-08121 
8211710-99510392Ctrima SMS) 


MOBIL DIJUAL 
amaam 


Aston Martin Rapide 2011 
Km.200 Hub.: 081280629300 


PASANG IKLAN DI 


&BCAfmanca: mand, 


INDOMOBIL BINTARO (021) 745 5901 tmerono 
IDOMOBIL DAAN MOGOT (021) 560 7660-63 


AJM MOBIL 
H3 3,7 Chrome Pack,Black,"2009 
Km23Rb,Velg 2set,Spcial Condt! 
Call: 9448 2941 / 5122 0555 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
Rolls Royce Ghost Black, 
SatinBonnet,HeadUp — Display, 
Night Vision,MassageSeat,Pano 
Roof,Curtain,The Most Full Opt 
sAuto One Premium Cars Btgs 
021-7203011 / 082111928337 


AUTO ONE SLIPI 
Sekporrar in 
«$ wap 130 Spider 2007 Yellow'"" 
021- 29308685 / 035088662929 


AUTO ONE SLIPI 
“#New Panamera 3.6 V6" 
Ihite on Marsala Red Bose" 
luto One Premium Cars Btgs 
0211-29308685 / 081806898787 


AUTO ONE SLIPI 
“Aston Martin Rapide 6.0” 
V12 Meteorite Silver,3TV,B60, 
Cooled Seats, VR 20, Black Intr 
-Auto One Premium Cars Btg- 
021 - 29308685 / 08152729900 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Evogue 4D Blck,Whte TV3/TV1 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


AUTOHAUSE IMPORTS 
New Boxster Yellow,Red,Whita 
Lambrghini spr trofeo limtd150 

“Cayenne V6 ATPM Black" 
91lcarera s new mdi wht km8rb 
Pluit 66601313/Sntr 29450773 


AAYUN JAYA MOTOR BOS 
Hummer H2 6.2 double cabin 
Hummer H3 3.7 SUV Rdy Stock 
«4 Bursa Otomotif Sunter " 
021-27236333 / 021-33351351 
021-34654154 / 021-33351352 


Bentley Continental GT Super 
Sport 2011 Hitam Cat 1004 
Km.1000 Hub.: 0818800755 


CNN BOS - 6525888 


New Porsche Boxster rad colour 
2.71, 265HP, Ring 20",PDK,Bose 
CNN BOS - 6525888 
Range Rover Evogua Si - 4Dvors 
Ready Black, White,Red LuxPack 


Int. Black & Verve, 3 TV, 5 Cam. 


Ruh 


PT. RESTU MAHKOTA KARYA CILEGON 


Atnatized Suzuki Dowler 


—————- — — 


1 3 20 AA 


your exciflemen? 


Segera Indent di Suzuki RMK 


Ormksuzuki www.rmk.co,id 
CIMANGGIS 02187708918 KARAWANG 
TANGERANG 021-5525340 KEBON JERUK 021-533 2020 


0254381500 ROXY 


D.Journey Platinum Black 2012 
Km 2000 BimTrnFaktrLsgNmPm 
bli Spr Antik Istw085881821980 


Dijual: 02-Ferrari.F-360 modena, 
Red, Fl Trans,Daytona seats,9rb 
Km, Full Original. 021 6692255 


Dodge Journey 2.4 SXT Hitam 
2010 pmk 2011,Fopt,TV,Sunroof 
Garansi.Vikina Motor 29450928 


Evogue 4 door white full opt 
2012, km Irb, 99,994 seperti 
baru, langsung nama, Automart 
53678993 / 0817717348 


EVOOUE SPECIALIST 
4 Door / 2 Door, 3 Tv / 1Tv " 
#4 AI Colour, Special Price “““ 
# Call us @ Automart ““ 
53678993-4 / 08988100100 


EXOTIC AUTO 
$ MC Laren MP4.C12 " 
pi: 7200069 » Klp.Gdg: 15806110 


F360 Modena'03 red 12rb mulus 
Full Ori BPKB Capristo axhaust 
daytona seat Hp:0856.9999.822 


FANTASTIC PRICE !!! 
Porsche Cayenne  LeL,S'roof 
V19" AirsSusp,Black 
Garansi ATPMGSupr 


FANTASTIC PRICE 


Lux Pack Iu 
v, White, Black 
15866535 


Ferari California Th.2010 Merah 
Km,7Rb Trwt Skali Full Original 
Pajak Panjang ph:0812 965 9911 


se ERRARI » EXOTIC AUTO 
“it 458 Italia “8 
& 458 Italia Spider " 
KB) HGTE “nah 


# California 

"430 Scuderia 
? 360 Modena #“# 

PI:7200099 - Kip.649:15806100 


Ferrari California 2011 Putih 
Km.100 Velg, Bodykit, Knalpot 
Novitec, Hub: 021-70623285 


Ferrari California, "2010, Merah 
Grs s/d 2014, Trwt,Istw “BRAG 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 1526753-55 


Fiat Uno Turbo 2Pintu 1993 Full 
Original Kolektor Item Hubungi : 
0812-2300-8915 


GLAMOUR AUTOBOUTIOVE 
Landrover Defender 2.21 Puma 
AAII Type & All Colour 
Garansi ATPM 3 Tahun 
0811 100 8099/0856 9223 7746 


GT-R - R35 NET 1.650 M 
Black Editien,Original Japan 
0215600316 / 0896531306 


HUMMER H2 BLACK 2009 
like new,wellmaintained,lowkm. 
zAuto One Premium Cars Btaz 
021-29308685 / 0818699268 


Hummer H3 2009 Abu-abu met, 
Km.4,400, Sunroof, 3TV “BRAO 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


Hummer H3,th'09, tgn |, hitam, 
kond.mulus, tanduk chrom, full 
ori,hrg 1,1M.Hub:0816803524 


LAMBORGHINI GALLARDO 
LP560W,putih,Full Option tI 
2011 KM1800 Kond Sgt 8, 
Mub:08129225000/081111 


Lexus RX270 white&black ready 
stock! brand new,full spec Th'12 
contact: Gizelle 08577 111 2888 


Lotus IPS Evora V6 Sporty & 
elegant,ready stock in yellow 
Th'12.Gizelle 08577 111 2888 


LR Disco4 2011, Black, 3TV, 18rb 
KM, 1,251m/nego, 0816868516 


Mini Cooper S AT'2006 bln Agst, 
Silver Km16 rb, Tgn, Hub 
segera: 0812 999 6878 


Mini Cooper S Turbo'10,Merah 
Panoramickm7rb,PajakPig,Istw 
728.6262- 7236226 - 723.636 


PAKUBUWONO CARS 
Rover Evogue 20 
on red,Dynan 
8 


Le pentaad Lae 27 
st in Town Get i 

R 20” Elac Sport 
k, @ 2 VIP I Motors 


at 


1505666 

KI night 
PORSCHE CARRERA S 3.8 
Racing” yellow — 20 
whaals pang roof aerocupkit 
PCM PDK sport seats most ful 
aption on the mark 


7220903, 081315011412 
Porsche Cayenne Turbo 4.5 '05 
akh Htm Km 13rb asli Serv Rec, 
Ass, Khs Pmk serius 37005888 


Porsche Panamera Turbo S 2011 
Langsung Nama Km.175 
Hub,: 081280629300 


Proton Exora Exectv AT 09/10 
Abu2, mis, ful ors, istw, Kml2rb 
Tand, Jok Kulit, Plat B Tng Jual 
Cpt 135jt 081862611 


PT DUTA MOTOR 
HK 


Xenon, 


PT DUTA MOTOR 


PT DUTA MOTOR 
Range Rover Vogue, Blue, 200, 
Km 60rb.an, Monitor, Elct Si 
Laather , Luxury Sea at NR20 Hub 
7218 8000 385 119: 


PT DUTA MOTOR 
Itanga Rover Vogue, Black 2009, 
km 27rb an,3 TV2DVD: Cam, 

sat 


SC,5,Roof, 


but 


IK, VR20, 
Motor 7278 
9191 


R.R Evogue new, black & white 
5Dt, 3TV, Scam, PBD, panoramic 
full opt.RJS 6546116, 91280777 


R.Rover 4.2 SC Sport 2009/2010 
Slvr Km.11Rb Tgn1 3TV “BRAO 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


RANGE ROVER EVOOUE 5DR 
Dynamic Lux Pack 3 TV, 5 Cam 
Biack & White, @ VIP Motors 


24119, 021-1505666 
GMOI 15866766 open tI night 


Range Rover Evogue silver 
Sdoor Atv Scmr pwd spesialprice 
hra: 1.180 hub:0819807258685 


Range Rover Evogue&KAHN 
(Diesel) white/red Th/12,Brand 
new!.Ph:Gizelle 08577 111 2888 


Range Rover Supercharge Th.05 
Hitam Ex Kedubes (Form B)Hrg 
Nego P. 08161623435/68178181 


RIM 
R.Rover Evogue 2.0 1Dr/2Dr 
Special Rat 
Interest 
Terima Juai/B 
Cal 


p. 


C Apply) 
ali Mobil Bekas: 
2521358 


Terima Jual, 
Cal 


SANNY AUTO GALLERY 
New Discovery 4 HSE Black New 
Gear Box Rotary 8 Speed Str 
021-6525678/Kgd 45853188 


Subaru Exiga GT 2.0 Turbo'2010 
SolidBlack Panoramic CBU japan 
Michellin Tyres 08788.562.0024 


VICO AUTO 
Porsche Boxter S 3.4White On 
Black&Porsche Boxter 2.7Whito 
On Red Hub: 0212621887 


@” BENTLEY 
-.( 


TM 


1 3854827-30 
EURO MOBIL 
Phantom : Gost BiruSilver-Htm 
Silver-Hitam, Drophead, B'New 
08151820185, 0818970007 


G ROLLS ROYCE| 


EURO MOBIL 
Bentley GT Super Sport,Putih 
2011 bin 7,Km 1200,brg mulus 
Hub: 08151820485,0818970007 


Mawi 


A4 20 Turbo Th'07 Hitam BIn02 
Leather Seat Kond Prima Hrg 
Nego Hub 0812.82230290 


A6 2.4/ 05Hitam mulus,trvt,jok 
kulit, bulit up, MMI, Multitronic 
021 92159767/087887616097 


A6 28 FSI S-Line '2012 ATPM 
Hitam Int.Coklat Ambiant Light 
Rear View Cam Km 1000 bs lgs 
an.08158887825 / 02195979791 


R8 5.2 FSI Th.2010 Wrn Putih 
Km.SRb Full Original Terawat 
Sekali Ph:0812 965 9911 


RS 3 SPORT BACK 1.225 OTR 
Turbo, 7 Speed S Tronic 
340HP (0-100Kim In 4,5 
eter ad 
tchback Ever! T 
Blinkz 


320 1 Executive'10/11 Htm 
Met,Tgn1,km3300/Spt  Br,pjk 
Mei 13(C/K) 33005853-5010435 


3201 E46 Cabrio'O1 Merah,Atpom 
320i E36 Cabrio'96 Hitam, antik 
021-7211478 / 02199988899 


3201 Executive 2009 Black,KM 
30rb,Tgn 1 Hub: utoMax” 


A 
15857731- 45816819-6506386 


EXOTIC AUTO Trail Blazer / Captiva/ Orlando 
«adek 730 Li 2010 #w#was | Indent. Skrg,September Dapat 
$ PI:7200099 - Klp.6d9:45846140 | Hub.Sun Motor Jl.Panjang No.1 
suzua Kebun Jeruk Jakbar Ph.5321359 
——— PT Laga MOTOR 
Kmdrb an, Monitor 
(sontor | NK CARvsLER 
at, Sunroof, PBD, Ascats, Push 
Button, spt baru ph 7278 ANTONCARZ 45877555 
1 0088, 385 9191 Wranglar Unlimited 
Wrangler Sahara & 
SPECIAL PRICE 790JT ONTR!! Hub:0856.9139.0906 
NEW X1 3.0, AWD, Panoramic 
Xenon, Harman/Kardon, | APM SAHARA Of INTEREST!! 
loe Seat -' | Wrangler Sahara&Arctic limited 
126et Or Intarast (TSC Apply) 
SPECIALPRICE 1375JT ONTR! | 3 V6 1 , La . War 
NEW X6 3.5 TwinTurbe, 7Seater | ChryslerkelapaGadIng4585 
026140 182 Panoramic, PBD, Xenon 
erminal Motor - CHRVSLER SLIPI 
K64S11111/520000,P17225222 | WranglerSport/Sahara/Rubicon 
021-633 2333 Grand Cherokee 3.6 & 5.7 R.Stok 
TERMINAL MOTOR “tJagp Patriot 2.4 Ltd "L 
X6 xdrive 35 twin turbo, 30 #3 Dodge Journey" 
Seamwacumdoor,Black& White” | “3 Years ATPM Warranty" 
3201/2007 Hitam Muda Sensor | KG1si1111.0520000,p17225222 | 021 «29308685 / 081287577717 


Parkir CD S'System Masih Sgt 
Bagus 256Jt 081932921976. 


3201 LCW10 Silver,Stnk Pjg/Istw 
3201 LCI'L1 Wht,Km7rb, LgsNm 
3251 M.Editn'11 Black/Slvr,Istw 
650i Con'11 Red,S.close,RR Cam 
740 Li'11 Shopisto, Km7rb, Istw 
BastindoCarUtamaPh:74868000 


3251 Th2011 Black Kond Gress 
Wijaya Auto Car's Jln Alternatif 
Cibubur No8: 082136131636 


3251 Thn2004, Hitam, Sangat 
Terawat, Istimewa, Mulus.Ber 
sih,Pemakai.Hub.0816-862211 


520 E28 Th'1988 Velg Racing 
Dinamic 11 Jok Recaro MB Tach 
Kolektor Item 081223008918 


520D'12 Silver,Lsng Nama,Istw 
5231 105/06 Silver, Kondisi Istw 
5231 109 Silver, Stnk Pjg, Km rb 
528i "10 Black/Slvr,LowKm,Istw 
523i Exc'10 S.Grey, Kond. Istw 
5231 Excell Black,kmBrb,LasNm 
528i Exc'11 Silver,km.3300,istw 
5301 '09 Black,Lowkm,Knd,Istw 
530i "10 Silver,Km9rb,Lsg Nama 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


535GT'11/12 Pth,Pnrmc,3tvgrs. 
KM Srb,Rp1.2410jt.BraO JI.Blvr 
Tmr Blok ZA/15 K.Gdg 4526753 


535i F10/2011 (Nik'2010)300 HP 
Full Spec,km.1200 black, Interior 
Beige,Full Orgnl:0813.11008888 


535111 Twin Turbo km8rb Grey 
Alpina 21” bodykit muffler, 
Cosmic 7220903, 081315091412 


AUTOHAUSE IMPORTS, 
“18X6 Facelift Black,White 
Pluit 66601315 /Sntar 29450773 


Bmw 6401 GRAN COUpE 


In Turbo 
Vacuum Dogi 
Ready 


BMW X1 EXECUTIVE 2.0L 
2012, Km.4000, Leather Seat, 
.. White on Red, Like New ... 
067878184578 / 087774561738 


CHRISTIAN AUTO 
6401 "2011/12 Coupe Cabriolet " 
White On Red,Kim 3300, DVD "“ 
TV « Camera, Elect Seat, Heater 
1 7263777 Full Ori 99931800 


Lah DUTA MOTOR 


X 1- Sdrive 1.8 Exect, Nov 11, 
KM:10rb, pakai sndri, 455 jt, 
Assrn. Hub : 0813 8122 0000. 


X1 Th.2011 (Nov) km.8900, Pu 
tih, garansi BMW 5Th, spt baru 
/A70it. Hub: 08161347768 


X1-1.81 12,Silver/Hitam, Km 32 
X3-2.0D Bns'11 htm,km9rb,istw 
X3-2.51/04/05/07 Blue/Htm/SIv 
X3-3.5111, M.Slvr,Low Km,stw 
X5-3.01 Bsns'10,5.Grey,LsngNm 
X5-3.0D”11htm,km1700,stnkpjg 
X5-5.01 "11 S.Bronze, Stnk Pnja 
X6-3.51 "09 Hitam,Stnk Pig, Istw 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


X3 2.0 Diesel Executive 2011 
CBU Space Grey,km 15rb anIsg 
nama BSI5Sth Hub:0816.4338612 


X3 2.5 Th 05 nik 04 hitam mulus. 
AWD origl vkool jok kulit Hub: 
1021-9289 2686 / 32153725 


X5 03 exec low km htm pajak 
pjg hub adi 081399991999 


X5 3.0'07 Putih Full Bdy Kit Bas 
Skl trwt:Arteri Pondok Indah no 
88A. Jaksel Ph:08129659911 


X5 M Type, '2011/'2012, Putih, 
100cc, 550Hp, Grs,Istw “BRAG 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


X5 Th 2004 Facelift, TV, Xenon 
Nopil Mis Srvc Racord full BMW 
Stnklth Tgni Hp:0856.9999.822 


X5 Th:2007,Hitam,km:28rb,Serv 
Record BMW,MIs SkI'AutoFit"" 
"021.36900939/654-2860” 


X5,3.0 Exclusive'03 Medium Slv 


TV Mntr,E.seat jotWasher V18 
Rac Srvc:36900939/6542860 


Ip eevrouet 


CAMARO TRANSFORMERS 3! 
MY 12) 6,2 SS TF 3, 2012 Fac 


The, Mogi 


Captiva 2.4 L thn 2007, Jakut, 
185 jt Nego, Hitam Metalik, 
Kond Istmw, Asuransi 2013, tlp 
085281303933 


Captiva,Colorado,Orlando,ready 
Stock Bonus menarik hny di Sun 
Motor Kalimalang Ph.8648515 


Captiva,Orlando,Colorado, ready 
AI New Aveo & Trail Blazer tem 
IndentHanya di Andalan Group 
T.3861870,1533201,7396889 


DODGEJOURNEYO.INTEREST 
Journey 2 7 kunury / 
Plat 1um Start From ab 133 
Got st CT & C App), 
Full larranty, 

853111 


APM 


IwyalerKelapaGadi 


Grand Cherokee 3.7 4x4 AT 010 
mk OL1 sivr V17,Jklt,Eseat,sun 
roof Perempatan Radio Dalam 
(PN15) no 59 Ph 7211118 Lb bk 


New Wrangler Mountain '2012 
Putih, 4 Pintu, @ Auto Lotus “ 
29150826,93001139,70312368 


Dodge Journey 
Special Rate ON 
Intore 
terima Jual 

all 


JH oamarsu 


AII New Xenia Ang Mulai 2.2jtn 
Granmax MB Ang Mulai « 
Luxio Angs. Mulai 2.3Jt-an' 
Pancoran........948303-) 700651 
Dewi Sartika... ..8095355 
Fatmawati... 


Tanjung Priok 


AI new xenia dp15", ang2,2jtan 
Terlos angs 2,9itan Luxio angs 
2,Sjtan,Grand max PU/MB angs 
itan,prs cpt hub Dealer Resmi, 
R Stock,Depok:7774577,7775 
177 Tangerang:....55781717/ 
55781190 Swh besar 6241010 
Kalimalang......... 86610202 


Terios TX Elegance A/T '2010 
Silver Pajak Panjang Mobil 
Bagus Sekali 081932962333 


Terrios TX AT, Abu? biru, Agt 
2011,mulus.Hub: 087876513398 
1 021- 71122101 


Escape 3.0 4x4 Sunrrof, 2006, 
Full Orisinil, Interior ' Beige, 
Jarang Ada, BU 087883080400 


Escape 3.0 V6 AT'02 Hijau Mot 
Istw 90jt TDp10jt angs-3,2jtx35. 
“15860.555 / 0813.8955.2078: 


Everest Diesel A/T2008hitam, 
pjak Athn, kondisi mulus trawat, 
srvice rutin 0878 7345 8518: 


Ranger 2008 double cabin plat B 
silver mulus sekali harga 174 jt 
08159725212 


Kirim SMS 
0812 843 8888 


1. Registrasi 


Internet 
www.pasangiklan.com 


Faksimil 


(021) 536 99086/87 


Hubungi kami 


2567 6000-2567 6076 Tarif 


Nusantara Batavia 


1 KETENTUAN PENULISAN IKLAN MINI IL Ketentuan Pemuatan IN. Pembayaran REG:nama lengkap:no tlp rmh/kantor 
7. . Baris (Min 3 brs, maks 12 brs) 55.000/baris — 45.000/baris 
5 Satu kolom (rnin 20 mm, maks 150 ram 58.500/mmk  50.000/mmk 
AA eebooinioaluite KN Sana 2. Teks Iklan Hita j . ji 
bar dibawah KOP TELEPON da KOP Mobi Sada dan Kengakan kampar dlacukan tak ebi dat ADViteks iklan baris Isplay Klasiha 
dia (po modi) lah tangga BW (min 40 mmk) 58.500/mmk  50.000/mmk 


«ia mengandung huruf yang Rita Agan rn hn Ralat ata peralangn lan . : Fe 3 
memberikan ti pat ot Man iatkenankan UN pngeth muat tak melon! 7 ari terj k 
e umum (C7 PN SUN, PAW, Tetangga tanggal Mat OK minimum: 96 karakter — 3 baris Santan anumkak 000/mmk — 75.000/mmk 


dan merek 


#) tarif yang tercantum belum termasuk PPN 


maksimum. 128 karakter —4 baris 


Seluruh staf Iklan Kompas tidak melayani transaksi barang/jasa yang diiklankan. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS / KLASIKA / 43 
Jumat, 14 September 2012 ja 


INTERMESO 


THE AMAZING SPIDER-MAN Mena an (1719) 


" aa 1 LA SE, 
GOTTA KEEP My LET'S SEE HOW YG AP MO7 Ir Tua . 
WEIGHT ON MY. MUCE YOU LOVE JA Ag Nana ag 


Had ANKLE. ANYONE: — 


PENGELANA MODIS 


BERKELANA mengeksplorasi dunia bagi sebagian orang 
bukan lagi sekadar hobi, tetapi juga identitas diri. Lebih 
Gari sekadar ajang eksistensi, esensi hal tersebut terletak 
pada petualangan dan pengalaman yang direguk. 

Pengelana jenis apa pun, ada satu hal yang 
menyatukan mereka, yaitu kebutuhan untuk melacak 
waktu, memperkirakan lama perjalanan, serta membuat 
jadwal perjalanan. Akan lebih memudahkan jika 
arloji yang digunakan memiliki dua dial sehingga 
memudahkan untuk mengecek waktu di tempat asal, 
Aku harus menumpukan beban ke kakiku yang lain 1# Mari kita lihat seberapa besar kamu mencintai penggemarmu! seperti yang dimiliki Bonia BN828-1735LE. 

#AKu punya sedikit tes untukmu, 4 Tidak! Jika palu itu menghantam siapa pun. Desainnya yang sophisticated memberi kesan 
tangguh dan kokoh untuk diajak melintasi waktu dan 
jarak jauh. Tersedia dalam warna hitam, desain jam 
Chronograph yang juga dilengkapi fitur kalender ini bisa 
menjadi teman yang tepat di perjalanan. 

Arloji ini pun tetap terasa nyaman digunakan dalam 
waktu lama dengan bahan yang kokoh, tetapi tetap 
fleksibel melingkar di pergelangan tangan berkat bahan 
rubber strap yang berkualitas. 

Dilengkapi pula dengan fitur tahan air hingga 5 
ATM, arloji ini didesain eksklusif dan hanya diproduksi 
sebanyak 999 buah yang tersebar di seluruh dunia. 
Status ini ditandai dengan nomor seri yang terdapat di 
bagian belakang arloji. BN 828 -1735 LE 

Berkelana dengan penuh gaya, Bonia menjadi 
solusinya, (ADTJ 


TANGGAL 14 September 1716, Mercusuar berbahaya menyebabkan banyak sekali 
Boston yang merupakan mercusuar pertama di kecelakaan. Ada pula perompak yang sengaja 
AS dioperasikan dengan menyalakan lampunya — menyalakan tanda bahaya palsu untuk me- , 
sesaat sebelum matahari terbenam. Terletak di '— mikat kapal-kapal ke lokasi yang keliru . 
Pulau Little Brewster, Massachusetts, sebelum kemudian menjarahnya. 
mercusuar ini menandai pintu masuk ke Menara yang asli dihancurkan pasukan 
pelabuhan Boston, Inggris pada 1776. Namun, gubernur John 
Mercusuar Boston dibangun berdasarkan Hancock membangunnya kembali pada 1783. | 
Undang-undang Mercusuar Boston (Boston Meski telah dioperasikan secara otomatis sejak. | 
Light Bill) yang disetujui pada 23 al Al, 1998, hingga kini mercusuar masi ah ra | 
Kehadiran mercusuar dian penjaga sukarela yang e 1 


www.adItime.co.id 


BONIA Timepiec 3round #127A 


Indah Mall 1, GF: Gandaria Cit 
Bm Pita 2nd FI: Puri Indah Mali, GF MU-01 


(DI MANDARIN yACMON toy emausn | comet “ n (ojmauma racnon Top enGusH TaMNLEN (D1 jaranEsE / MOMNOR 


GOT 
PROTECTION? 


ana Kop SErO 


" JADWAL DAPAT BERUBAH SEWAKTU - WAKTU 


10) KOREAN HACTION KL ENGLISH ACTION | (RJ) INDONESIAN / DRAMA 


(D1 mei Onama - L » - 4 Taj enauan menon 


RANBIR KAPOOR PRIYANKA CHOPRA , Ha : 3 | : Tomat meat 
AARE 1 
NG FNIN Eka vibe Rt A8 : TU TAAT ORAMA 
DANSA IU : j Ana Ka 


TON nGUaN NETON 


Series 14.30 Chhota Bheem aka — 08,30 Sinema TV Pagi: Ku 11.30 Redaksi Siang Mindfreak 
22.00 Mega Sinetron Bima Sakti Tak Rela 12.00 Selebrita Siang 02.00 Big Movies Dini 
Ramadan: Dalam 15.00 Ghost Gang 10.00 Sinema TV Spesial: 12.30 Si Bolang jalan Hari: Attack of The 
Mihrab Cinta 15.30 Chhota Bheem Tiara Jalan Gryphone 
23.00 Box Office Movie: aka Bima Sakti 12,00 Live Patroli 13,00 Buku Harian Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 
The Chronicles of 16.00 Mr. Bean 12.30 Drama Korea: Si Unyil kecil (sel) yang disebut area. 
Narnia: The Lion, 16.30 Coboy Junior 49 Days 13.30 Cita-citaku Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
the Witch, and the 17.30 Topik Petang 14.00 Drama Korea Siang: 14.00 Dunia Binatang dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 
Wardrobe 18,00 Pesbukers Thank You 14.30 Koki Pintar 04,30 Kabar Pagi - Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris. 
00.00 Seputar Indonesia — 19.30 Al EI Dul 15.00 Live Kiss Sore 15.00 Brownies 06.30 Apa Kabar Indone- « Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom, 
Malam 20.30 Coffee Prince 16,00 Live Fokus 15.30 Tau Gak Sih sia Pagi « Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area, 
wa KOMPAS 14.00 Indonesia/interna- 01.30 Film Tengah Ma- 21.30 Chatting dengan 16.30 Drama Korea Siang: 16.00 Jejak Si Gundul 09.30 Kabar Pasar Pagi 
Z sional Terkini lam: Reign of Fire YM Can You Hear My 16,30 Redaksi sore 10.00 Coffee Break 
05.00 Islam is Me 14,03 TV Edukasi 22.30 Sinema Spesial: Heart 17.00 Merajut Asa 11.30 Kabar Siang Coneeptis Sudoku itna daan 
05.30 Kompas Sport Pagi 14:30 Obrolan Hukum €scrv Misteri Kain 18.00 Serial: Abai Anak 17.30 Orang Pinggiran 13.30 Apa Kabar Indone- 1 
06.00 Kompas Pagi 15.00 Antar Gelanggang Perawan Ajaib 18.00 Hitam Putih sia Siang 6 | 5 | 
08.00 Referensi PON 04.30 SL Liputan6 Pagi 00,30 Topik Malam 19,00 Sinetron Unggulan: — 19.15 On The Spot 15.30 Kabar Pasar | | 
09.00 Showcase 17.00 Kartun Anak 06.00 Status Selebriti 01.00 Lensa Olahraga Jalan ke Surga 20.00 Opera Van Java 16.00 Kabar Petang | 
10.00 Kelakar 18.00 Sinetron Drama 07.00 SL SCTV Musik Malam 20.00 Sinetron Unggulan: — 22.00 Bukan Empat Mata — 19.00 Kabar Utama (live) 5 
11.00 Sebuah Nama Indonesia Inbox Hikayat Ali Baba 23.45 Dua Dunia 20.00 Apa Kabar | 
buah Ceri 19.00 Indonesia Malam 09.00 Hot Shot 22.00 Taping: 00.15 Wisata Malam Indonesia Malam 
1200 Ba 20.00 Binar 10.00 SCTV FTV Pagi MNCTV Konser Dangdut — 00.45 Sport7 Malam 21.00 Kabar Malam | 
13,00 Elephant Diary 20,30 Musik 12.00 SL Liputan6 Siang 04.30 Lanjutan Taman 00.00 Mitos Akhir Pekan 22.00 Menyingkap Tabir | 
13.30 Word World 21.00 Bincang Malam: 12.30 SCTV FTV Siang Hati 00.30 Fokus Malam 01.15 Redaksi Malam 22.30 Kabar Arena 
14.00 Sid The Science Kid DPR 14,30 SL Eat Bulaga 05,30 Lintas Pagi 01.00 Sinema Tengah 01.45 Theater7 Malam: 23.00 500 Greats Goals r 
14.30 Science is Fun 22.00 Indonesia/interna- Indonesia 06.00 Starlite Malam: Dendam Gen X Cops 23.30 Mutuman- 
15.00 Urban 2203 Na 16.00 Cookies 06.30 Disney Club: Hig- Membara ikam | 
15,30 Berbagi Sukses .03 Musik/Variety: 17.00 SL Liputan 6 glytown Heroes 00.00 Warisan Dunia | 
16.00 Matan Sore Clubbing Petang 07.00 Semangka (Sema- METREFTV GlobalTV 01.00 Socialite 8 | 3 | 
16.30 Suka-suka 23.30 Jurnal PON 17.30 SCTV Sinetron: ngat Kakak) 02.00 Local Documentary: pa L 
17.00 Kompas Petang 00.00 Indonesia/interna- Putih Abu-Abu 08.00 Serial Pilihan 05.05 Metro Pagi 05.00 Dora The Explorer Made In Banyumas Ba Ba 
18,00 Kompas Sport sional Terkini 19.00 SCTV Sinetron: 09.00 Kisah Unggulan 07.05 Bedah Editorial 05.30 Kura-Kura Ninja 
18.30 Temukan Kata 00,03 English News Super ABG 11.30 Lintas Siang Media Indonesia (TMNT) NX 
19,00 Versus Service 19.30 SCTV Sinetron: 12.00 Layar Kemilau: 08.05 8 Eleven Show 06.00 Spongebob TRANS Jawaban edisi sebelumnya 
20.00 Kelakar 00.30 Gatra Ustadz Fotocopy Kal Ho Naa Ho 11.30 Metro Siang Sguarepants bd NE 
.l 21.30 SCTV Sinetron: 15.00 Kribo 13.05 Wide Shot 08.00 Avatar The Legend 7lsi3 6 
Sg Dena "Raj Si Biang Kerok 15,30 Lintas Petang 18.05 Metro Hari Ini of Aang 04.30 Reportase Pagi 325 si 
28.00 Kompas Malam 22.30SCTV FTV Utama 16.00Konser Boys Meet 19:05Debat Kandidat 08.30 Awas AdaSule2 05.30 Islam Itu Indah Teas 
00.00 Fanatik 04.30 Seputar Indonesia — 00.30 Liputan 6 Malam Girls Pilkada: Debat 09.30 Hot Spot 06.30 Insert Pagi 219173 
Pagi 01.00 Highlight Liga 17.30 Animasi Spesial: Calon Walkot dan 10.00 Kungfu Chef 07.30 New Rangking 1 6821 
06.00 Go Spot Champion Leon Wawalkot Singka- 10.30 Obsesi 08.30 Best of Super Trap alice 2 
07.30 Dahsyat (Live) 18.00 Tendangan Si wang 11.30 Buletin Indonesia 09.30 Huru Harada olsi8 7 
04,00 Jalan Jalan Islami 10-00 Intan antv Madun Season 2 20.30 One Fine Days Siang 10.00 1d3ntik 813194 
(daerah): Bali 11,00 Intens 19.00 Aladdin 21.05 Top Nine News 12.00 Indonesia Bicara 10.30 Makin Jail 
04.30 Indahnya Pagi: 12.00 Seputar Indonesia 92.55 Topik Pagi 20.00 Jagoan Silat 21.30 Kick Andy: Jem- 13.00 Doo Bee Doo 11,00 Insert Siang 
Pintu Cahaya Siang : 05.00 Wisata Hati 21.00 Raden Kian batan Kemanusiaan 14.00 Cagur on 12.00 Reportase Siang 
(Istiglal) 12.30 Sinema Siang TBA 95:39 Lensa Olahraga Santang 23.05 Newsmaker The Street 12.30 Bioskop Indonesia 
05.30 TVRI Sport 14,30 Cek & Ricek 06:30 Hati ke Hati 22.00 Dia Ayu 28.30 Metro Sport 14.30 1004 Ampuh 14.15 Digital Clip 
06.00 Indonesia Pagi 15.15 Silet Berama Mamah 23.00 Dangdut Never 16.00 Fokus Selebriti 14.45 Sketsa 
07.00 Pelangi Nusantara 16:00 Cinta Dimana Mana Dadeh Dies TRANS 16.30 Oggy and The 15.45 Show Imah Elephant Diary 
(Daerah): Bali 16.30 Seputar Indonesia 07:30 Fenomania' 00.00 Premier Preview Cockroaches 16.45 Reportase Sore (KOMPASTV : pukul 13.00 WIB) 
08.00 Rumah Publik 17.00 Layar Drama Indo- — 98-99 Fresh and Fun 00.30 Sidik 04.30 Casper 17.00 Kung Fu Panda 17.15 Insert Investigasi 
09.00 Antar Gelanggang nesia: Kuas Fantasi 99.39 Friends 01.00 Obat Malam 05.00 Khazanah 17.30 Transformer Prime 18.00 The Best of Ethnic “Elephant Diaries yang diproduksi 
PON 18.00 Layar Drama 09.00 Seleb @ Seleb 05.30 Sport 7 18.00 Untung Ada Sule Runaway BBC adalah penggambaran 
11.00 Indonesia/Interna- Indonesia: Putri 10.00 Glory Jane 06.00 Rahasia Sunnah 19.00 Big Movies 19.00 Tahan Tawa Bari sudut berbeda tentang. 
sional Terkini Bidadari 11.30 Topik Siang 06.30 Redaksi Pagi Platinum: | Robot 20.00 Sketsa Kehidupan gajah. Serial ini berisi 
11.08 Permata Nyrani 19.15 Layar Drama Indo- — 3599 KLIK! 07.30 Selebrita Pagi 22.30 Big Movies II: 21.00 Bioskop TRANS TV: tentang uniknya tingkah polah 
£ ia: i 1 2 i i gajah muda dan potret keintiman 
Islami Pena Yang Masih 18.00 Tom & Jerry 05.00 Obat Hati 08.15 Makan Besar Grand Torino Ultraviolet PN ah kelarga yang tidak 
1200Sholat Jumat dan idwahUmUr 1330 ChhotaBheemaka 06.00Live FokusPagi 0845 Ga Nyangka OMA biasa, Antara gaja-gejah muda dan perawat yang mencin- 
Indonesia Siang Hear Bima Sakti 07.00 Live Kiss Pagi ea 00.30 Buletin Indonesia 23.30 Bioskop TRANS TV: Mkilnereka. Ketika mereka telah dipelihara hingga sehat 
18.30 TV Edukasi Indonesia: Tukang 19.99 Tom & Jerry 08.00 Halo Polisi 09.45 Spotlite Malam Rest Stop (dengan penuh kasih, sanggupkah ajah-gajah Itu mening- 
TERAS Tayan pena Eta 'Galkan para perawat untuk kembali ke kehidupan liar? 


“ Acara dapat diubah oleh pengasuh tofevisi, 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


44 


KOMPAS / KLASIKA / 


Jumat, 14 September 2012 


CIJANTUNG - 

SUARA BELLANOVA - 

GALAXY » DEPOK - 
METROPOLIS « BTC 
PONDOK GEDE - CILEGON - 
BOGOR TRADE MALL 
GRAND MAL BEKASI - 
MALL LIPPO CIKARANG 
12.30-15.15 -18.00-20.45 
BLITZ GI 


13.15. 16.00-19.00 
13.00-15.45 -18.30-21.15 
BLITZ TK 

18.00-15.45 


PLATINUM CI 
12.45-15.25 -18.05-20.45 


-22.00 
HOLLYWOOD XXI - SETIABUDI 


30-21.15 
IONG SGUARE 
BLITZ BCP: 12.45 -15.30-21.00 


INFO FILM BIOSKOP LENGKAP DAN 
THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


PLAZA SENAYAN XXI - 
PLUIT VILLAGE XXI - CITRA XXI» | SERI 
PONDOK INDAH 1 XXI » 


PEJATEN VILLAGE XXI 
RO 


DING: 
BOTANI XXI - SERPONG XXI « 


CBD CILEDUG XXI - 
MEGA BEKASI XXI » 
BEKASI SGUARE XXI - 


( UVING WORLD XXI» 


PURI OK» GANDARIA XXI - 


Wine 


2 "WATC 


INI 


GADING XXI « 
UUVING WORLD XXI « 
PONG XXI » 
KARAWACI XXI » 
METROPOLITAN XXI - 
SEMANGGI - 
EKALOKASARI 
MARGO PLATINUM 
12.30. 14.40-16.50-19.00-21.10 
BLITZ PP « BLITZ TK 
12.45 -15.00-17.15 -19.30-21.45 


PREMI 
STUDIO XXI EX.» 


PLAZA SENAYAN XXI - 


KUNINGAN CITY XXI - 
EMPORIUM PLUIT XXI 


BLITZ GI 
14.15-16.30-18.45-21.15-23.30 


BLITZ MOI « BLITZ CP 


JAM MAIN 


LA 3 DAAN MOGOT - TAMINI 

12.15-14.25 -16.35-18.45-20.55 
CITRA XXI - BOTANI XXI » 
'ARTHA GADING XXI » 
BLOK M SGUARE - SLIPI - 
'ATRIUM - SUNTER - ARION 
12.30-14.40-16.50-19.00-21.10 
PONDOK INDAH 1 XXI 
CILANDAK - GADING - 
PONDOK GEDE - CILEGON 
1245-14.55-17.05-19.15 -21.25 
CBP CILEDUG XI 


1430 1645-19.00-21.15 
PIAZZA 
P0 Tr 10-17220-1930-21.40 


BLITZ BCP 


12.00 -14.15-16. 
BLITZ CP VELVET: 13.30. 


:18.45-21.15 
1545 


HE PADA 
ADHA SEMASA 
RENATA KUSKANTO 


JAN BELIA JAIA MEA 
LUSA BABI  KENASTAH 
CAK, Min 


Ka - 
IP. BIN AP Haa BI WM TR 


SLIPI - ATRIUM - ARION - 


wan YOUTE 


LENGAN 3 usa Watt 


BIOSKOP KLIK 


- 
'CREWS 2m 
'SCHWARZENEGGER 


EYPE Nas Lap 


BACK 


PLAZA BLOK 

12.15-14.25. "gas 18.45-20.55 
KASABLANKA 

SENON GTA KAUBATA XT 
12.30. 14.40-16.50-19.00-21.10 
CBD CILEDUG XXI 

12.45 -14.55-17.05-19.15-21.25 
PLUIT JUNCTION XXI 
13.00 - 15.10-17.20 -19,30-21.40 
SURYA M2 


my Baby 


GANDARIA XXI » GADING XXI - 

MEGA BEKASI XXI » 

MARGO PLATINUM 

13.15-15.15 -17.15-19.15-2115 
ZA SENAYAN XXI - 

PEJATEN VILLAGE XXI 

1215. 16.50-21.25 

GRAND MAL BEKASI 

16.50-19.00-21.10 

CILANDAK : 12.30-17.05 -21.40 


neplex.com 


Pay 
RESIbENIRE 


"3DAN 


GANDARIA XXI IMAX 
1230.1420-16.10-18.00-19.50-2140 


Propitere 


STUDIO XXI PREMIERE EX « 
PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE 
12.30-1300-1420-14.50-16.10-16.40 
1800. 1830-1930-2020: 2140 
KASABLANKA XXI PREMIERE » 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE « 
GADING XXI PREMIERE 
1230-1330-1420-15.20-16.10-17.10 
-18.00 -19.00-19.50-20.50-2140 
GANDARIA XXI PREMIERE 
1245: 1830:1439:1520-1625:1710 


REMIERE « 
KARAWACI XXI PREMIERE 
12.30-14.20-16,10-18.00-19.50-21.40 
PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE 
1245-14.35-1625-18.15-2005-21.55 


PURI XXI 
12.15-12.45 -19.15-14.05-14,35 
15.05-15.55 -16.25-16.55 17.45 
18.15- 1848 19.35-20.05 -20.35 
2125-21 

PLATA INDONESIA Xu 

FX PLATINUM XXI » 

HOLLYWOOD XXI « 

PLUIT JUNCTION XX 

PEJATEN VILLAGE XXI « 
GANDARIA XXI » 

SEASON CITY XXI - 

METROPOLE XXI - 

ARTHA GADING XXI » 


PLAZA SENAYAN XXI : GADING XXI 
12.15-1230-13.15- 
15.05-15.55-16.10.- 

18.00-18.45 -19.35- 

21252140 


Naga 1900-1330 


Io 20. bia 10: 

BLITZ GI 

12.00-14.15 -16,30- 
00 - 21:00 


GALAXY - 
PLATINUM CIBINONG SGUARE 
12.30-14.30 -16.30- 18.30-20.30 
BLITZ PP VELVET: 
15.00-17.15 -19.30-21.45 

1 


BLITZ MOI 
14.15-16.30-18.45-21.00 
DJAKARTA XXI 
1245-1435-1625-18.15-20105-2155 
BLITZ MOI VELVET 
14.45-17.00-19.15-21.30 


BLITZ TK 
13.15. 1818- 17.15-18.00 
00-21 


BELANOVA - 
SURYA M2 - CIJANTUNG 
1245-1445-1645 18145 - 


BLITZ CP 
1411-1648-1630 -18100- 


Menorous 

13.00-14.50 - 16.40-18.30 - 

BLITZ CP VELVET 

145 17.00-19.15-21.30 

MALL LIPPO CIKARANG 

13.00-16.40-18.30-20.20 

BLITZ BCP 

1315-15.15-17.15-18.00- 
21.15 


BELLANOVA 
12,30 - 14.30-16.30 18.30-20.30 


GADING XXI PLAZA BLOK M 
12.45-15.30-18.15-21.00 
PLAZA INDONESIA XXI 
13.00-15.45 18.30-21.15 
PLAZA SENAYAN XXI - 
KASABLANKA XXI - 


12.15-14.25 -16,35- 18.45-20.55 
HOLLYWOOD XXI - 
METROPOLE XXI 


BSETIADUDI »SUNTER 
28 IOS 115521125 
MAL 'O CIKARANG 
14,30 - 16.30-18.30 -20.30 
INTARO XXI - 
BOTANI XXI - TAMINI 


1300, 1500, 1700-1900-2100, 
METROPOLE XXI : 13,00. 17.00: 


ONE STEP. CAN CHANGE YOUN WOMLI) 


KALIBATA XXI « 


SERPONG XXI - BSD XXI » 


METROPOLITAN XXI 


'SEMANGGI - SETIABUDI - 
LA PIAZIA « EKALOKASARI 


WITH INDONESIAN SUBTITLE! 


STUDIO XXI EX 3-D 

1245: 1919-1435: 15051625-1685 
-18.15.18.45-20,05-20.35-21 

PEJATEN VILLAGE XXI 3-D - 


MALL LIPPO CIKARANG 
.30 - 14,50 
BLOK M SAUARE : 12.45 


CILANDAK 3-D : 12.15-15.55 
PONDOK INDAH 1 XXI 3-D 
12.30-14.20-16.10 


MEGA BEKASI XXI 3-D 


12.30-14.40 
55 


CAD LEDUG X1 3-0:1230-1420 
BOTANI XXI 3-D : 12.15-14.05 


wafiberg. kunis macfarlane t ed 


the first motion picture 
from the creator of 


family guy 


PEJATEN VILLAGE XXI « 
MEGA BEKASI XXI 
14.15-18.50 

BLITZ GI « BLITZ PP « 

BLITZ TK - BLITZ BCP 

12.45 -15.30-18.15-21.00 
PONDOK INDAH 1 XXI 


18.00-20.45 
BLITZ MOI - BLITZ CP 
19.05 


| CMANDAK : 14.30. 


JADWAL SEWAKTU 


13.30-16.15 -19.00-21,45 


CBD CILEDUG XXI 


KARAWACI - WTC SERPONG « 
PONDOK GEDE - CILEGON 
12.30 14.40-16.50 - 19.00-21.10 
CIJANTUNG - DEPOK 
METROPOLIS « BTC 


— TWO 
CBD CILEDUG XXI - 
PLAZA BLOK M 
12:30: 440 6:30. 190-21.10 
13.15-15.15-17.15-19.15-2115 
MEGA BEKASI XXI 


12.15-16.50-21.25 
PONDOK INDAH 1 XXI « 


NAKTU DAPAT BERUBAH 


12.30 16.50-21.10 
BLITZ TK « BLITZ BCP 
13,30 - 16.00-18.30 - 


2125 


12.45-17.05 
WITH ENGLISH SUBTITLES 


PLAZA SENAYAN XXI 
12.30-14.40 -16.50. 
PONDOK INDAH 1 


| mLoK MyauAnE. 


14.25-16.35 - 
(ADE MALL 


INFORMASI 


19.00-21.10 


KUNINGAN CITY XXI » 
PLATA BLOK M 


KARAWACI - GI 
13.15-15.15-17.15-19.15-21.15 


& KE LGHT 
Eu 
j 

PLAZA INDONESIA XXI - CIBUBUR 
12.30-14.40. 16.50-19.00. 21.10 

FX PLATINUM XXI « PURI XXI 
12.45 -14,55-17.05-19,15-21.25 
! GADING XXI : 12.45. 17.05.21,25 
BIOSKOP KE 


18.45-20.55 


DAN 


MANIA as 


LA PIA: 
BAND MAL BEKASI 


P.UP 


REVOLUTION 


dy v 5 W 


KASABLANKA XXI 
12.15-16.50-21.25 


2.45 16.45-20.45 
ITY XXI 13.15 -17.15-21.15 


TAMINI : 14.40-19.00. 
SERPONG XXI : 


3-D WITH INDONESIAN SUBTITLES : 


BOTANI XXI 3-D 
15.55-17.45 -19.35-21.25 


PLUIT JUNCTION XXI 


12.30- 14.40-16.50 19.00-21.10 


SURYA 
13.15-15.15-17.15-19.15-21.15 
NAMA BIOSKOP 


KIRIM SMS KE 


MARGO PLATINUM 

12.15-12.45 -14,05-14.35-15,55 
16.25-17.45 -18.15- 19.35-20.05 
21.25-21.55 

SENAYAN CITY XXI « 
KASABLANKA XXI » 

KUNINGAN CITY XOXI » 
EMPORIUM PLUIT XXI » 

ANGGREK XXI « LIVING WORLD XXI 
1215-13,15-1405-15105-15.35-16,55 
45 -18,45-19.35-20.35-21.25 

CBD CILEDUG XOXI - 

BOGOR TRADE MALL 

CINERE - GRAND MAL BEKASI 
1200-13.50-15.40-17.30-19.20-21,10 
STUDIO XXI EX . 

PLUIT VILLAGE XXI - 

PONDOK INDAH 2 XXI « 
PONDOK INDAH 1 XXI - 
BINTARO XXI « 

CITRA XXI » BOTANI XXI » 
KARAWACI XXI » 

MEGA BEKASI XXI » 


PLAZA BLOK M « SLIPI « 
GM » ATRIVI 

GADING » CIBUBUR - 

CILEGON - WTC SERPONG, 
12.15-1405-15.55-17.45-19.35-21.25 
EPICENTRUM XXI « 

CILANDAK « SUNTER 

1230. AD. 16.10-1800-19.50-2140 


BLITZ 
Fe Tas: 1715-1800-1915 - 


2000-21.1. 
DETOS Ado. 19.00 
DARI 


AARTHA GADING XXI 3-D « 
SERPONG XXI 3-D » 
METROPOLITAN XXI 3-D 
1230-14.20-16.10-18.00-19.50-21.40 
BLITZ G1 3-D 
13,30-15.30-17.30.19.30-21.30 
PLAZA SENAYAN XXI 3-D - 
SENAYAN CITY XXI 3-D - 
KASABLANKA XXI 3-D « 
KUNINGAN CITY XXI 3-D 


ISI 
UIVING WORLD XXI 3-D « 
KARAWACI XXI 3-D 
MEGA BEKASI XXI 3-D - 
PURI XOXI 3-D » GM 3-D « 


PLAZA BLOK M 3-D 
1245-1435-16:25-18.15-20.05-21.55 
BLITZ MOI 3-D 


13.00-15.15-17.30-19.45-22.00 
EPICENTRUM XXI 3-D - 
DJAKARTA XXI 3-D 
1220-1820: 17.10: 1900-2050 
BLITZ TK 3-D BCP3-D 
15.00-19.00 
CILANDAK 3-D 

.05- 17.45 -19.35-21.25 
BLITZ CP 3-D 

15.00-17.15-19.30-21.45 

CBD CILEDUG XXI 3-D 
1610: 1600-1780-2140 
BLITZ PI 3.00 -15.00-19.00 


PONSEL ANDA 


Na 


M3 - OTOMOTIF 


MOBIL DIJUAI 
IL Honoa 


Accord 2.4 '10 pearl white S.rec 
Civic 2010 police metal S record 
New Odyssey 11401 htm s.rec 
C/K Axel Cars # 081361186888 


Accord 24 VTIL AT'2008 Silver 
Stone,Km 35rb,Mulus Sekali, 
Body Kit,Lsg Nama.0811911118 


Accord 2008 A/T,Hitam Kond 
istmwa,MIs/Siap ' Pakai(Cash/ 
Krdt) 081383180733/96369130 


Accord VTI MT'08 Polish Metal 
05sateliterJazz 5 AT"10 silvert 
IDSI AT'07silverstone,City VTEC 
MT'06Silver4“08silverstone, CRV 
2/4 AP10Silver#Urban Titanium 
#Putiht2.0 AT'10. PutihtAT'0B 
Silver Stone # MT "08 Silver, 
Elysion 2.4 AT '05 Hitam Hub: 
Honda Autoland 4501858/68 


Accord VTiL 24 AT 04 coklat 
muda emas metc Elec seat km 
37rb asli 153jt hp 0816.804267 


Accord VTiL'2011 Bin11 AT Htm 
Fri Km13rb Whole Tc M2 It.3 
125 Ph.98855777-08129955577 


Accord, Brio, CRV, Freed, Jaz 
Free Vkool, Bunga Os GPS 
Honda Mugan Puri 5835 8000, 
0818931972,93385722prosescpt 


Brio, Jazz, CRV,City,Freed,Civic, 
Acc,Odys,Bng3.885  Vkool,Rdy 
HondaCakraPangukir 3905570-1 


Brio, Jazz, Freed, Civic,CRV,Rdy 
#Vcool.B901/Ang2jtn/TDP3jtn 
HondaAristaMangga2“6129999 


Brio,Freed,Jazz,Crv,City,Accord, 
Civic,Odysey,Rdy,dptk aksr mn- 
rk plh wrn. Honda Pluit 6677888 


Civic 1.8 AT 2008 Hitam 218jt!! 
CRV 20 AT 2010 Hitam 285jt!! 
0858222.22266, 08131958.0015 


CRV '07, 24 ceHitam,Built Up, 
Sun roof, E seat, km 37rb. 
Auto mega 45847429" 


CRV 2.0 AT / 2008,Silverstone, 
Istw,Tan 1,Jok Kulit,KM 38Rb. 
Hub: 021-548 1915 


CRV 2,0 AT 08 Hitam Over Kre 
dit Tdp 90jt Sisa Angs 7,3jtx33 
AII Risk Ath hub0878-8466-7368 


CRV 2.0 Th'2004 AT Tgnl Bs 
Sekali Trwt baik-Arteri Pondok 
Indah no.88A Jks:08129659911 


CRV 24 AT 2007 Silver Nopil 
tani dr br km 60rb svc rec full 
ors bnr? antik sptbr 68168268 


CRV 2.4, 2007, hitam, KM 30rb, 
terawat baik,Mulus,kond. bagus 
Hub: Dk Motor (021) 3519040 


CRV City Civic Jazz Brio Freed 
Odyss Dp Kecil Prs Mudah 3Jam 
Aplikasi bb@siRajaKredit.com 


CRV New '2009,tgn I,simpnan 
kml6rb,jamin1008 btl2 msh gres 
baru.Dr Dewi 0858.1120.8612 


Freed '09,Silver,Tgn 1 dari Baru, 
KM 25Rb,Full Orisinil,Rp.170jt. 
$ Hubungi :087712377999 


Freed Khs Pemaka''09 tgn1,A/T 
Putih,Jk.KIt,trwt — skli.Pribadi 
Jual Cepat. Hub:0813.1941,0026 


Freed PSD 09 Putih, Leather, 
tan I. Bambu Kuning 18 Blok A, 
Kby Baru hp 0819.08909000 


Freed PSD 2010 Hitam,Full Ori, 
Vkool,km 28rb,Service' Record, 
Hrg 203jt.Hub: 0888 989 6683 


Jazz "10(BI 4)M/T,Putih,Tangan 
l,km 24Rb,Hrg 188Jt (Nego), 
Mulus. Hub:0813-8101-6192 


JAZZ 2005 Matic VTec silver 
met H nego Pjk Baru,JI. Tongkol 
19A RWrmgun Ph.47882441 


Jazz RS A/T,Silver Th/2009 
Orisinil,Tangan "1, mbl. bagus 
JakSel "“ 082.111.555.072 "" 


Jazz S At'08 Abu-abu Met Rp. 
153,5jt (Nego) C/K Kedaya-JB 
ph:58356865/5804264/66 


New Accord 2.4 VTiL'2010 A/T 
hitam, km 10rb, full ors spt baru 
Hub 65865734, 98983971 


Odyssey Absolute 2.4 L,A/T'05 
Silver,Low KM,Tgn I,STNK Pjg, 
Lampu HID,GoodCond.98608883 


Pavuwoai 


Avega FL GX Tdp19jt/Ags1,8jt 
New Tucson 75jt/4,4jt H1-76jt/ 
5,31t98335377/081317236316 


H-1 24 At'10 (12 seat) Elegant 
Silver Met, Istw 275,5it (Nego) 
Hub: (021) 93036990 


H1 Bensin A/T Elegance '08 Hi 
tam,Jok Kulit,2 TV,istmw Tan 1 
“BSA”,Fatmwti 37, 0811118181 


H1/08-10-110/09-120”10Avega 
08 Trajet'06#New Santafe '08: 
Tucson '05#Matrix '04. AutoSF 
Pd Indah 7293129/ 7293338-9 


Trajet GLS 2008 CVVT Mn htm 
1 tan dr br STNK br 2mgu perpjg 
128(002081283116152 


Tucson H1 New Santa Fe "First 
Book First Drive" DiskontBonus 
Menarik 0821-1065-2887 


Tucson New 2011 bin 7 Hitam 
km 8rb Jok kit full ors spt baru 
Hub: 08111756448 


II New GIGA FRR, FTR, FVR 
(4x2), FVZ Dump 6x4 Rdy, Elf 
4/6 B, MB 16/12 Seat, Panther, 
DP Ran/Bng 0s, Hub : Karabha 
Perkasa 021-6299318 / 6399500 


D'Max LS Rodeo 4x4 DC'2004 
Merah,Coklat Met Rp.145,Sjt 
Nego 58356865/5804264/66 


Dump Truck FVZ 6x4,FVM 6x2, 
FRR 4x2,FTR 4x2 box/bax,truck 
Elf 6/4 ban,Microbus 16/12 seat 
,D-Max single/double cabin Disc 
(bunga mnrik Hub:PT.Rahardja 
Ekalancar 6266370-56941588 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


EIF Truk Box Almunium, DP Mrh 
Tenor Ath, Paket Bunga Ot, 
Pasar Minggu 7985333-7975333 
Kelapa Gading.........4531921-22 
Bekasi..........3801006-8803883 


GIGA FVM-0(6x2),240PS,26ton, 
WB 5,5M:FVZ(6xd) DumpF RR, 
FTR,FVR(0x2):Microbus. ELF 
(12/16 Seat),ELF 4/6 Ban, 
Bunga Ringan. Hub:AutoCipta 
Isuzu | 021-MGD:6128000 / 
85D:5388000 / PCN:3458000 


Giga Thronton fvz34p 285p5(6x 
4) far 190ps(Ix2)Mb 12/16seat 
tsd, panther disc spcl hdh ravo. 
dgti camera,bb notebook,Icd, R, 
stk,KbJeruk 5321260,95035377 
Tn  abang!|:3843333,70464640 
Mgg — besar.,6240810,6280115 
Kalimalang:...8656979,3651201 


Panther Touring '2010 Coklat 
met, kond bas, nego, krdt dibnt 
Hub 58353767-68, 41318867 


Ha 


AAII New Picanto RioSportagePla 
tinum Ags2jtan SthReady Stock 
081310914663/085710008295 


AI New Sportage Platinum Sun 
roof Panoramic Jokklt Cashback 
Sitwbns Tdp" Bng Rgn 83849377 


II New: Picanto, Rioz Sportage 
Pregio : Travelo : Ambulance : 
Hadiah Isg GPS. Hub: 7902858 


All Picanto Sportage tdp30jtan 
/2itan,Free GPS Salargard.Hub: 
96640728/92443028/95425185 


New Sportage PlatinumSunroof. 
3TVsCam Ready New Rio/Pican 
to 2jt 081315069022-95616313 


JB azon 


2 HB S matic 2010 Hijau Met 
Tan1,km16rb,spt Baru,TV/DVD/ 
Camera:153JtNe900817.750.787 


CX7 GT Bose Th10 Black 
Istmwal BOLONG. 
081298661729 / 98603803 


New Mazda2,Sept Big Deals, 
MPV Biante,pnwr mnrk,Dp rng 
0899.8961965 ,0251.8322999 


Rx8 silver 2003, km 43rb, 
triptonik, sunroof, bose, electris 
seat, vr, Istmw 081219779030 


SEPTEMBER CERIA 
CX7,Mazda8,Promo mnrk, Paket 
DP rendah, Cash back & bonus 
85901155 / C 0 849 


D meraoes 


AT VIP MOTORS 
New SEK 250 Sport AMG 
7G Tronik, Panoramic, Vrac18 
Eseat, n on, Nappa 
Red, Black, 
021-4524048, 
GMO! 


B 170, '09, Silver, STNK Panjang 
Barang Full Ori, ATPM 
##3AutoMega 45847429“ 


TOMOTII 


LAMPU UTAMA 
BERKUALITAS 


LAMPU utama (head!ight/headlamp) 
merupakan komponen vital pada mobil 
atau motor saat berkendara di malam 
hari. Kemampuan menerangi jalan 
sangat berpengaruh terhadap respons 
atau refieks pengemudi. Oleh karena itu, 
dibutuhkan ketepatan dalam memilih 
lampu. 

Agar dapat bereaksi lebih baik, 
dianjurkan menggunakan lampu yang 
memiliki minimal sedikit cahaya 
berwarna kuning pada malam hari 
(3.000 kelvin-4.300 kelvin), apalagi 
jika terkendala cuaca maupun fasilitas 
penerangan jalan yang kurang memadai. 

Untuk lampu utama, di jajaran 
produk HID, Autovision memiliki 
dua pilihan bohlam Xenon HID yang 
direkomendasikan untuk menunjang. 
keselamatan berkendara. Pilihan 
tersebut adalah pada bohlam Xenon 
HID dengan besaran temperatur cahaya 
3.000 kelvin dengan warna cahaya 
kuning (pure yellow) dan 4.300 kelvin 


NIS «II 


Praduk Autavisian 


KENGN ALS 
Conversion Kit SWPI 


dengan warna cahaya putih-kekuningan. 
Selain itu, di jajaran produk bohlam 
Halogen dengan teknologi ion-coating, 
Autovision memiliki produk unggulan 
APEX 3R Rainbow yang menghasilkan 
cahaya warna kuning kebiruan setara 
3.300 kelvin dan APEX 3R All Weather 
dengan cahaya warna kuning (pure 
yellow) setara 3.000 kelvin. Selain 
itu, masih di jenis bohlam Halogen, 
Autovision Superbeam Crystal Clear 
merupakan pilihan tepat sebagai lampu 
pengganti standar pabrikan. Superbeam 
sendiri menghasilkan cahaya natural 
warna kekuningan seperti halnya lampu 
standar pabrikan dengan temperatur 
cahaya sebesar 3.500 kelvin. (/ACAI 


PRODUK 
OTOMOTIF 


PAMERAN merupakan ajang yang 
tepat untuk menyimak perkembangan 
terkini, Di bidang otomotif, Indonesia 
International Motor Show (IIMS) 2012 
yang akan digelar pada 20-30 September 
2012 merupakan merupakan perhelatan 
otomotif terbesar di Tanah Air yang telah 
memasuki penyelenggaraan tahun ke-20. 
Salah satu produk yang dapat disimak 
pada ajang tersebut adalah MBtech, 
yang telah memasuki kegemilangan 
dalam satu dekade terakhir di pasar 
otomotif Indonesia. Untuk melihat dan 
mengikuti keberadaan MBtech yang telah 
diterima dan dapat memenuhi keinginan 
masyarakat, pengunjung IIMS 2012 
dapat mampir ke Pre-function Hall D 
stand PD2 JlExpo. Selama sepuluh tahun 
MBtech telah berhasil mempertahankan 
prestasinya sebagai The Best and The 
Original Automotive Synthetic Leather. 
Rancangan booth MBtech di IIMS 
2012 adalah sebuah jawaban yang bisa 
mengungkapkan secara lebih jelas kualitas 
produk-produk MBtech yang dipamerkan. 


Para pengunjung juga bisa 
mendapatkan informasi tentang bahan 
MBtech maupun penggunaan bahan 
sintetis pada umumnya, Dari bahan, 
corak, warna, perawatan interior, serta 
rekomendasi bengkel paling update bagi 
pengunjung yang menginginkan aplikasi 
pada kendaraannya. Melalui display 
produk dengan berbagai konsep desain 
jok yang sangat menarik dan penggunaan 
MBtech di kendaraan-kendaraan dari 
berbagai merek terkenal sebagai peserta 
IIMS 2012, bisa membangkitkan 
inspirasi para pengunjung untuk bisa 
mengaplikasikan interior kendaraan 
mereka, Jadi, jangan lewatkan momen 
berharga ini. IYACAI 


UNTUK PEMASANGAN HUBUNGI SEATMAKER TERKEMUKA Di KOTA ANDA 


AUTO ONE SLIPI 

E 250 Coupe2011 white on black 
CLS 350diamond white on white 
sand Passion Leather Interior, 
AAMG pack sunroof,tv tuner,back. 
Camera DVD, Harman Kardon SL 
350 blck "11 night edt low km 
Auto One Premium Cars Btg- 
021-29308685 / 08170707122 


Benz E300 Avg CBU Limited 
ATPM Hitam/beige 2010 maret 
km 10.000 hub. 0217653366, 
0818904803, 08128832208 


1 ka SLS AMG AT (CBU) 
Abu 


Met,Full Option Th.2011 


C 200 CL5/2008 Bin 4 km 32rb 
hitam arilllist body avantgarde 
ATPM kond mis&bgs 7982304 


€ 200K Avg'08 Silur on Gray Km 
51rb VR17 brabus s/rec iD1 Pro 
Motor 4507941, 0813 8180 3668 


C 210 El9'05 C.silver, km 43rb, V 
Rac 17, good condition. DI PRO 
Motor 4507941, 0813 8180 3668 


C 240 Sport'2006 A/T,Hitam 
Km28rb,Kond — Istw&Trwt/Jrg 
Pakai 081383488733/96369430 


C 250 Coupe'12 Putih km.2rb 
Pnrmgwaranty Atpm,spt baru. 
Metro Mobilindo 021-65861571 


(C 280 AT '2009 hitam, kond mis 
C 240 AT '2008 hitam, kond mis 
Hub 021-68835199 


C 300 AVG'11 Htm Cpt TDp.70jt 
ang.I2,6jt tgl jrg ada msh baubr 
kml4rb:0T0568"081380568888 


200 2008 AVG Hitam H.Kardon 
Auto High MG2”Low Km 430jt 
0858222.22266, 08131958.0015 


(C200 AVG/09 Abu? Met: 5350 L 
05 black on beine,bas?sk,rawat 
Baik, TT/K. 3806668 - 92900318 


C200 AVG'2010 AT Htm Ckp Byr 
111,8Jt Bs Bw Mbl Pjk Br Nopol 
3Angka :30013988-33143179 


200,250 AMG,E300 AMG,SLK 
200 AMG,Bunga Of / tambahan 
free service 2th 081519978898 


'C200/250,E250/300 Brand New 
ATPM,Serie lain Ikp bng Os Bs 
trade In : 0817886999 Adji 


240 AT th'2002 Elegant,Hitam 
Facelift 2007,Terawat,Mulus, 
Full Original P.0811-900946 


240 Elegance'O1 AT, Slvr.Mis, 
Terawat,VR,Ban Tebal, Jak-Sel. 
Jual cepat, BU: 0852 8955 4786 


C250 CGI '10 AMG AVG Black 
ow Km Spt Baru! 
T.02193603803 / 081298661729 

CHOSEN AUTOCARS 
an 


nsor, Full Optn, Ready Soe! 
K.Gading 2938 5555 / 94497220 


250 CGi AG Style'2010 Black 
On Black Km.6Rb Hub:Grand 
Auto Ph.68300111 


CL 500 th OL V-8 silver on grey, 
km 22rb, VR 19, good. iD1 Pro 
Motor 4507941, 0817 800 237 


CLC 200 Th2002pnt)White,km 
19rb Srvc rec ATPM antik “Auto 
Fits 0812.18171786 / 29450775 


CLK 240Avantgarde 03,Black On 
Black, S.roof, Triptonik,Leather, 
Jrng Ada,BU 08569927777 


CLS 350 AMG White TV Tuner 
Velg 19 Harman Kardon Ready 
iMutoMax 45857731- 45846549 


CLS 350 AMG White/Black” 
“SLK 250 AMG Pano Black” 
#SLK 250 Silver" 
“E250 AMG Coupe Black, slvrs 
“#Autohause Importss4 
Pluit 66601313/Sntr 29450773 


CLS 63,655,SL 300,SLK 200 & 
250 Ready, Resmi hub. 
087788103919 


CLS. 350 th" 2006 hitam Km 
3.000 kond. bagus standart 
368 Mub:0811.806807 #5 


(CLS350 Black on Black,th 2005 
Km37rb,SRoof,PBD,TV istmewa 
Call .a...... 725.2893/727.90162 


CNN BOS - — 


E 200 Cabrio white on red, 1001 
baru, full option, special price 
899Jt. Hub 0856 1256 757 


E 250 Cubrio,E250 Estate,E250 
Coupe,C 250 Estate,C250 Coupe 
R.stock grnsi ATPM 4524515 


E 250CGI Coupe th'10 sisa stock 
new,stanite grey,atpm. iD1 PRO 
Motor 4507941, 0817 800 3237 


E 260 Elg'2003 black 


S 280 L'2004 black “ 
AutoRoyal BOS 0813 9999 8618 


E 300 Agt '2010,Pakai 2011, 
Hitam, Jok Pijat, Low KM, 
Rp.915Jt: 0816705096,Sunter 


E 300 AVG PanoramicO9 silver 
atom bln LL km 20rban kondisi 
bas hrg nego ex direksi 7982304 


E 300 Elg'11 Ex display, blm nm, 
pildm on black,km 1200.iD1 Pro 
Motor 4507941, 0813 8180 3668 


E200 Black08,km18rb,Sdh Rubh 
E220, Tem Jual/Beli Ml 
Call:021-3521 


E200K'05 Htm Mengkip In Begi 
Km53Rb Lht Sat Bgs S'Prkr CD 
S'System 285Jt 56163381. 


E250 AVG CGI th 2010 silver, 
seperti baru Cash/TT/Kredit 
Hub: 7509178-79, 0816.725402 


E250 Coupe & Cabrio, Black/ 
White Tahun 2012. Contact: 
“Gizelle 08577 11 2888" 


E250Coupe'11/12htm,pnrmc,km 
2500,cbu.ist Bra @ Jl.Blvr Tmr 
Blok ZA/15 Klp Gdg 4526753-55 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 14 September 2012 


45 


WISATA BOGA 


WISATA BOGA | Dapur Terbuka 


Menjelajah Dunia Kuliner di Akhir Pekan 


AKHIR pekan selalu menjadi saat yang 
paling ditunggu setiap anggota keluarga. 
Maklum, kebersamaan seluruh anggota 
keluarga tak selalu bisa dirasakan setiap 
hari, Terlebih di kota besar macam Jakarta, 

Makan bersama di luar rumah seolah 
sudah menjadi agenda rutin mingguan yang 
dinanti. Kombinasi antara nuansa restoran 
yang terkesan hangat dan menyenangkan, 
bunyi masakan yang tengah dimasak, 
serta aroma lezat yang berasal dari 
masing-masing station yang mengusung 
konsep dapur terbuka atau open kitchen 
senantiasa menggoda panca indera para 
pengunjungnya. 

Restoran Satoo adalah salah satu 
resto dengan konsep open kitchen yang 
menjadi favorit banyak orang. Memasuki 


MAKAN SEPUASNYA 
RP. 29.000,-t 


Free 1X Soft Drindi 


area restoran, para tamu akan disajikan 
dessert station di bagian depan berikut air 
mancur cokelat (chocolate fountain,) serta 
aneka kue, pastry, puding, permen, dan ice 
cream yang mempermanis pemandangan 
di dalam restoran. Ada pula jamu station 
yang menawarkan aneka minuman herbal 
tradisional Indonesia klasik seperti beras 
kencur maupun hasil modifikasi seperti 
jamu fruit punch atau jamu cappucino. 

Bagi yang ingin merasakan masakan 
asli India yang autentik, Indian station 
menawarkan ragam masakan tradisional 
India, Indian Chef Amar Singh Panwar 
yang memiliki spesialisasi 'masakan- 
masakan Punjabi menyajikan kelezatan 
dalam berbagai hidangannya, 

Asian and Indonesian Kitchen Station 


menyajikan antara lain masakan-masakan 
yang dikukus dalam kukusan bambu 
atau yang dimasak dalam wajan maupun 
claypot sehingga menimbulkan sisi eksotik 
masakan Asia, 

Khusus periode 14-23 September 
2012, Satoo juga menyajikan hidangan 
khas Yogyakarta dan Solo. Tamu dapat 
menikmati beragam hidangan mulai dari 
timlo, gudeg nangka, bebek gobyos, lotek, 
trancam, mangut lele, gudeg ceker, soto 
gading hingga berbagai hidangan penutup 
seperti bakpia pathok, wedang ronde, 
ampyang, cemplon, dan serabi notosuman. 

Dengan kelengkapan cita rasa yang 
ditawarkan, ajaklah seluruh anggota 
keluarga untuk menjelajahi dunia kuliner 
pada akhir pekan. (AYAJ 


# YAKINIKU » SUKIYAKI 
“ SHABU-SHABU 


2 


Tema png, oo ah one, 
aneka gorengan 
edi, araka buah: 


Nanaban Tei 


kontan 


Vakinku, Suhtyaki Shae Shabu 


SHUTTERSTOCK 


Telp. 190191 - IN89122 


OTOMOTIF 


MOBIL DIJ 
Jp vercoes 


E260 Elegant Th 2003 Silver 
kond istimewa, terawat H.285jt 
(TT/K) Ph 93695188-92992700 


E280 '07, 7G-Tronic, Silver, Face 
lift, VR'20, AMG ori, Bemper 
AANG, Full var 0816.620577 


E280 Elegance th 2008, Hitam 
Metalic, tgn |, Km rendah STNK 
pnjg istw Hp 0813.988.59999 


E300 AVG 12/11 a/n pembeli 
1.035M4E300 ELG'0945 300 "11 
RSE4E280 '07. 083870690012 


E300 AVG 2010 Black ATPM, 
12.000Km, a/n pribadi tan 1, 
mulus, terawat - 0816997000 


E300 AVG,B. New bng Ofi s/d Ath 
fre ass tenor 3th/angs 15jt free 
grs isp 5th 08128169259 


300 Avg'10 silver,km7rb ATPM 
dynamicSeat,F.ori100kmls Auto 
Fit 0812.1817.1786 / 2945.0775 


E300 Dec'2009 Palladium Silver 
ATPM, masih GaransisAsuransi 
Full Orisinil. Hub: 0818.482.608 


300 Th'2009 Indium Grey 
Panoramic Km.14Rb Grs ATPM 
Hub:Grand Auto Hp:0811105007 


LC ZX 4600/09 htm,Hidrolik,2TV 
Coolbox,F.opt,bnsn.Bra @ JI.BIvr 
tmr Blok ZA/15 K.Gdg 4526753 


ML 350 ce AL pena, silver th 
11/12. full hub 
0817860201 6 081380158927 


Ne 230 TH '97 Hitam.Met, A/T 5 
Speed,VR17,Xenon, Jok Kulit 
pajak panjang,ph:08569891099 


NE E320 (V6) '98 Matic Hitam 
Keren Pajak panjang, Bintaro 
Hub: 0815 171 7917 


New R300 executiv 3TV,Km.dkt 
2010 nik 09:775jt « Naw S 350 
F.spec pk04:480jt.:05881351818 


PT DUTA MOTOR 
C200K, silver, 2008, Km #lrb an, 
Loath, W-PanelVR17, Monitor 
Sen spion, Push Start Button 
7275 8000 , 341 008, 385 9191 


PT DUTA MOTOR 
E250 CGI, Sl, 2011 
Monitor-i: 
E.seat, Leather, 
spion ph 7278 8000 


PT DUTA MOTOR 
SLK250AMG, Monitor to I-Drive 
HK,Pisensor, san spion, Cr, 
Voice command, AMG Body 
styling, Ready Stock White on 
Beige, White on Rad.”" Hub 
7278 8000, 344 0088, 385 I19L 


Rm» 
E250 Cabriolet/Putih 
E250 Coupe AMG 
G Estate (Full Opt) 
E250 AMG 76 (Full Opt) 
SLK250 AMG 
CLS350 AMG Packago 
lal Rute 
(T&C Apply) 
/Boli Mobil Bekas 


Call : 3521358 


Terima 


5 280 Thn 1995 Biru Tua Built 
Up, Option Sun Roof Jok 22 
Orthopedic Seat dll, Mulus & 
antik Hub: 0811180611 


S 320L/01 hitam, ATPM, facelift 
1 E.seat,vacum, heater, sunroof 
istw, 299Jt. Hub 0856 1256 757 


S 55 AMG, Silver, TH 2001 
Istimewa, KM 27 RB Asli Jual 
Cepat, Hub: 91199214 


5280 htm '03 facelift km 67rb 
nopil anak int rapi TDP.76jt a9. 
9,8it Auto Speod:08161615536 


S280-L/04 Akh Slv Blue Km26Rb 
F'Elect Lkp Misnya No.1 Mrh 
Krdt Mct 356Jt 085285531398 


S300L, RSE, 2011, nik 2011, 
hitam, int ' beige, 16000km, 
cxpat a/n sendiri, tan 1, pik 
panjang, sort baru 1004, 1.12 m, 
nego, tel :081511135292 


S320 L 96 ATPM, CE 300 '93 
ATPM, S280 "71 Orisinil Tan 1, 
Hub : 021 5600 346 


5350 "09 Black-Beige, Like New 
# Full Option, Facelift 2012 
« Call: 0817.4859.127 


S350'07 Htm,Tgn ke2,dlm ckit, 
Trwt,Istw. “Bra 0” Jl,Blvr Tmr 
Blok ZA/15 Klp Gdg 4526753-55 


SL 500 Th.05 Hitam Ex Kedubos 
(Form B) Hrg Damai Hub: 0816 
162 3935 / 021-681 78 181 


SL320'96 AT,kmlow,BPKB,Antik 
#8 Coklat Muda Metalik “#4 
“JB Motor” 3808232/3808786: 


SLK200 (2pintu) 2009 abu? met 
Cabriolet mulus terawat jarang 
pakai km rdh Hub021-93492767 


TERMINAL MOTOR 
"10,kwv7rb,grnsAtprn 
Vr 18” Panoramic 


TERMINAL MOTOR 
ML350, AMATIC Blue Efficiancy 
SLK 250 / 350 AMG Pack: 
S5001 Most Full OP" 
Ready Stock, ALL Colour 
KG4511111,1520000,P17225222 


Viano V230 Th 2003 bensin 
Hijau Kebiruan eks.pemakai 
Mulus, Mantap Siap Pakai 
Hobbies PIs Call. 035881903907 


IL mursusisai 


AI New 2.5 Pajero Sport 2WD 
Ready Stock Hub Dewi Hp 
0816-1119296 


AI New Outlander&Pajero Sport 
R.stok,FreeVkool,Bunga Ors.Hub: 
081294160294 - 081398954363 


BLINKZ BLINKZ MOTORS 
Evolution X FO 330 "12, Black, 
TC-85T,830MP,DVD. MoneCarms 
Rockford Audio, Cal :1585 31LL 


Pajero Sport Exceed 4x2 "2010 
Hitam A/T 335Jt Nego Mls No 
SMS Serius Hub:085810211571 


Super great truckBU Wbox form 
A 2008 ex.Jpg type 6D24/6D40 
082112930709- 082122116789 


AN New GL,March, Juke Disc 
Bsr,DP rngn,RD StckHub, Nissan 
Ciledug 021-7357117 


Elgrand 2.5 Urban Selection 
MWS'2007 Silver,Full Body Kit 
Full Ori:081 362-56967795 


Elgrand "2010 HWS, black, kond 
istmw ski, Auto Royal BOS blok 
B1 no 16-17 HP 0819.7344.3756 


Fairlady 370 Z/10 Jpn edtn black 
VR 19, knalpot stillen, body kit 
GTR-R 35 th'08 putih, low km, H 
1,725M.RJS 6516116, 92612900 


Grand Livina XV A/T 2008 Abu? 
Tua Pjk Pjg,Ban Br,MIs, Cash/ 
Credit:70066886/08128352717 


GTR R35 2008 white, km 17 rb, 
very good condt, call Automart 
53678993 / 085219773275 


Juke DP 10fi, Disc Max, Dealer 
Event 15-16 Sept, Free Giftw 
DorprizeBB"Ftmwati 75911088 


Juke RX,Matic'2012 Bln 06,KM 
100,Grey,Seperti — Baru,225Jt 
(Khusus Kredit) Hub.95608883 


Juke RX'2012 AT Htm KM.3900 
SptBr Whole Tc Mg.2 Lt.3 No.25 
Ph.98076899-0815.84007765 


Livina 1.5SV AT O11 bln 12,abu? 
tua met km 10rb asli, DVD 151jt 
hp 0816.804267-15816737 


LivinaX-Gear'10 Slvr.M/T Konds 
.Istw,mis,msh spt br.Km. 23rb. 
pik pjg pit F Hub: 081210505152 


Muranno 2.5 th'11 warna hitam 
harga 610 jt nego hub : 
081908731356 


Patrol 4,2 Turbo Diesel 4x9 A/T 
Thn 2001 full orgnl, antik stnk 
panjang cek utk colector, hub 
Jam kerja: 083807971544 


Serena CT'05 Cream tgn | TDp: 
1Sit ang,3,85jt istw jrg ada km 
60rbn asii serv rec.:0816801214 


Serena HWS th'08 AT Hitam, 
TV3, Kmv84rb, Pajak Pjg, J.KIt. 
087788952820/91353728 


SIRAJAKREDIT 
GL Xtrail Srn March Ev Dp Kecil 
Klik Aplikasi Online 3 Jam OK 


Teana 2.5 A/T '2010 Htm,STNK 
Ith,Rec Serv Mesin Body istmw. 
skl.PMK Blok Y/10 ph.65861585 


Teana New'2010 A/T Hitam Ors 
Cat Whole Tc Mangga 2 Lt.3/25 
Ph.98076899-0815.84007765 


X Trail ST 20 ManuaF'08 Hitam 
Good Condition, TT/K,98608883 
PMK Blok S No.12A (Pintu 2) 


X-Trail 25 CVT Autech 2011 
SilvereX Trail ST 09 siap pakai . 
Ph 72798485-0821.12795967 


X-Trail Autech 2.5'2010 AT Htm 
VR22 F.Ors Whole Tc Mg.2 Lt.3 
125 Ph.98855777-0812.9955577 


X-Trail ST At'09 225,5t404 
Htm 135,5jtx04 Slvr 132,5jt# 
03: 122,5ijt P:5804264/66 


Xtrail New XT'08 Bin 11,Silver 
/Tgn-1,Serv.Rec.Hub: 
0815-1156-6766/021-70630756 


Ertiga TDP 22Jt, APV TDP 8Jtan 
Splash 6Jt, P.UP 9it, dir resmi. 
021-94210669, 0878 8923 2888 


SIRAJAKREDIT 
APV Ertiga Splash Swift Estilo, 
Dp Kecil Aplikasi Online Cepat 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


X Over Pemakaian Jan'08, Jok 
Klt, Tgn 1,Mulus, Hub:0858101 
05152 


X-Over 4x2 A/T 2008 Abu-abu 
Met Good Condition Best Car 
PMK Blok S/55 Ph:65860561/70 


Buka Sampai Pki. 19.00 
KEBAYORAN JAYA INDAH 
Pick Up FD/WD 100tbaru,angs 
Rp.66ribuan/hari, pilih warna 
MubiSuzuki Radio Dlm 7398213 


APV Pickup Bunga Ringan, Ang. 
ringan Dir. Resmi 7917002/03 
Minggu Bengkel Buka 


Ji Tovota 


NI Alphard 2.4 AN Type'" 
Alphard G/SC/X Facelift: 
Vellfire V/ZG/X Facelift” xn 
Lexus RX 270 Facelift Ready: 

Landcruiser 4.5 Diesel UK "1x 
C Jmtr 6527788/081389051838 


AI Alphard X, SC, G HDD“'“ 
Vellfire X, ZG, V HDD New" 
Nphard & Vellfire Wel Chai 
Lexus "Facelift" RX 270 HK" 
“Harrier 2.4 White / Black 
Land Cruiser 4.5 Dsl UK Facelift 
“# Prado 2.7 TXL / TX Naw “" 
jt FT 86 CBU White / Black “" 
We receive ur car in best price 
Arror'z Auto BOS 02165837777 


Al New AK) X, SC, 6" 
LCruiser UK 

Loxus RX 2: LN 
Garansi 2Tahun 4 6 Bulan " 
Robby Jaya AutoCar" 
O2tesoceleB 1 021-70367088 


AI New Alph Wellcab SC,G,S,X 
Velifre ZG,V,Z,X/Harrier/RX270 
Facelift/LC ZX,UK.@ Auto Lotus 
93001139-70312368-29450828 


II New Alphard / Vellfire / 
r /rx 270 facelift murah 
0815 1446 6567 - APS “si 


All New Avanza,Frtnrnv,Rush, 
Yaris Disc Bsr.DP101/Bng 3,585 
1-5th. 99222979/085695573735 


All New Veloz,Innova Diesel,Pro 
ses Cepat Bunga Ringan. Hub, 
Toyota Pdk.Gede telp.8480536 


ALPHARD 2.4 G FACELIFT 
Vellfire 2.0 V Facelift 
Mphard S-C / Vellfire 2-6 16spk 
Valifire 2,12 Gold Il 18 spk 
Harrier 2.4PLP with park sensor 
Prado 2.7 TX-Ltd, Black 4 White 
LC M6 ZX Bensin 
021-4520148, 0211505666 
GMOI 45866766 open tIII night. 
-— Call Now @ VIP MOTORS — 


Alphard 2.4 G'2010 Putih Mulus 
Coolbox Kray 2TV,3Cam 18 Spkr 
STNK Pjng, Hub:0856.9999.822 


Alphard 2.46'10 sivrMet,tgnl 
km29rb,2tv/3cam E.seat 18spkr 
dbi Sroof,stnk pi9:0818953918 


Alphard 2007 ASG Hitam,Silver 
Alphard 2005 ASG Silver 385jt 
0858222.22266, 08131958.0015 


Alphard ASG "2006-2007 Black 
Vellfire V'2009 silve “ia 
AutoRoyal BOS 0813.9999.8618 


Alphard AXL 2005/2006,8seat,2 
mntr,Lthr,Bdykit, Krey.Nett345jt 
081288549198/085710030882 


Mphard G & Vellfire V New Full 
Option, Lexus RX 270 Facelift 

p 101, H: 800jt, Cash Credit 
Hub:085697275171 / 6542980 


Alphard G 18 Spk, Silver, 2009 
Alphard MZ 2007, Silver,Wellcab 
Alphard G 18 Spk, Hitam, 2009 
Hub:45843333'WJM'91668581 


Alphard G 18 Spkr '09/10 Black 


Alphard G 18spkr new colour 
Pearl Gold, white, black, Facelift: 
alphard X audioless black,white, 
Vellfire V18spkr DVD Facelift 
Black, White: RX270Black,Silver. 
William Mbl 7269999/45877777 


Mphard G Putih'10 Kondisi Bgs, 
KM 26rb-Trm Jual/Beli Mbl ES 
Roy Jaya Motor Call : 3: 


Alphard New G Full Opt grnsi 
ATPM,J.kltelct seat807,Sittype 
X, 7 seat 665jt, Krd/tt.70788977 


Alphard S'10htm18spk Int.beige 
Alphard 3.0 '074'08 Hitam Istw 
Alphard S '09Htm.02133389533 


Altis 20 V A/T putih "11 
Leather, Eseat,Kmlirb,istw 
Pakubuwono VI/7.. ph7251893 


ANTONCARZ 45877555 
AII Naw Lexus GS 250 PBD, 
Curtain, Mntr, Cam, Elect,Seat 

Hub : 0818.977.600 


AUTO GRAHA 7948000 
Vellfire 2.4 Z Aless Light Gray 
2TV, Camera, Jok Kulit, Krey”“ 
TDP 268 Jt-an, Angs 5,8 Jt-an 
Our Exhibition At Senayan City 
081281129686 / 081585535355 


AUTO GRAHA 7949000 
AII New Alphard 2.4 Facelift" 
AII New Vellfire 2:4 Facelift" 
AII New LC UK 4,5 Facelift "“wx 
AII New RX 270 Facelift wan 
“Cepat, Lengkap, Mura 
TDP 265it-an , Angs 4,9Jt-an 
Our Exhibition At Senayan City 
087389500508 / 082111771449 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
“@iNew Alphard & Vlifire's 
“24 G Black & White 18 SI 
.4 S C Edt PBD,Exec Seat Ales 
24 G Edt, PBD, Exec Seat" 
Dp 305,Ang Bitan,3th Frea TV 
L.Seat Info Call : 081210505548 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
landeruiser uk anniversary black 
3 tv landcruiser uk white 3 tv 
sAuto One Premium Cars Btgs 
021-7203011 / 081369109131 


AUTO ROYAL SUNTER 
Iphard & Vellfiro all t 
Lexus all type 
« Harriar 2.4 PLP 
'e LC A5 UK Facelift 
91792000, 26715296, 99799279 


'AUTOHAUSE IMPORTS, 
#"RX270 Facelift Basic Black" 
RX270 HK Ultimate wht,gry,slvr 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


Avanza 1.3G M/T'11 awal F Bgr 
Hitam Km1Srb istw spt baru 
1M5jt Cash/Krd:0857 8253 7202 


Avanza G 1.3 AT'11 hitam met, 
tan 1 Ex.Org Asing,Sangat Trwt 
Sprti Baru. Hub : 0817.4859.127 


Avanza G M/T Champage 2006 
Mis,Cash/Cradit hub:70066886/ 
08128352717 


Avanza S 1.5 AT 2008 Silver tan 
1 kmS2rb stnk 1th Sban br srt? 
Ikp bnr? msh sptbr 97168268 


Avanza Yang AT,Bunga me 
Promo tember!!! Rt 

Bonus re Gps,Dealur F 
Hub:(021)29001090 / 96055772 


Avanza, Veloz, Inv Diesel, 
fortuner vnt, ready stock, bunga 
3,584 Telp. 021790724-26 


'AYUN JAYA MOTOR BOS 
Alphard SCG , Vellfire ZGV 
Lexus RX270 Facelift “ii 
#xa44 Harga Promo “ 
“ Bursa Otomotif Sunter 
021-27236333 / 021-33351351 
021-31654154 / 021-33351352 


Camry 24V '08 Htm,Km4irb,S. 
rec msn Bdy prima skl.PMK Blok. 
Y/10 #65861585-085692529966 


Camry 24V'08 silver Met,tgn1 
Stnk Pig,km.39rb,serv rec 
toyota,sgt trwt:085880286767 


Camry V 2010 Hitam, km 16rb 
seperti baru Cash/TT/Krd Hub: 
ph 7509178-79, 70085686 


Celica 1.8 SS1 AT 2004pth pjk 
bin 1,ful interior,audio pionner 
VR 081314240859,68092800. 


CHOSEN AUTOCARS 
--New Landcruiser ZX Facelift-— 
Black, Full Optn, Ready Stock !! 
K.Gading 2938 5555 / 70078198 


CHRISTIAN AuTo | 
#3 & 3 Alphard G3.5 V6" 
“et Alphard G 18Spkr na. bi 
«& Alphard X 24 3 
Ifire V 18Spkr 2. 
Velifire X 24 
.Landeruiser 20046 Black jk 
3 RX 270 Facelift “3 « 


sirik FT 86 GT Limited il 
14 7263777 - Call « 70774701” 


CHRISTIAN AUTO 
LC 200 4.6 Black 
7263777 Facelift 99931800 


CHRISTIAN AUTO 
Mphard G 3.5 V6 Black 
7263777 Facelift 70774701 


CNN BOS - 6525888 
Alphard & Vellfire All Type 
FT 86 GT 2 White 
New RX 270 
LC UK Diese 


(yanus 4.7L/04 night vlew,black 
Good cond. Auto Royal BOS B-1 
no 16-17 HP 0852.8711.0400 


Estima Okt/08 km 20.000 tngn 
Imopol cntk, kond spt. baru 


warna silver hub.0811678168: 


FANTASTIC PRICE !!! 

LC 4.5 Diesel UK Facelift 
Ready Black @ Supreme Car 

021-4521585 / 45866535 


FANTASTIC PRICI 
MphardSC,Vatifira 46 Facelift 
Alphard G,Vallfira V Facelift 
Alphard X, Vellfira X Facelift 

@pbard X Welcab 
Harrier 2.4 PLP 

Minicooper 5 Coupe 

021-152.1585 / 4586.6535 


FANTASTIC PRICE !!! 
Lexus RX 270 Ultimate HK 
Facelift Ready:Black, White 
SupremeCar4521585/45866535 


Fortuner '05/06 Hitam,Bensin 
mdl10,a/nsend,mis,trwt,h.230jt 
Jt Bening Bks 08119000450 


Fortuner 09 Matic/Solar,Hitam 
istw(full Spoiler TRD).Imn 
Meruya Ilir.i-1/35(51447931) 


Fortuner 2.7 G A/T Hitam'2006 
Kond Bagus &Trwt,Tgnl dr baru 
0838.9886.2470/0815.8553.5355 


Fortuner 2.7G Lux,A/T,KM 55rb 
th.05,hitam met,ori,tan I,DVD 
mIs,240jt nego.Hub:70745120 


Fortuner Diesel mt Turbo & Non 
turbo diskn spcal,fortunerD TRD 
a/t putih Ready.021,70788977 


Fortuner,G Lux09,Slvr,bns,tgnl, 
TV/DV03,km60rb,pik pju,Ori,Dp 
35jt,C/K,0817767000,70670633: 


GLAMOUR AUTOBOUTIRUE 
Alphard / Vellfire 2.4 All Type 


Commuter 251 15 Seater 
017880990880 / 085710856230 


Ba 2/4 G 2008 Abu-abu Met 
Kondisi Mulus, Jok Kulit, Tan-1 
29150828, 93001139,70312368 


Harrier 2.4 L Prem'2005 Silver,9 
Nirbag, PBD, Heatar Panoramic 
Srve Rec Auto 2000,Pjk 1th Istw 
723.6262 - 723.626 - 723.6336 


Harrier 24 L-Pram 2008, 
Silverstone, Tangan pertama. 
Hub, 021-99920035 


Harrier 24 Lprem Putih 2010 
Heater,Pbd,Pjk 1Th Km15Rb Ors 
Spt Br, CS Auto 0812 108 1828 


Harrier 24L premium, 2005, 
black, electric seat, leather,snsr 
park, s.roof, BU 081316336565 


Harrier "2003 Aris New mdl PBD 
black mis Km 78rb J.Kit dsb ori 
E.Seat istw. 087888155515 


Harrier "2006, Hitam, Jrng pakai 
sangat bagus, Km 30rb, Khusus 
Pemakai, Hub.08.111.28.222 


Harrier F.Opt,Hitam'2010 bin 6, 
heater/3Cam/DVD/PBD/Pnrmic 
« lowKM,perakai087781092988 


Harrier Style 4x4,08/07,7seater 
Keyless,Moonroof,heater seat, 
jok kit ori,bodykit,elecseat,357jt 
Hub : 021 5600 346 


Harrier Th/2004 2.4 AT Abu Met 
Khusus Pemakai, Hrg Nego, Jual 
Cpti, “14 0838 9093 3308 ““ 


Innova — 2007  Matic/Silver 
Bensin, Stnk Ping Tan I/Kondisi 
Trwtt Ban Baru”:085210861568 


Innova 2011 Abu-2 metalik G 
Luxury, Matic, Km5000, TV, 
Vcool,Spt Baru :08161948679 


Innova Des'04 km.86333 tangan 
1 kondisi mulus warna hijau 
lumut. hubungi:0811878168 


Innova E "2010 Diesel AC Dbl 
Blur/RTWrm Hitam Tangan 
Ke-1, Hubungi :0817.750.787 


Innova E'11 Abu2 met,Tangan1, 
Exorg asing,sat trwt,Spt Bru. 
Hub : 08174859127 Jam 8-17) 


Innova G AT'08,165jt-nego,abu2 
met,servis berkala di Auto2000, 
allrisk,tan1 dr baru.0816901879 


JAKARTA AUTO BEST 
# AII New Alphard X, 5, SC, G 4 
“8 AlI New Vellfire X, Z, 2G, V 
Lexus RX 270 Faceli 
“esek Land Cruiser 4.6 ZX “ss 
&48 Range Rover Evogue “xx 
08192362891 1 Di aitna 


Land Cruiser New Model 2012 
Putih dalam coklat Hubungi: 
08151820485,0818970007 


LC 200 4.7 Th'2008 Hitam New 
Model 3Camera E.Seat Cool Box 
Hub:Grand Auto Ph.6546952/53 


Lexus LX 570 '08 Hitam Km24rb 
...Warranty ATPM . 
Metro Mobilindo 021-65861571 


Lexus Rx 270 Facelift bulan 8 
Hitam Km:2000 harga:855jt hub 
081932382891 


Lexus RX 270 Th'2011/2012 
Putih ATPM Grs 5th KM.3000 
Hub:Grand Auto, 6546952/53 


kerabat, 


ataupun sahabat. 


GALERI RUMAH 


Teknologi Hijau dengan 
Tampilan Elegan 


DAPUR kini semakin difavoritkan menjadi area berkumpul keluarga, 
Untuk menambah tampilan apik dapur, 
MODENA menghadirkan lemari pendingin side-by:side Niveo RF 2561 
berbalut warna stainless bernuansa elegan, Peranti berkapasitas hampir 
620 liter ini dilengkapi ragam teknologi yang ramah lingkungan. Sebut 
saja kompresor non-CFC, juga teknologi Low Energy Consumption yang 
mengombinasikan sistem kompresor dengan kipas pendingin otomatis 
berfitur multisensor untuk hasil 


optimal 


sekaligus efisien energi. 


Disempurnakan dengan teknologi Turbo Cooling yang dipersenjatai dengan 
sistem multiflow menjadikan proses pendinginan berlangsung cepat dan 
efektif, Guna menjaga kesegaran sayuran lebih lama, tersedia laci simpan 
dengan Humidity Controller Crisper lengkap dengan pengatur kelembaban. 
Niveo RF 2561 sajikan performa tinggi sebuah lemari pendingin dengan 
teknologi hijau penunjang gaya hidup modern. (“/INOJ 


MODENA 


Beli kulkas gratis dispenser sampai dengan 30 September 2012 (syarat ketentuan berlaku), into hubungi cal center 0807.1.663362 


RF 2561 


Lexus RX 270 Ultimtd, new md 
Harrier L Prem 2.4'08 pnrmc,pbd. 
LC Prado TXL"10105 TV, E seat 
LC AXG'08 (6546116, 92612900 


Lexus RX 350 3.5 AT tI'11 Putih 
Km1000,VR 18,TV,Cmr,E.seat, 
PBD, Xanon, JiKlt, Sroof,Full 
ors. Perempatan Radio Dalam 
(PN15) No 59 Ph 7211118 


New Avanza E 1.3MT "12 silver 
metalik,tgnl,Ex.org  asing,sgt 
trwt seperti baru, 08174859127 


New FT 86 GT Ltd Orange/Wht, 
Harrier2.4PLP,Vell/Alph all type 
B"W"S, The Winner 5201888 


New Harier V6/3.0 airS pk05 Sil 
ver,3Camera,ful spec3LSjteNew 
Velifire V,Full spec 2009:660jt.: 
08881351818-6691102-5816487 


New Lexus RX 270 Ultimate 
Facelift Ready Hub AutoMax 
15857731-45816819-6506888 


New Vellfire V 18 speaker 
warna putih th/2012 Harga 
850jt. hub: 081280979489 


New Vellfire Z th 2012 hitam 
21v,2Cam, 750juta, Isg nama. 
tidak jadi pakai. Oe2i2sor7nag 


PAKUBUWONO CARS 
Alphard 2.4 Wellcab. 
Valifire 2.42G&Alphard 2.ASC 
Lexus RX 270 Facelift 
LC 45 Diesel UK Facelift 
RStock 725,1893 / 72790162 


Passo'06 putih STNK9-13 KM24 
rb,jok kulit, Plasma Cluster,mis 
tgn 1. 97777865,081316470157 


Prado 2.7 TXL VVTi '05 Hitam 4 
WD Kulit TV DVD Bagus Sekali 
Hub 0878-7820-7722 


PREMIUM MOTOR 
.. New Lexus RX 270 Facelift... 
Evogue Luxury & Dynamic Plus 
4,5L UK Faceli 
Hub: 021-651 5000 “cbumol 


Previa GL'2007 silver, istw, TV 
3, sunroof, Jok kulit. Auto Royal 
021-91792000, 0856 9372 1000 


RJM 
FT 86 20 GT LTD 
Crown Royal Saloon 3.0” 
Prado 2.7 TX / TX L.Package 
Hiaca 2,5 Commuter Disel 
LCUK Vars 5 Dsl (Facelift) 
RX270 hka vers/ipg vrs facelift 
FJ Cruiser 4.0 Colour Package" 
Special Rate O 
Interest! (T & C Apply ) 
Terima Jual/Beli Mobil Bekas 
Call : 3521358 


Alphard 24 GX: 

Mp2.4 sgold edtil/SC(Face Lift) 
Valifire 2.4 VX 
Vell2.Az00ld edtiI/2G(Face Lift) 
Harrier 2.4 PLP/PUP DVD 
Special Rate Ob 
Interest! CT &C Apoly ) 
Terima Jual/Beli Mobil Bekas 
Call: 3521358 


PT DUTA MOTOR 
Alphard 3.0 MZG, Gold 2007, Kmm 
MOrb an, Leat! Rest & Si 
Ya 3TV20VD-icam, W. Pane 


ing,2SunRoof, — Cur- 
16 Adlustabie Hub: 7278 
31 0086, 385 9191 


th INI 
1000 


Rush 1.5S AT'09 akhr F Bgr Slvr 
siap pake ban serep blm turun 
172jt nego (/K:0857 8253 7202 


SANNY AUTO GALLERY 
GT86 Limited, RX270 Facelift 
Alphard X/S/G/SC All Colour 
Velifire X/Z/V/Z6 AI Colour 
#“LC Diesel UK 3TV Facelift" 
Str 021-6525678/Kgd 15853188 


SHOCKING DEAL900JT ONTR 
Alphard SC (PS) & Vellfira ZG 


(PS) 12 Black & White Only 
900Jt ONTRI!! Blinkz Blinkz 
Motors, 4585 3111 

SIMPRUG CBU CENTER 


“Lexus CBU & All Toyota SBU 


Surat Surat Terjamin -- Service, 
S.Part, Body Repair 726.1024/ 
722.6383/ 739.4513/ 727.99999 


TERMINAL MOTOR 
Aph'G / Vell V,18spk,2TV,AGam 
Alph5C/VellZG/18spk,2tvACam 
ph SC, 5 / Vel 26,2 Audioless 
Black/ White 


TERMINAL MOTOR 
Alphard Facelift 2 "Welcab” 
Val lift ZA. "Walcab' 
White / Silver 
wheel chair with 


batachablo 
Remote control , 2TV, camera 


TERMINAL MOTOR 


FJ CRUISER 40, Color Pack, 
AWD, — 280HP,VR20",TV,Cam, 
White/Black - 
1520000, 


KGAS111. 


7225222 


Vellfire 03/10, tangan pertama, 
Silver met, Km rendah Hub : 
(0812 986 00770) 


Vellfire V '10 Htm Kopt J.KIt 
Vellfire Z "11 Htm J.Kulit PBD 
Alphard AS "06. 02133389533 


Vellfire V 18 Spkr 2010 White 
Cool Box,Krey, Full Ori, Tan 1: 
7263777ChristianAuto70774701 


Vios 2008 Bln 8,Type G, AT, 
silver metalik Km.52.000,mulus 
& Pemakai!Hub: 087888771076 


Yaris Avz Innv Rush Ftar Dyna 
Truk Dp5Jt Prs Mudah 3 Jam OK 
Aplikasi bb@siRajaKredit.com 


Mphard Amazing Sale!!! x 
SC aless Only 815jt. SC PS Only 
90gjt-.Direct Bonus:Leather Seat 
6506666/ 4524070/ 7292536 


Volifire Ai 


Sale 11 “ 
1G aless Only B1Sit, Z6 PS Only 
900jt.Diract Bonus:Leather Seat 
6506666/ 4521070/ 7292888 


Il vowo 
960 Executive Th'1993 Turbo 2,3 
Hitam | Sangat Istimewa 


Hubungi : 0812-2300-8918 


Haw 
Caravelle SWB (Short), Feb '06 


Biru Met, Mulus Terawat, Nopol 
B xxx BS. Hub:087722299154 


CHOSEN AUTOCARS 
New Beetle TSI,Panoramic Roof 
elec.seat,jok.klt, Turbo,koyless, 
Black&Red,F. Optn, Ready Stock 
K.Gading 29385555 / 33522239 


Golf GTi Nov-2006, 5pnt, Merah 
Istimewa, IntwExt Std Original 
KM59rb Call:0818810098 


Golf TSI, Special Deal. L4 TSI, 
160 hp,fuel consumptionl. litar: 
16km,7airbag.5-star Euro NCAP 
Best Deal/Dhona 081999975969 


Phaeton 3.2 Auto Hitam'08 Air 
susp, Xenon, Velg19”, L.Seats, 
Massage seat, 4-Zone Aircon, 
Multifunction Steering, Rear 
Entertainment,DVD Changer TV 
Reception, Rearview Camara, 
Car Phone, Ajie 08129983504 


Polo 2012. a/t.DSG 7-speed 
Triptronic. 233oftr. Read) k 
now. European Car 2010” 
Call Zul 85883801169 


Polo 2012. Fifth generation best 
seller,DSG 7speed. 5-hatchback. 
Car of the yaar 2010.Rdy stock. 
Test drive. Andy: 08128522852 


Scirocco 2.0 A/T 2011 Hitam, 
PM, Full Opt Mahal Hubungi: 
4 Hp 0813.1610.1979 ### 


Scirocco 2.0 AT,Grey th 2010 
Sroof,Eseat,Leather,Km7rb,R19 
Call ...(021)725.1893/727.90162 


Scirocco 2.0 Th2012 Putih 
Km.1300 Panoramic Grs ATPM. 
Hub:021.97979763 


SILVER TOURAN 2012 

14 TSI twincharger" "Engine 
Of The Year 2011. Best Deal 
Prica, Rian: 085780168840 


THE NEW CARAVELLE 2.0. 
IBITDI.LCD monitor.7 airbag. 
7-speed DSG.Electrical partition 
9 seat. table with 4 rail system. 
“#LED Bi-Xenon Headlights" 
Call: Mgus 0856.592.333392 


Toureg 3.2 A/T 2004 Hitam 
antik terawat jok kulit,lux,siap 
pakai jual cpt :081398670368 


THE WHITE TOURAN TSI 
DSG 7-speed Triptonic Flexible 
7seater.newheadlightet: ts 
design. 390jt ' (off-tha-road). 
Call Hendy 087 88 12 01988 


Tiguan 2.0Auto Hitam'08 Xenon 
Velg18", L,Seats, 2-Zone Aircon, 
MultifunctionSteering,R/T/6CD 
Changer,Auto Parking, Rearview 
Camera kub.Benny 0817871683 


Gal TSi» More Power & Low Fuel 


UI 


VW BSD: 021-5373788 
The Golf TSI, Ready White. 
rairbag, S-star Euro NCAP, 
7speed DSG.Test drive available 
Hub Gunawan 08127887887 


Ie ne ujan Itu Bam san 


The Touran TSI DSG 7speed 
Triptonic, Flexible 7seater. new 
headlight & tailights. design. 
Spcial Price.Loho 081382122427 


MOBIL DISEWAKAN 


JLA2 alphd 1,2ft, avz, inv, xtril 
8jam225 12jam250,bln/thn prsh 
disc Sinar 4500099, 83932858 


(LA2:T,AvzInv,Velfire pth wedd 
(Ftnr,Pjro,APV 250rb/12jm,EIf. 
Roy Rent 70161644 / 99699607. 


(vanza,Xenia Br,Innova,serena, 
Fortuner,Harier dgn supir/tanpa 
8298202,8294551,08161454075 


T.Avanza,Inova,APV,Nirmala RC 
7423063 / 7409167/74715030/ 
08551021922 R.Stock B.Price 


TAlnova g350/12jamavz250.bsnt 
tolemkn sprdrpyewa.brigiteCar 
0812 82825989, 0858 81818989 


Tinv- avz, apv, march dll. 12jm 
spr mli 250rb. Ik 3,8jt/bl. zero 
70004116/ 94149401 7812159 


Tell 2012 putih 2,5jt wedd car 
no OTemry/invnew bmw,mrey, 
new avz, 70537429, 96267384 
Toyota inv, avz, xni, luxio 


amanah rental mili 250rbtspr 
79182521-80874660-71046747 


MOTOR DIJU, 


Ji kawasara 


Ninja 250 Injec Build-Up “““ 
Ninja 650 ABS Build Up Hub : 
021 53678998-9, 5330807 


KLASIKA 


Untuk informasi hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 


46 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 14 September 2012 


DISCOUNT! 


FREE 2 PILLOWS! 


FREE BENCH! 


Pramuka Raya No 390-143 Jakarta 10570 


kemanan AN O21 421 3306 
'httpsi/www-thandrakarya.coom 


(e) salesechandrakarya.com” 


CV. ALGA UTAMA 


Jl Pinangsia Raya 73, Jakarta 


Tel, 0216904818, 6268420 Fax. 6927074 


TP 


$ Introductory Offer 


4022 


“DER 


BED SET 


TTS 


aan 


AI 
of Eternal Bliss 


ana ena 


7 


Diana? 


EVA Hoon 


one 


JI Aternatif Cibubur Km.3 No.76 
948 / 49 


(021) 845i 


Jl.Raya Serpong Km, 8, Serpong 


280m sebelum WTC.53: 


36465 


Kip Gading : (021) 481 6264 


Ki: Diana Eva Furniture 


ORNAMEN | Matras 


Imaji Seni dalam Kamar Tidur 


SEBAGAI tempat untuk beristirahat, kamar tidur dituntut 
tak hanya nyaman bagi fisik yang sedang lelah, tetapi juga 
menenangkan hati dan pikiran. Dunia para dewi seperti 
dalam kisah-kisah mitologi kuno dapat menjadi inspirasi 
yang menyejukkan. Adaptasi hal tersebut dalam produk 
atau ornamen yang menghiasi kamar tidur akan sangat 
membantu untuk menghadirkan tidur dan istirahat yang 
berkualitas. 

Terkait hal itu, karya seni yang dimaksud tak hanya 
indah dan menginspirasi, tetapi juga harus dikombinasikan 
dengan produk berkualitas dan memanfaatkan teknologi 
matras yang mendukung kenyamanan istirahat dan 
kesehatan tulang. Bersiaplah untuk memasuki dunia para 
Dewi bersama Celestial Collection dari Serta, Tercipta 
dengan keanggunan yang memancarkan kenyamanan 
surgawi, Celestial Collection mewakili karya seni terbaik 
dengan keindahan memesona. Dibuat dengan penuh 
ketelitian dan tingkat kedetailan yang tinggi, matras-matras 


Feel and experience the new era of premium bedding 


JAKARTA : SO9ASIA2, 5822670, 2553GII4 
MEDAN : 4501066" P SIANTAR : 28944 
MANADO : 03477, 4501066 GORONTALO : 810060 


Hanya 


Rp 


Free Up Grade Size 


all size, get bigger iis 


ini memancarkan keindahan sesungguhnya setara dengan 
keindahan para dewi. 

Salah satu matras unggulan koleksi ini, Freya, 
dilengkapi material premium double comfort latex 
layer, Super Pillow Top # euro top dan Thermo-Cool 
Gel yang memberikan kenyamanan tidur tak tertandingi. 
Kesempurnaan tidur merupakan sebuah kepastian di atas 
matras ini dengan perpaduan sempurna antara sistem daya 
topang Evo Inner Spring dan 5-zone mini pocket spring, 
yang memberikan daya topang ideal bagi tulang belakang 
dan menjaga posisi tulang belakang Anda pada posisi 
alaminya. Temukan kenyamanan legendaris Freya, pintu 
utama menuju “kenyamanan surgawi". 

Matras dan aksesori tidur Serta dapat ditemukan di 
Toko American Giant Mattress (AGM), yaitu konsep toko 
yang menjual perlengkapan kamar tidur dan matras ter- 
nama, seperti King Koil, Tempur, Florence, dan Winner. Ter- 
sedia juga Stressless, sofa istimewa dari Norwegia. (“/ACAI 


Cicilan 


Kasur impian ! 


www.dunlopillo.coid 


SURABAYA: 7390097, 5619199 | MALANG : Sa7ZA6 
PEKANBARU : SORGII 
PALU 5422022 


MAKASSAR : 4861995 
TERNATE : 3123960 


SA 
581.000, "(bin x 


Hubungi : 021-385 8626 | email: sales@dunlopillo.co.id 


Hanya dengan Rp.280.000, 
Anda sudah bisa memiliki 


TOK SERTA 


KUIS: 

1. Sebutkan nama salah satu produk unggulan dari Celestial Collection? 

2. Teknologi apa yang dimiliki oleh produk Celestial yang memiliki 
sistem daya topang yang sempurna? 

Dapatkan hadiah lima buah bantal Serta untuk lima pemenang 

masing-masing senilai Rp 800.000, 

Jawaban kuis dikirim ke alamat surel inspiratorial@kompas.co.id 

atau faks (021) 53699093 paling lambat Rabu, 19 September 2012 

(dilengkapi data diri, alamat, nomor telepon, dan nomor identitas), 


Nama Pemenang kuis 7 September 2012 : KOMPAS 


1. Aryanto Lukito 08889170xxx 
Serta 


2: Warna Dharmawan 085893162166 
3. Dariyah 087887567xxx 

4. D Andika 021-53572x 

5, Djunwar Effendy 08881435xxx 
Pemenang dapat menghubungi 

Shifa (021-536 79599 ext 6184) 


DISC P, LIST PABRIK 4 CICILAN OM) 


WWW, chandrakarya.com 
sales@chandrakarya.com 


Yam we | DIPERCAYA SEBAGAI 
@chancrakarye | REKANAN TV NASIONAL 


"282. 000, 


Hubungi: 021-389 8626 


email : sales@dunlopillo.co.id 


7 


Bunga KPR BCA 8Y0 eff. p.a 


Atap Baja Ringan Unimitra Ke- 
kuatan Ganda,Kokoh, Bergaransi 
Ekonomis Hub:47885085 


Baja, Ringan & Renovasi Atap 
Australia Design " 
KarvaTruss86610837/6879955B 


Bursa gypsum mrh jl cleph 
Jaya,Atholow GRC psg partisi 
plafon list:34256563,7691663 


Gipsum Murah t'psg 50rb/m 
Rangka Hollo,List Profil. 021851 
3839, 99465817, 081283616235 


ipsum Untuk plafon,Partisi,Lis 
profile,rangka. Holo,pengecatan 
1rps9.45423555,081381332999 


DESAIN INTERIOR 


Dsign interior u/rmb ktr apart 
resto,70381009,08129473778, 
pin bb 28315388 


Knp Desain Interior Yg Biasa klo 
bs yg luar biasa?? Hub. 5384818 
Free Consultation! Term & Cond 


Thema Gordyn,pemsanganscuci 
carpet,sofa,gordyn-verticalblind 
dIl.Fajarindah Interior70032800, 
7665458,7653563,08170032800 


Kost 2.2jt/Kmr,Kmd Dim AC TV 
air pns parkir strgs 3922042/ 
087587597875 jln kalipasir 22 


Fixed 1 dan 2 tahun 


Kost baru renov,bisa harian/bu- 
Tanan, Jl Mangga Dua Abdad no 
14 blok Ano 1 ph 021-71570699 


Kost bln850rb,hrian75rb,AC,TV 
Sbed,kmd,pt bbs-ampera 6/20,6 
sahari sbrg Mg2sauare 6911885 


Kost bin&harian 100rb,ac,S bed 
TV kmd,air panas,parkir,pnt bbs 
manggabesar 4/18B ph:62842/1 
Mgg Besar Ry/38C ph:62303413 


Kost:K'wan/ti,baik? AC Non AC 
stras,indentitas ” jelas.Jl-Johar 
No.23 Menteng. 0856.91759112 


Saraswati Cipete Ry,Mpt 1BR, 
Split Lvl 55m,Room25m,Ff,5min 
fr Citos sdg Disc:081904785011 


Trma Kost JI.Wijaya3 no7 Keba 
yoran Baru-JKS,AC,Kmd Dim dil 
0813 17241447, 98799323 Virni 


APARTEMEN 
DIJUAL 


1 Park"2 Unit“Twr 7 K8 
Gandaria 28R "" View Bagus ! 
#ERA Griya Selaras"726.0016" 
16836.6888 / 0856.9793.6922" 


in Mansion Apt, 2KT, Hoek 


'Aston Apt.Lippo Sudirman 3BR, 
110m, Furnish,Cityview,RWCBD 
Susi, 081310381009, 3925588 


Batavia 3BR, Furn, 195M7 
Belagio 28R: “Rasuna 2BR, 
Unturn, 765Jt4081510887288 


Belleza Apart, priv lift,156m,full 
furn, lux 3,5m.BU cepat dapat. 
Hubungi: 0817 87 8866 


Bumi Mas 2 Br #1, Jual Cepat 
Century21PertiwiTOP#1Off12th 
Rika"0817 702 934 / 566 7272” 


Bumi Mas”Pdk Indah”3KT“Lt5 
View pool“Luas143“rw mlawai 
.Alia”7202929,085885189340 


Cempaka Mas 2Km Is.75m 400jt 
4 3Km Is,94m 57Sjt Nego. Glen 
08161601105 / 081359780045 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


City Resort Apart Tipe 2Kt Full 
Frsh, BU Lok Jak-Bar/Cengkrg 
081511177767/ 021-70077767 


Cityloft Sudirmanz S.Frnsisco 
8bm/Lofti Cek u/Offices Standrd 
08558081707:58302266Verona. 


Essence Dharmawangsa Apt 
2BR fully furnished Lux marmer 
Hrg.1.9M nego“081213878788 


Four Season 3k"Senayan Res 
184m&195m meh! Pakubuwono 
Res&View 2/3k”081513439403 


Green Bay Pluit Hdp Mall Lt.12 
H.210jt diluar PPN,PPH,Adm dll 
Hp. 08119951202/ 0816891912 


Green Palace, Kalibata City 
Tower T, Lt-18, 2 BR, Baru,View: 
Tamanj Hub: 0811 15 9106 


Green Plc Twr Raffles Lt.18 
View Pool,Exc,2BR,SF 415Jt, 
Kalibata Twr Gaharu,Lt9,2Br, 
kosong295jt.nego 08111005774 


GreenLakeView, dlam dr Pd Indh 
fas rsort& dnau buatn,H.125jtn 
(inc PPN),dg ccin 40rb/hr.sdg 
thp pmbngnan twr,L sold 905, 
No.IMB :648/1129-BP2T/2012, 
dptkn spesial promo. 7022 1166 


Hampton's Park P.Indah 2BR#1 
96m2,Lantai 9,FullFurnish,BU 
ERA Commerce 0812 9397 331 


Indah Ancol Mansion View laut 
Apartemen, Dijual 2Unit, Lt.29 
Hub : H.Asmadi 08129298986 
Jakarta-Utara Tanjung. Priok 


Kedoya Elok P. House, 358 m? 
Century21PertiwiTOP#1Off12th 
Rika0817 702 934 / 566 7272 


Kuningan City, Twr Ubud, Lt.20, 
2KM, Ls 72/66m?, Ready. Hub: 
Ti 0816.826.925 / Chatrine 
0818.0881.8826 


Mercure Bali Legian - Condotel 
Mercure Condotel pertama yg di 
1 di Indonesia. Lokasi tapat di 
yr dimuka 

Oleh Btasal Group 
Cicilan hanya Ro.15Juta: 
Free stay 21 hari.. 
Casablanca Realty 021574 
087856652221 / 06778598 


In 


MOI City Home Apt & The Villas 
Dijual, RayWhiteSguare Susanto 
021.70409692 / 087886 1111 00 


Nine Res by Lippo Kemang 
Village group. Harga. Perdana 
Good Invest:085715775758 


Nirvana Apart Kemang 3KT Lb 
315m Renov (new) ffurnis 
v.s.pool (hoek)TP:0816.1462144 


Nobelproperty,Menteng Sguare 
2 Gandeng,Uk: 30x2,Best View 
Hub: 081319577833/ 71399875 


Pearl Garden Resort Apt. Town 
House 40unit(Block Sales 
vate s.pool, prime area 
Stock,good view.(081611: 


yyumuman Ti 


PE 


lu 


MELBOURNE PROPERTY 


MELBOURNE IS VOTED AS THE WORLD'S MOST LIVEABLE CITY AGAIN IN 2012 


(The Economist Intelligence Unit) 


Everything 
you imagined 


Designed by the international award-winning 
firm of Hecker Guthrie, Vision will be the tallest 
residential building ever to grace Melbourne CBD 
promises a lifestyle unrivalled in sophistication, 
choice and convenience 


" Situated at Elizabeth Street, in the city's most exciting 
and energetic precinct 
" Walking distance to Victoria Market, Melbourne Central, 


RMIT and Melbourne University 


- Studio, 1,2,3 & Penthouse apartment from $351,000 
- Only 10x deposit until completion 


Pa 2 eeelad 


11.00 - 19.00 WIB 


FREEHOLD TITLE 


GRAND LAUNCHING EXHIBITION 
SHANGRI-LA HOTEL 

JAVA ROOM, LEVEL 1 

Jin. Jend. Sudirman Kav .1 - Jakarta 

15 & 16 SEPTEMBER 2012 


“ DEVELOPER 
« MASTER BUILDER 
|. saus 


» PROPERTY 
MANAGEMENT 


'BRAD 


PROPERTY GROUP 


Pakubuwono Residence,Luxurio 
US, Investment, Good Furnished, 
Best Price, Hub : 08118773 817 


Semanggi Apt,50m?, 28dr, Lt.1/ 
Lokasi Bos, Jual Cpt, Hrg Nego 
““#Maestro--0816 484 5137” 


Suite 3703 


28, Jakarta — www.brady.co.id 


Central ParkTower B,Lt.17 
86m?,2Kt,Full Furnish.RW MK 
Fen: 083898989268 / 6627007 


TA 3 BR, TW2 It 39 view sangat 
bagus, Baru renovasi Elegent 
,Full Furnished, jual cepat, p 
serius /TP : 081 317 733257 


E-mail: inguiry@brady.co.id 


(@ 62-21 574 0008 


LSC Sudirman Aptr 3 Bedroom 
Full” Furnish.Disewakan.Serius 
“rss Hub. 0811. 196824 “sx 


Puri Casablanca, 3 Br,FF good 
view,good managemen Hub. 
087270967017-08161904916 


Permata hijau Rsde116m/3Br 
Swimming Pool-Fully Furnished 
08558081707:58302266Verona 


Puri Park View Twr B Dkt RS, 
Siloam Kb.Jeruk/35m/2BR Unit 
Sdh Jadi 360Jt 087788144473 


Rajawali-Edetweis, 2KT-93m: 
3KT-136m?, S.Pool, M.Mart, dkt 
PRJ ”"71252671/081296287973 


Sallendra Mega Kuningan lantai 
9 Luas 333m2 Akamar tidur full 
fumish perabotan baru.masih 
disewa.hrp Hub : 0818174258 


Senayan Residences Apt Lb. 
151m,3Bed#1Bath, Renov,Furn, 
Cck Invest.Feli 0812 855 2639 


Sahid Jaan. ADE 
180M?-4M: T 90M? 


2 214 
KAKI SO ELAM, Hub Dale 
93312938 // 087882881169 


Somerset grandcitra 241br, 150 
m2FFJHampton's54m?FF-Denpa 
sarRes,70m22br. 0816.144.2562 


St.Moris New Royal Suite It.30/ 
09, Is:107m2, 3kmr,Pool. 93700 
500/082121636521(jual Bu) 


St.Moritz - Presidential Suite 
218m2,4BR's,View  Toll-pI45 
Era Home 7266888-0818131152 


Sudirman Park,Lt.42,jual cpt BU 
3BR,2Km,2bikonstmn.hub:P Kas 
1 087876518454 / 021-9962631 


Taman Rasuna apt 2,3kt,Jual. 
vlew OK, Murah, ck utk invest 
081288179789 " 0818758451 


The Pakubuwono View. 28BR & 
3BR, Lux Apt, Investment Best 
Price, Hub. : 0812 8069 2300 


DISEWAKAN 


Bellagio Residence, 3BR, Fully 
furnish, Minimalis style,with TV 
Plasma & electrolux washing 
machine 1008 dry, maid 
BR&Bthr Hub:72797264 Cindy 


Capital 140M?-U$ 3500,Hamp 
ton,110M2, 3KT-US 2100, Four 
seasson 200M? ,3KT-U$ 3500: 
021-93312938 /087882881169 


Grand ITC Prmta Hijau, 3kt, new 
sewa cpt “ nego" RWBIokM 
Rima 08159953259 / 7398833 


Griya Pancoran 9D (Fountain 
Park) $ 1.100/Bin Hub:A.Sujai 
021-46833789/081808112711 


Kalibata City J-03: apartemen 
disewakan: furnished 26jt/t 
nego soft: Rosyied 0812 997 
6929, diniar20016yahoo.com 


Kemang Mansion Apt for Rent 
18R BrandNew Fully Furnishd 
SgtMewah T.0818-06-18-18-18 


Kgk Fireway Lippo Karawaci 
3Kamar R.tamu Lt 12.C, Hub: 


0817308393,081287662795 


Mangga Dua Court Apt Sewa 
Luas148m2, 3Km,Full Furnished 
Telepon / SMS: 0817 6 391392 


Pakubuwono Residence, 31 BR 
Tower Basswood “ View Bagus! 
“ERA Griya Selaras“726.0016" 
16836.6888 / 0856.9793.6922” 


Park Royale, Tower 1, LS:85m?, 
2 Bedroom, Full Furnish, Bagus. 
RWMK : 6627007 / 0816759482 


Permata Senayan Kt2#1 Fur 
nish, Hrg 60it/thn , 100jt/2thn 
Hub: 0812 83129004/5 lok strgs 


Puri Casablanca Apt Kuningan 
3KT,110m?2,furnished,excellent 
view. Jual/Sewa. 08979677700 


$ 1 U$ 
Pakuan Ikon. Sky 

Garden,180M?, 3KT-U$ 3000 : 

021-93312938 / 087882881169 


Sudirman Mansion 3 Bedrooms, 
FF,Lux,New"Lovina 5140 1000, 
0816 878 236,0812 10001003 


The Bellagio Residence, 3KT, 
2KM, SAC, Kitchen Set. Hub: 
02170776290 / 08129424777 


DICARI 


Mau sewa drh Kuningan,Sudir- 
man,Thamrin,Casablanca.Is min 
80m2,R.tamu luas,3#1KT,dibwh 
Lt.10,minimalis, 8jt/bln trmsk 
service charge. Hub: Adi 0821 
20501435, SMS 08158886400 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 14 September 2012 


ae “Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, 
3 mencapai garis akhir dan aku telah telah memelihara iman" (ll Tim 4:7) 


REST IN PEACE 


1 Telah berpulang ke Rumah Bapa di Surga pada 
| Hari Rabu, Tanggal 12 September 2012 Jam 11.00 WIB. 


Mama, Mama Mertua, Nenek, Mak Co kami tercinta : 


NY. JD MULJATI SUHARDI 


(Marie / Ny. Kho Pian Eng) 
Dalam Usia 94 Tahun 
Jenazah disemayamkan di Rumah Duka 9 Naga (Dharmais), 

Lantal Dasar Ruang A, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 84 -86 Slipi, 
| Jakarta Barat. Tutup Peti 
1 Pukul 19.00 WIB. padi 
| Hari Minggu, 16 September 2012. Berangkat dar Rumah Duka 
| Pukul 10.00 WIB ke Pemakaman PETAMBURAN. 

Kami yang mengasihi : 


Anak: 
Emie Suhardi (Kho Klm No) 
Eddy Sukardi (Kho Kim Sui) 
Evie Suhardi (Kho Kim Hwa) (t) 
Iwan Suhardi (Kho Kim Han) 
Jana CH, Suhardi (Kho Kim Lian) 
Gideon Suhardi (Kho Kim Hian) 
Harijanto Suhardi (Kho Kim Giok) 
Tonny M. Suhardi (Kho Kim Lay) 
Honey M. Suhardi (Kho Kim Lan) 


1 Beserta Cucu, Cicit, dan Segenap Famili 5471 


Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji' uun 


Telah meninggal dunia pada hari : JUM'AT tanggal 20 Juli 2012, pukul : 09.00 wib 
Suami, Papa, dan Eyang kami tercinta : 


BAMBANG SIGIT PAMEKAS PRAKOESWA 


Usia : 75 tahun 


Kami yang mencintai : 
Sri Ariyanti Marnomo Prakoeswa (Istri) 
Beta Roosyanto Sigit Prakoeswa (Anak) 
Cita Rosita Sigit Prakoeswa (Anak) 
Don Rozano Sigit Prakocswa (Anak) 
Flora Ramona Sigit Prakoeswa (Anak) 
Beserta segenap Keluarga Besar 
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada : 


« Ibu Tri Rismaharini, MT — Walikota Surabaya 
« Pemerintah Kota Surabuya 
“ Tim Dokter RSUD dr, Soetomo Surabaya : 
1. dr. Bambang Wahyuprajitno, Sp. An. KIC 6. dr, Daniel Muranantha, Sp. P (K) 
2. dr, Bambang Pujo, Sp. An. KIC 7. dr, Ismu Pradjoko, Sp. P (K) 
3. Dr. dr. Vicky S Budipramana, Sp. B (KBD) 8. dr, Eko Wahono, Sp. S (K) 
4. dr. Bumbang Hermanto, Sp. JP (K) 9. dr. Yuda Hariono, Sp. $ (K) 
5. dr, Sony Wibisono, Sp. PD (K) 10, Dr. dr. Damayanti Tinduh, Sp. KFR (K) 
« Direksi, StufI/ Perawat RSUD dr. Soetomo Surabaya 
» Direksi, Staff/ Perawat RSUD dr. Sardjito Jogjakarta 
« Direksi, Staff/ Perawat Rumah Sakit Islam Klaten 
« Keluarga Besar Alumni SMP Negeri 1 Probolinggo 
« Keluarga Besar Alumni SMA Negeri di Surabaya 
« Keluarga Besar Alumni Institut Pertanian Bogor 
» Keluarga Besar Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 
« Komisaris, Direksi dan Karyawan PTPN IX, X, XI, XII dan XIV (Persero) 
« Keluarga Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 
« Keluarga Besar Enciety Business Consult beserta Mitra Kerja 
« Serikat Pekerja Perkebunan (SP-BUN) PTPN X, XI, XTI dan XTV (Persero) 
« Keluarga Besar Ikatan Sarjana Pertanian dan Kehutanan Surabaya 
Keluarga Besar P3RI PTP di Surabaya dan di Malang 
“ Keluarga Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga 
« Jamaah Masjid Al Anwar dan Masjid Al Hadist, serta Masjid Muhajirin dan Warga Kompleks Perumahan Tompotika Surabaya. 
« Dan pihak — pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, atas segenap kerjasama dan persahabatan selama hidup, serta 
seluruh bantuan moril maupun materiil, 


Semoga Allah SWT berkenan mengampuni segala kesalahan, kekhilafan, dan menerima seluruh amal kebaikan, serta menempatkan 
Almarhum di tempat terbaik di sisi-Nya. 
Amin Ya Robbal Alamin 


Ibu TENG GIEN NIO 


Dalam usia 86 th, pada hari Kamis, 13 September 2012, pukul 04.30 WIB 


Ibunda dari: 
Bp. Yap Tjay Hing 
(Direktur Utama PT. Finansia Multi Finance) 
dan 


Bp. Yap Tjay Soen 


Jenazah disemayamkan di rumah duka Dharmais Ruang G-H-I 
dan akan dikremasikan pada hari Minggu, 16 September 2012 
Berangkat menuju Krematorium Oasis Lestari, Tangerang pada pk 10.00 WIB 
Segenap Komisaris, Manajemen dan Staff 
PT. Finansia Multi Finance 
& 
PT. Finansia Pasifica Raya 


Mengucapkan turut berduka cita sedalam dalamnya 


Semoga arwah Beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Tuhan YME 
dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. 


kreditplus" 


PT FINANSIA MULTI FINANCE 


“Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding” 
(Provebs 3:5) 


REST IN PEACE 


Telah meninggal dunia dengan tenang, pada Hari Kamis, Tanggal 13 September 2012 Pkl 04.30 WIB 
di RS Pondok Indah. 


Mama, Mama Mertua, Oma kami tercinta : 


IBU TENG GIEN NIO YAP 


Dalam usia 86 tahun 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka 9 Naga (Dharmais), Lantai I Ruang G, H, I, 
Jl. Letjen S. Parman Kav 84 - 86 Slipi, Jakarta Barat. 
Dan akan dikremasikan pada Hari Minggu, 16 September 2012. 
Berangkat dari Rumah Duka pukul 10.00 WIB ke Krematorium OASIS. 
Kami yang mengasihi : 
Suami :Yap Kie Tik (t) 


Anak: 

1. Yap Tjay Soen 
2. Yap Tjay Hing 
3. Yap Koei Ing 
4. Yap Koei An 


Menantu: 

1. Anna Junus 

2. Lani Wijandana 

3. Dr.Nguyen Dinh Can 
4. Ying Siew Kuan, Patrick 


Cucu / Cucu Menantu : 
Holson Adi Yap BSc (Hons), MSc, Holiano Yap BSc (Hons), MSc, Andrew Yap, Jason Yap, Ryan Yap, Chase Nguyen, 
Scott Nguyen, Braden Nguyen, Alexa Nguyen, Tracy Ying Shu Mei, Brandon Ying Guo Wen, Calvin Ying Li Wen 


Adik : Ibu Tineke Nangoy 
Beserta Segenap Famili 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


TR 


XI) 


YM 


. 


48 


KOMPAS / KLASIKA / 


Jumat, 14 September 2012 


PROMO TERBATAS BULAN SEPTEMBER 


«£ HANYA 5 KM DARI KELAPA GADING 


« PERUMAHAN DENGAN AKSES TOL LANGSUNG 


« TELAH TERBUKTI INVESTASI MENGUNTUNGKAN 


K | 
Eksklusif 


« PIKEMBANGKAN OLEH DEVELOPER TERKEMUKA DARI SINGAPURA, KEPPEL LAND 
« FASILITAS : SEKOLAH , PASAR MODERN, SHOPPING ARCADE, CLUB HOUSE, DLL 


Kemen an 


vV 


psm 


Oil 


mun mon ff ah 


GUDANG MULT IGUNA CAKUNG 


AKSES KELUAR MASUK LANGSUNG TOL & KONTAINER BISA KELUAR MASUK 


multigudang 


daan mogot 


' Dikelilingi oleh 4 jalur tol (Bandara, JORR, 


Jakarta-Merak, Dalam Kota) 


“ Bebas Banjir & Keamanan 24 Jam 


CICILAN 


JUTA / BULAN 


“TERMASUK PPN - 


SERAH TERIMA 
MEI 2013 


Gudang Office 


Workshop 


“GUDANG MULTIGUNA 


Daan Mogot Km-22 
@m29029033 


@m745 3799 


KAVLING BERIKUT GUDANG 
JL. INDUSTRI IV, JATAKE 
AKSES STRATEGIS 

#3,7 KM DARI JALAN INDUSTRI RAYA, 

LT: 22.000 M', LB: 14,422 M', 

KONDISI BAGUS 
Informasi: 
AMEN: 0812 913 7909, ERWIN: 021: 2888 2903 
MAYA: 021: 3328 3736, 021-661 3040 


PRIME PROPERTY PLUIT 


DIPASARKAN 


RUMAH 
EXCLUSIVE 
HAK MILIK DI 
CAWANG, 

3 KAMAR TIDUR 
HARGA MULAI 
2 MILYAR 


FERDI FD 
08179 980 089 


pen 3 aa 7131 327 500 89” 


AI Str445/900,300/600,240/200 
200/150,136/120Gst102/96,136 
/100"26772121-08161987127 


Aisut,Alba Lt.480/349 Hrg 6,2M 
Onyx Lt.250/175,“Ruko 2,8M" 
Moga De House 0817.865.475 


Berdikari G.Srpg Sek 18 BF3/5 
Sbtu PkI.10-5"Nani 0878 7149 
3218. Op.House 5421 6555 


Bsd D'latinos347/4756255/380 
Costarica162/165,Etrnity icn220 
/163/Verdant Vile 128/112:Puslok 
161/372,Puslok298/260:TmnGiri 
1k250/170,VilaSrp258/385,Griya 
Ik 274/350 dkt fasum“Arum 
081388566675 Ljhooker5388899 


BSD Foresta Rmh nyaman,dkt. 
S.Clubylayout nyaman,hdp.bgs 
sesuai Fengsuharus ' terjual 
“Johan? 9361 0258" 53158082 


BSD Havana Baru,cantik,mewah 
Lt.297/Lb.380 Op.Hs Sab:10-17 
HSR 6027 8771,3590 7238, 


BSD Puspitaloka,Rmh Baru,260 
/240,21t,kt5,km4,grs 2mbl,mwh 
Lbr 12m,BU 2,8M/N9.70925811 


Ciledug Raya.Perum Modern dkt 
CBD.Type 24/51 Baru siap huni. 
Hadiah Isg, Hub:081283180078 


Ciputat,Rmh Ready Stock 2Lt, 
AKT,3KM, Kav. Strategis. Hub: 
021 - 7401089, 081288310051 


Dara Rumah & Tanah 1,2 HA 
€ck W/ investasi jual dibawah 
Wop (BU) 3,7m, 082113480886 


G Sep The Springs Grisea 180/ 
174, Kt3#1, Km.2t1, Selatan, 
Hadap Danau Besar. “Century 
21Emrid Herlina:0818 94 99 18 


G Serp Canary 153 / 133 view 
S.Pool, San Lorenzo 216 / 196 
timur, bagus. Central One-Soni 
0815 74815555 


G Srp, Emerald, 200/350,kt 441, 
HGB, Jade, 162/149, Kt 441, 
SHM, hadap timur, Harga Nego, 
Century21Emr 08161471640 


Gad Serpg Amethys 13,5X30- 
1405/4831, KE.5#1, Km 4:1 tipe W, 
Century21Emr 0878 8450 8833 


Gading Serpng Darwin 149/125, 
Michelia 105/91, New Jasinine 
132/93, Hrg mulai 1,3M. Central 
One- Soni 0815 7481 5555 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Gading Serpong, Flourite (dkt 
exit tol gd.Srpg)  minmis, 
90/100 KT2#1, KM2t1, Gda, 
K.Set, 3 AC, 2 W.Heater, 2200W, 
Tlp 1, SHM, rapi,siap huni, Hub: 
081510984359 / 02171074275 


Gading Serpong, New. Uk 8x17, 
2lt. 3KT,Lok Bagus, Jrg Ada, 
Sonny 80770711 / 70583783 


Gd Srp Chalcedony huk 250/330 
renov total254 kt4#1,kmd1SHM 
#Century21Emr 0878 8150 8833 


Gd.Srpg,Crystal Timur 205/160 
Murah"BU"Lok.Bgs"CB Gracia 
Lalan 082112202987“53158200 


Gd.srpong,171m?,1It,SHM,stros 
bikgRS Carolus-Tgr.Pnwrn 700t 
082112877519 / 087778528876 


Gd.Srpong,Canary Tmr 119/119 
Garnet Tmr Lt.141/106m,Bagus 
Gunawan Win Pro 08121069285 


Gdg Srpg, Pascal, 307/235,Kt4 
#1, km3#1Utara, Bgs, Hra Nego, 
“Century21Emr 0877 7113 9371 


Gdg Srpg101/70”90/80”90/214 
119/97"crystal128/100Gnet124 
1105“26772121-081314975956 


Grand Galaxy City, Miliki Rumah 
2tt, 3KT,Angsuran Rp 35J/BIn 
g 6x, Hah Lasg Mt 
onda Seaopy, 021 82435500 


Hunian 68”Cluster emerald 128 
unit.Type 36 / 90, Rp. 377Jt". 
Hadiah Isg, hub:087880202160 


Kota Harapan Indah Bekasi Brt, 
huk, LT 435/LB 200, Jual/sewa 
Hub 0816-872376, 0818-780950 


Megacinere, 225 / 270m 
.«NyamantAsri,Bagus,Leslie.... 
085882664688, RWS 57948999 


Sukmajaya,Rmh Double Income, 
akan disw 300it/3th lgsg bayar 
dimuka,dijamin! Hsl uang sw bs 
pake bangun kosan lgso,dkt UI 
Depok.Hub pik 087735009000 


Sutra Palmyra - Alam Sutra,Brt 
Ls.200m.Fanny 0819 3232 1080 
Informasi Properti 581 1991 


Suvarna Padi 160/80,180/156, 
240/ 203, 300/200.Kav 609M?. 
Grhakita:70282121-0816833080 


VMM230/230,230/220,163/170 
128/90,120/70Vsta288/200,275 
/180#26772121-081314975956 


(C JAKARTA BARAT 


Casa Jardin-D.Mogot,Ls.7x18, 
21t,Utr, Full Renov“SHM-RWMK 
Hendri 085333379060,6627007 


Century21/Akasia.Interkon J13 
No.29, 300/450, 5M, op.house 
sbt-mg 082121998337/5637979 


Century21Akasia,Slipi LT:137m? 
7#1KT, strtas, cck u/ kost, bas. 
0817 981888 0/ 563 7979 


Century21PertiwiTOP#1Off12th 
gelong baru timur,153/130,j.cpt 
Rika 0817 702 934 / 566 7272” 


Golf Lake 8x15 & 14x20 brand 
New & Cengkareng 6x15 minima 
lis 725jt/nego.T.021-36253889 


Grand - Pasadena & Pasadena- 4 
x13 -Di jual - Donnie - Multiland 
" GL - 08179865787 / 55956299 


Green lake city, type macau (6 « 
16) m2 cluster asia, fas trlgkp, 
“dpn CBD, Info: 08112512732 


Green Ville Op.Hse Blok AA 12 
1s.9x18 New.Happy 0818971697 
Informasi Properti 581 1991 


JI. Gilisampeng Ujung, Kemang- 
Gisan, Rmh Kos (10 pintu)jIs tah 
300m?, TP. Hub. 08159137175 


JlLAnggrek 108 Srengseng Lt/Lb 
600/250,5HM,5KT,Grs, Kolonial 
Hp.08176964721,085693004591 


Jl.Mandala Barat Tomang Ls 
6x15m 2/44,6KT, 3KMd, surat2 
kompiit.TP.Hub:085710011645 


JIlMusyawarah blkg DPR 1 Kbn 
Jik Ls Tanah.110m2,L8.100,tgkt 
2SHM tbok msh bgs. hit tnh 
Rp.2,5 Mly Ng.0818.868038 TP 


ManggaBesar rayajls.388m:shm 
Murah Jual Cepat:Bw Njop:Budi 
08558081707:58302266Verona 


NobelpropertyJl.Kebun Jeruk 
Baru,LT:237m? 18:150m?,Siap 
Huni,Hadap Utara Barat. Hub: 
0813 195 778 33 / 713 99 878 


P.Indah,Ls.400m - 2Lti/Tmr-Sitn 
Grs: 4 Mobil:S.Huni:Bagus: Budi 
08558081707:58302266Verona 


PalMerah Barat,930m? Rmh Tua 
Pinggir Jln, Cek U/ Bgn Gedung 
Jual Cpt, 08164845137-Maestro 


Puri Indah 336/200m', Asri, ILt 
Tmn Dpn & Bika, Siap Huni, Jual 
Cpt! “0816 484 5137-Macstro”" 


Puri Indah Bik F, 2It Huk Tmnr/ 
sitn It.395 Ib420 shm s.furn rapi 
kokoh hub: 081314139329 TP 


Puri Mansion 8x15 Ib.161m2 
31kt 3e1km utara hrg bagus! 
PJ Pro Toni 081288883919 


Puri Mansion Rmh Siap Huni 
Cluster Buchingham Raya,uk. 
10x20, Ib313, 5500w, 5AG, 5kt, 
3km,K.set.Randy 085885591106 


Semanan Indah 10x21/4m7:2 Lt: 
AK63 Km,SHM,dpn Jl.Utama,bs 
usaha:68643709-081808049794. 


Taman Kedoya Br,Blok B,160m? 
“OpenHouse" Sbt-Mg9g,PkL1-16 
0852 13515588 / 0816 4845137 


Taman Palem Lestari, rmh baru 
renov,bagus,2 Lt, 6x15,4 kt,2 km 
Hub :08128627057-68625060 


Taman surya cengkareng,Rumah 
Park Residence 7x16. BU, Jual 
cepat Hub. 08161131902 TP 


Taman Villa Meruya Is.9x18m 
Hub.Fanny 0819 3232 10 80 
Informasi Proparti 561 1991 


Tmn Meruya Ilir Bik D12,lok bgs 
Lt.8x16m?, T/Lt,Rp.1,35M/Nogo 
sna98367867/Verona58302266 


Tomang,Tunjung 3, 2 LT,90/146 
Strategis Jln 2 Mbl,Bbs Banjir 
Hrg:1,3M (nego) 0811 1005 774 


Villa Meruya, Dijual Rmh Baru, 
Developer, Indent, Ls 160m2 / 
168m2, 2Lt, 4#1KM, HGB, Hub: 
68700456 / 58902565 


| JAKARTA PUSAT 


AXusuf 500m?:Cikditiro Lt.930 
Kertosonolt.200m?,Sumtra1200 
Prkimsi650,KmrsI:08161122455 


Bendungan hilir 350m“jual Cpt 
Shmilok Ok ““ 0818765180" 
Professionals Kemang 7195522 


Benhil, Brand New 3 Lantai, 
177/128m?, Harga ok,RWCBD 
Teguh, 081319925112, 3925588 


Benhi,Rmh Kost. 1lbr,Full AC 
kmr dalam Lt.192/200m?, 2Lt, 
jual cpt. Hub: 0813 8259 6515. 


Bungur Bsr,Rmh Tua,650m?,Jrg 
adajhrgspesial,strgsi Rwhitekmy 
Anil / 0816 287 786 / 426 8000 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Remaja-kimyran890/600m2:pool 
Full Furnish:Mewah,SHM,Timur 
08788118 3777/0852 1920 7500 


Era Top3, Jl.Paseban,tt.1415 
SHM,Rumah Tua,AM/Nego" 
Arief 081386180677/3150929 


Jl kramat baru It 270 (b350 kt6 
km4 lok aman strtgs 27m 
19.082111357733/02171213330 


Jl.Alaydrus, Gajah Mada 10x40 
Hdp Sltn6#2Kt,5AC“Ray White 
Sguare Frans 0818193835 


JlSalemba  Tengah,Rmh/Kntr, 
SHM,355/300m,7Kmr.dkt Kmps 
BSISRS Thamrin.081287487586 


JI.Sawo,186/230m? 4118/2707? 
Rmh B'New,FF,Siap Huni“RWM 
31909333 /Sofie 031306051188 


Menteng”dalam T.house,Bagus 
unit, 150/230rm 3kt,3km,SHM 
FC0818 750 388 / 718 0255 


(JAKARTA SELATAN 


Andalan Teras Realty“Pd.Indah 
““265/150,Jalan Lebar, 7,2M”4 
Bimo”0816-113-2242”750 9553 


Andalan Teras Realty“Pd.Indah 
200/300m"S.Huni““Dkt Taman 
16/200m“ MinimalisDikt PIM 
Zaenal 087877942013”7509553 


Asem IL / 12.. Open House... 
Town House, Brand New,Pool 
331/600, 110/200”0811952929 


Benda 1 Nr 7 P.Polim Kby Baru, 
rmh baru bgs 1 Lt 200/140 SHM 
4KT,3M Nett TP 087781467683 


Benda,Kemang-967/400m-SHM 
Lok.Tenang-100m dari Kma.Sltn 
Samba: 
Rmh Tua-Lok Strgs-Dkt P.Polim 
ERA Vic—-0813 8555 5095--Leo 


Benhil-—-- --145/100, 
lok ok cck invest, kos?2an,kntor 
3 mnt sudirman"0812.984.7722 


Bintaro 9“Keb.Height"255/300 
Dim Cluster,Lokasi Strategis 
ERA Susila" Dewi 08161989586 


Bintaro Jaya“ Emerald rsdnce 
120/120 3-1/120 furnish SHM 
08161952908 / 71242534 


Bintaro Permai Ry 2630 Warung 
Buncit Ry 1450 Saharjo Ry 5400 
Prapanca 700, "0818 148 9864 


PROPERTI 


Bintaro Permai.The Butterfly 
Residence.Excl  25unit,Estate 
mewah,S.pool,Club House.2it 
SHM.1M 45jt.Ph: 021.70770991 


Bala Sa lux“Dhrmwangsa 
350,900.......“Tirtyasa 650,lux 
“Lamandau 470” 081389688788 


Brawijaya 620 New,lux tenang 
Singamangaraja 1350-Polim330 
Wolter Mnsidi 400-Laksana 360 
Gandaria 400 sepi-Cipaku 600 
Cikajang Ry 290-08118881298 


Brawijaya 630/500,Darmwngsa 
871/900,Lamandau 530,tua,Ray 
WhiteKD 7263456,0811924199 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Puri Mutiara - Cipete Lt.1000m? 
1b500m?:3l:Pool,085219207500 


Cibeber 450/350” Lingk Tnang 
Jl. Suryo “337/250" Araa SCBD 
"wblkm 7398833/085691253252 


Cilandak Jual Cepat!! 630/900m 
18Kt/18Km 2 rmh/2 SHM" Ray 
WhiteKD 7263456,0818150736 


Cilandak,” Komp. ” Keuangan 
1.738m2, hrg 8,5M. Petrus 0818 
187972,71412509 BB:2A3DD90F 


Cipete 1400@7jt, saidi2-9.5m, 
ghru,Bdn,mwr 400,tpk Sirng5.5, 
1.BI5550004jt0816902323 


Cipete Utara dkt ITC Fatmawati 
470/300m, SHM, Ready Stay 
0817.9166.220/0813.8911.2220 


Cipete-Cendrawasih CIstr 450/ 
320,new 2th,bgs,Pool:4,6M.ERA 
Graha 765.3888 / 0818.36.5050 


Cirendeu Indah Lebak Bulus 
1100/400m,Shm,tingkat tenang 
Jual Cpt 3,5M Hub:0816880946 


Cisanggiri 380: Cikatomas 260 
Dempo, 260rclbulan 240" Ray 
WhiteKD7263456,081315005394 


Cindak JI.RS.Fatmawati R.Tua 

Dim Komp Lt.850 Open 9,5M 

Hub: ““Ados 0815 99AL 834" 
“Ray White Cipate 7500956" 


Duren 3,Mampang 947/499,shm 
#ERA Griya Selaras 7260016" 
6836.6888/0856.9793.6922” 


Durlan Raya,Jagakarsa"Rumah 
Siap huni'"1.044m?/400m? SHM, 
Era Home 7266888-0818131152 


Gd.Hijau 196/250:21t,Hdp Timur 
Siap Pakai,Tenang,Jual Cpt.ERA 
Graha 765,3888 : 0816.196.2683 


Hang Lekiu 650m“Martimbang 
780m“Polim 370m siap hn 
Patra K 530m"1081513439103 


Jatipadang-Pejaten: NO, 2lt, 
s.pool,stras,akses dkt offc si 
matupang.081219581998,Pmik 


Jl Anggrek Jagakarsa Jual Rmh 
Townhouse LT/LB 106/140 dkt 
RSIA Zahirah,4KT, SHM Terma 
suk Biaya BPHTBSKPR Sisa-5 
Unit Jual KAV Siap Bangun 
LT5240M? condet Cuma 2 Unit 
Hub: 081586188898/ 94333859 


JI Antena VII (Radal) Ls.649/ 
300, Aline HM Listrik M100 Rmh 
Tua Hadap Timur/Barat Hub: 
0816737788 / 93068168 (NB) 


Jl Jambu-Kemang Town House/ 
Jual(BU)Lt 256/310m,Th2010, 
S'pool“0818 908667/9874 5566. 


JI. Palbatu Raya, Lok. Strategis 
813/574m,  Ngantong,RWCBD 
Dila, 081287776761, 3925588 


JlCikajang Dkt Kawasan SCBD 
Rmh Brand New Mewah,Strgs 
SHM. 12M Ngo(021)6051 711. 


Jl.Ciomas 5 No.32 Jaksel Hoek 
Strat Lt.400m? Lb.350m (Rmh 
Tua) Hub:0816.1162.144 (TP) 


JlKiral 1 Cirendeu Ry, D'Grown 
Rsidence, Dpl9Jtan, 'Disc 200 
tan Pig Lris Se Tangsel, 2 R 
Stok, Op House 15-16 Sep. 
TiShbosobo/ 2210 


JlLimo No.42 Permata Hijau 
J.Rmh 2Lt Lt/Lb 558/300 (TP) 
:0813.86682316-0816.162144 


Kby 14006700-10m,200-3.5, 
erlngga.cbtng,cbber,cbtng,coku, 
dksa,gluh&trtys081280990966 


Kby baru --------Darmawangsa 
350/700 BranNew, garasi 8 mbl: 
Lht pasti suka “0812.984.7722 


Kby Baru Blok A Minimalis Bgs 
3kt,3km,AC,21t,SHM,1/4M, Nego 
OpenHouseProkaon 0818653228 


Kby Baru Dharmawangsa 600m 
“AditiawarmanHuk Sunan Ampel 
879m" Byk Stok"087885057055 


Kby Baru,Pang Polim 270/450 
B'New,Kotak,Pool,bs 2 mbl'R 
WhitekD7263456,081314553567 


Kby-Baru,Achmad ” Dahlan/480 
Jrg Ada--Stratgscck utk usaha 
ELITE: 7257828/ 0812 1068 632. 


KbyBaru" Ling.Pangpol'“340m? “ 
SHM “ Rumah Tua " RwBlokM 
Hub: 739.88.33 / 0815.8744.884 


Kebagusan Townhse Jl Kebagu 
san Ry2/ one gate lux 2It It310/ 
725/1b235-295 3kt 3km Ikp tmn 
1508129869936/081911720555: 


Kebayoran Baru,Dicari Pembeli 
dengan budget 20 M. 
Stratagic locatior 
Low profile — outside 
Luxurious inside. 
Spacious  backyard. 
Serious inguiry.085217081926... 


Kebayoran Baru---Rmh Mewah 
P.Polim,400/1000m2,3Lt, B'New. 
Pool Lift“ Tirtayasa,700/700 
New, Pool,2Lt##H.Lekiu,S.Pool 
350/1000m? 0816 484 5137” 


KEBAYORAN BARU 
JI.Dharmawangsa X : 613/1300 
1400/819m,Strategis,Hrg Nego! 
“ERA Griya Selaras"726.0016" 
16836.6888 : 0856.9793.6922: 


Kemang (Kenanga/Ampera) LT/ 
LB 323/400 & 460/400, (bash- 
ment) 3unit rmh baru exclusive 
design by : Denny Gondo. Hub : 
021-7182225, 0812-8888-6911 


Kemang dalam (kemang indah) 
800m pool dalam sewa sd 2013 
bbs bnjr 12.5M"081213878788 


Kemang Dalam 800-Kemang Sel 
1050-Kemang (kompik) 950 lux 
Kenanga 1000--08118881298 


Kemang Raya-—-SHM----4383m 
Best Loc-----Rare,Best Invest 
ERA Vic-0813 14168665-Zulfah 


Kemang Rmh Baru Jual / Sewa 
Akt 1 Study R,Spool Grs Luas 
Hub Bu Lenny 08159967000 


t oo: 
ColdwellBankar Radiant7501389 


Konstan Ekslusif Bikg Citos 18 
Kmr Full ,S.Pool Lt/Lb.675/900 
'SHM-10,5M Ngo(021)60517113 


LbBulus2500/2000new 2Lt msk 
20mbl Cipete 300new pool 360 
bgs505m rmhtua 081310175583 


Lebak Bulus 465/400 pool, lux 
250/300m?newSHM bgs tenang 
BSM"75912929”0818.894,094 


Mandar2686226m? tuaterawat 
Perdag. JI.Masdjid 504m?, Lihat 
Janjian. 0818.761.697 TENR 


P.Polim,4Kt,2Km,SHM,:/100/270 
cck usaha,good invest.7210101, 
0817-6710-102, 71688289/90 


Padang D. Menteng, 1360m2 
Kantor Tua, Jl Cepat, TngElit 
Hub.0818.743821 


Pd.Indah-Pinang Perak 142/200 
Bgs,Garasi,Carport,J'Cpt. ERA 
Graha 7653888 / 0816.196.2683 


Pak Pinang Town House 17unit 
lux dkt Pdk Indah 2It marmer Sh 
im fasum s-pool&playground one 
Gate Jl H Muhi 081911720555 


Pdk.Labu Park Fatmawati Jl. 
Margasatwa No.26 Thpsll Hrg 
Perdana mulai 900jtan,disc.300 
unit trbts doorprize 4.Alp 
hah Isa kite.set,set furn,2Ag It 
110/120 ,ngantong srh Trm 
Nov'12,SAMIMB, 2Lt,mmmalis, 
3KteKp,AKMcport Ambl,Tim dpn 
- bik Canopy.Elittng,b.bir 10014 
dktPsr,skih,pt tol JORR,jI IkaBm 
0g 0000-021.98580000 


Pejaten Brt,2It,S.pakai,140/110 
Hook, dkt univ unas, lok strtgis, 
Mandiripro 0877 889 551 82 


Pejaten,Jl.komp.siaga br,s.furn 
1t/1b173/300shm,5500w,tlp,6ac 
6kt,Akm,grs 3mb1.08121201066 


Pejaten-Kemang, Dijual Town 
House Baru.SHM,LT.166,4KT,4 
KM:0818991985/081219131349 


Perum Casamora, Cilandak, LT 
219/LB 330,Min,KT341,KM3#1, 
Rmh Br, C/KPR, 5,2M (Nago), 
Hub: 0817767000/02170670633 


PI - Ls. 1860m?, S, Pool,5. Huni, 
Harga 19M (Nego) “RWhite PI 
Arteri “08161114808 / 7227430 


Plemananal Alam Asri T/B:300/400, 
2lantai & Gdg Hijau Ry 790/700, 
S.Huni,S Pool,Hub:0816 925 933 


PI--Pondok Hijau-200/350--New 
Pondok. Hijau--280/350--S,Huni 
Hsan--0815 88 6666 7--ERA Vic 


PI-A.Permai 9-Dkt Metro Alam7 
124/200--3Lt--edKt--Siap Huni 
Noer--0816 1144 515-—-ERA Vic 


PI-Met.Alam 401/400m, Kartika 
Utama Ls.412/400m, Siap Huni 
0812.811.3172 / 765.3888 ERA 


Pondok Indah Is.280/350,Bagus 
400/500,J,Lebar:120/300, ERA, 
Graha 7653888 / 0816,181.5587 


Pondok Labu Park Fatmawati Jl. 
Margasatwa No.26 Tahap II Hrg 
Perdana mulai 900jtan, Discount 
300jt Unit Terbatas Door Prize 4 
T.Alphard,Hadiah Lsg Kitch.Set, 
set furnish,2AC,Lt110/120,ngan 
tong.serah Trm 31 Nov'12,SHM, 
IMB, 2Lt,minimalis,3Kt 4 1Kpbt, 
AKM,carport 4mbi,Tmn dpn-blkg 
Canopy,Elite,tng,b.bir 1001ydkt 
Psr,sklh,Pt tol JORR,jln Lkg 8m: 
0812 983 20000-021.9858 0000 


Praja Dalam “Bagus” Minimalis 
282/563" 2t,2kt”“bikg Samsung 
FC"0818 750 388 / 718 0255 


Ragunan Jksrmh mdi Jawa 
pintu gebyok SKT 3KM, RT, 
R.Kel,dapur,2Gdng,R.Kerja, Teras 
dpn luas & blkg service area dan 
2KT pembantu, R/msn cuci, KM 
Pbntu Garasi Hal dpn u/ 4 mobil, 
tmn don bika luas srkulasi udara 
bas nymn aman tenang LT 950m 
LB 315m dkt Tol JORR hny 2 Km 
(TP) Pemilik : 081510335440 


Siaga Raya,1875/350,dekat RS 
Siaga,Tnh Kotak, Lok Strtgis"R 
WhiteKD 7263456"0818472797 


Tebet, 90/120m, SHM “ 
“44 AKT, Dijual Cepat 1! “ 
Fahrudin 0815.1979.9792 


Tulodong305” Cisanggiri350men 
dawai 250/150 “Ahmad Dahlan 
300 Barito 370 "081213873738 


Villa Cinere Mas Lt/Lb315/ 
350,214,4km tdr,3 kmr mnd & 
kmr pbt Hub:08176874872 


Widya chandra LT/LB1000/1000 
bagus pool lokasi OK jarang ada 
Hub pro (0816703131) 


(JAKARTA TIMUR 


Citra Gren 6x15x2Lnt kmt 341, 
kmd 2t1 SHGB Cluster Central 
Garden bik G 30/ hub:32781817 


DurenSawitJIMesjid AlWustho 
dibangun komp marbah Jasmine 
Residence 16unit rmh lux baru 
hub 8621882-92273604 


Jakarta Garden City 8x15 Siap 
Huni,Baru" “Ray White Sguare 
Henny 021-70305868 


Jatiwarna Town House loks strg 
500m dr pnt tol Lt.84-120m Hrg 
500 - 650jt "“" 0818 750 651, 
0812 8181 9500:087 887667701 


Jl Pertengahan Rt13/03 Cintung 
Ps Rebo jual Cpt Rmh Strgs LT 
390m SHM:0858 135 2729 


Komp IKIP Drn Sawit,Rmh Mwh 
full furniture Lt.267,Lb.365,Shm 
4,2M Nego Hub:081288837188 


Komp.PU Swakarsa Jaktim,Lux, 
Lt.360, Lb.50, 2LT, IMB, SHM, 
H.2,5M nego Hp.087878201026 


Legenda Columbus Blok B7/27, 
uk.187/250m?, 2It, 3Agfull ur 
nish,atap baja ringan,granit,me 
wah,minimalis,renov total,shm: 
750jt,net.Hub:0813.19009893 


Palm Indah-Pdk Kelapa, Lt/Lb: 
176/90,renov,ready u/2lt jual/ 
swa.pemilik ke LN.08161442562 


Persahabatan Tmr 1/10 Rawa- 
mangun SHM Lt 15,2x27x 2Lnt 
5 kmt hdp Tmr&Selt. 32781817 


Raya Jatinegara Timur.Dkt 
KFC Mandiri,BCA, Toyota Jual 
Cepat 1860m?,strategis utk 
Showroom, Hotel, Bank,dll 
08788783362/0816827051 


(C JAKARTA UTARA 


Ancol Metro Marina 6x15m,2Lti 
4kmr Tidur, Full Furniture Hub : 
0878-0909-0808 / 3696-8383 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Pik-Cendana 19x23:2Lt:Utr/Tmr 
furnish:085219207500/90519222 


CENTURY21 MEDITERANIA 
PIK-Layar Permai I0xI2:Hrg2,2M 
Jual Murah:Yeni 0856 9999 110 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Pluit P.Kencana 270m-Utr,MK 5 
b'new8x!5:3lt:sitn082125257080 


TERSEDIA 


GUDANG / PABRIK 
KAWASAN INDUSTRI 
LUAS 1- 10 HA 


DI BALARAJA 
LOKASI STRATEGIS 


CHANDRA 081510655168 
0871988338 
08158888602 
08129972300 
085813672888 


Crown Golf 8x24:10x33,15x25, 
Best View!Phinisi Parmai 404/ 
800,New,Lux.Via 082187788808 


Crown Jade Golf 1 no.38 PIK, 

Open House 15 - 16 Sept'12 

Best View“ “Indoproperty 
"@Yung 0856 9590 1234" 
“Ken 0812 1888 575854 


Csterra Str“Paradise Thp 3,Dijl 
Cepat Rmh 454m3,Furnished 
Cintia 082112388875/65304333 


Csterra"Sumagung 3,6x18,5m 
21t,JI Besar, Listrik 4400,Jrg Ada 
Benny 081385110419/45874333 


Danau Indah Timur Dijual Cr 
BU 12x25,2Lt“RWhite Suntar 
Catherine 08129380263/6518910 


EastonsPik TownHouseEmerald 
3,3M:Flamboyan 625m,Jrg Ada, 
FF.081318889188 / 56953900 


Gading Kirana,11x17,Shm,aman 
Full Renov,Strtegis,Bbs  Binr 
nego,Panta,Hans081311189698 


'GUD PABRIK-AGN PROPERTI 
Pik, Camar Permai 9x28. 24lt 
“4 Yoyo 0818,961861 “#4 


Kelapa Gading, BGM, hoek, 
LT450/LB750, 3LT, KTS/KM5 
Hub 083896090079 


Klp Gading, Jl.Molek 5 Z-2/18 
rumah baru (2,516), 6x17, Ib. 
200m, 4t1kt, Akm, kitc.sat, gra- 
nnit (2,6m),Hp:081586003870 


Klp Puan Tmr 2,6x20,3Lt,Hdp 
Sitn,5#1Kt,SAC,SF“"Ray White 
Sguare 0818193835 


Kopyor Brt,timur,Jual Cpt,renov 
21t,6x15,Murah,RayWhiteSguare 
6062 6878 / 0817 646 1818" 


Manyar PIK Uk:8x17, 2lt 
Minimalis, Bagus. Hub: Pita 
Kit 9B12 186 1AGG "sita 


Medi Boulevard 9 x 30 / ranov / 
bagus/Jin.besar / Multiland PIK 
5880189 / Indra 087880862489 


Wultiland BGM, Crown 
8x17, 13x17, 10x30, Brand New 
56983557 Yohanes08567511165 


Perum Klp Gading,Jl.Export blok 
6/9 Lt 8.4x15x2Lnt 5 Kmt SHM, 
hub: 32781817/ 0858 1121 9818 


Pik Rmh Lux 12x36,5m,3!it, 
T.House 8x15,3It,Apt CBD 
Pluit,Ls.69m?,AII SFSSlap 
Pakai!Prima Realty 68185821 


Pinisi Permai LS:15x24m 3,5Lt 
Brand New, Minimalis, Selatan. 
RWMK : 6627007 / 0816759482 


RAY WHITE BOULEVARD 
Janur Kuning/6x17/1,5Lt/Utara 
'Antony081908882009/45866000 


Sunter Mas Brt Bi A/21C,uk 
6x22M,3 1/2L4,solarhart,granit 
mwhyf.furnish,bngnan1005 baru 
SHM,2,5M,net. 081319009893 


Sunter Sacna Nusantara, Jalan 
Lebar, 6x16m2, SHM, Rumah 
Lama. Hub: 021 - 6818 8006 


Sunter,RmhSiapPakai 3 Lt,1,5M, 
BU. D'Rumahku. Hermin Chou 
082113158999-081294228333 

Walet Permai-Pik,Ls.7x25,3Lt 


4r1Kt,Selatan,Bagus-RWMK 
Hendri 085333379060/6627007 


TANAH DIJU, 


JUAL TANAH 


PERMATA 
HIJAU 


979 m' (ngantong) 


CALL - 0878866800: 


DIJUAL TANAH 


c81, zo1neas0. 0816809961 


( BopeTaBeK 


AAl.Sutra“Palma-550”jual cepat 
Magnolia-427" Buana-615”420 
ERA Victoria A.Sutra”5399888 


“Alam Sutra, Onyx 520m-10jt/m 
Telaga 420m,Asri:300,Tenggara 
Wina (Win Pro) 0816.196.7269 


Alm Sut.Kav Mentari 472:Kav 
Palma 300m2:Rmh Aurora 310 
1208m?, Kt441, Km341”#Lina 
08121036219Landmark5465000 


Nsut.Palma Lt291m? ” BU" 
Palma Lt.550m2 Blvd "Murah" 
Lisa De House 08129576876 


Bsd ciater kav s.bgn Is750m2 / 
sert 19m2139m2 dkt ps.modern 
bsd 900rb/m2: 082125125168Tp 


BSD Fast Sale!!Foresta Giardina 
& Green Cove,433m2 & 280m2 
Thea97882802”united53158082 


BSD Foresta Ingkungan nyaman 
unik,cek u/investstinggal kotak 
“Johan 93610258/53158082 


BSD Kavling Icon W.Cosmmo 163 
me, hoek, harga oke “Luciana 
08176729655 United 53158082 


Bsd Puslok279hoeksd'latinos36I 
NusaLoka314 Good Invest" Udin 
085254766536 Lihooker5388899 


BSD Vermont 316 & 474M?, 
Tirta Golf 530M2, Grhakita: 
5389968 / Linda,08161914714 


Cikupa,Tgrg (2 km dr keluar Tol 
Balaraja Tmr) dijual Kav utk 
Industris Gudang. Hub:96669966 


Cileungsi, Jonggol, -2600m, 
SHM, dpn pomp bensin. Hub: 
98000117 atau 08161632428 


Ds Limusnunggal Bgr jual tnh « 
bgn cek u/industri Lt 15.262 Lb 
3200SHM.senn/jmt0218230303 


G.Srpg,Tiara360m?, Badan, Timur 
Jual Cpt" Regina 0816 181 2748 
6818 2290 Aueen Pro 516 4099 


Gdg-Srpg, Kav.Sapphire, terde- 
pan 1s.200m2 Utara,dekat fasi- 
litas WIlly:0816 1114665 CpmIk) 


Gng Sindur Ry Bgr 70x230,SHM 
Kotak Rata Jln.cek Indust 
dang, 3 


JlMustika Sari,Bksi Brt,5000m, 
SHM,Tanah Sdh Dipagar Beton, 
cd utk prumahan 08568637777 


Jl.Raya Daan Mogot(Tangerang) 
Dijual tanah luas 1375m2,SHM, 
Hub : 081314730377 CTP) 


Kav Deplu Pd Karya,msk smp 
Grj ST Matius/sek 4 Bintaro 
1225m2,5HM 0812808 4863 


Kawasan Industri Millennium, 
Cikupa, — Tangerang — Dijual 
Kavling Industri SHGB, Fas:Telp, 
WTP, Gas & PLN Bebas Banjir & 
Kuli-Bongkar Muat, kantor 
pemasaran Minggu — /libur 
"Buka" Hub.5990000 


Lavender-Alam Sutra,Kav.420m 
Hub.Fanny 0819 32 32 10 80 
Informasi Properti 581 1991 


Leuwinanggung, Jl. Beringin Ls. 
1000 m,hoek,SHM,akses lgs Tol 
Bu Tuti 0816749490,95194010 


Mauk u/pergudgn, tnh Bha, cika 
nde u.pbrk. It/1b525m u.losmen. 
kost 65386796 081223111089 


PHG“Tiara553m,BU,dpn basket 
78,167,huk,strgs, 6,2jt/m"' Heri 
27059905DreamHome54202290 


Pndk Aren 3100m? SHM,5.Bngn 
sdh byk T.Hoz Hrg 1,5jt/m Nego 
RWM31909333 Marce?0000457 


Ray White Citra Garden “ 

Kav Jurumudi,JI.Garuda,2770m 
Pggr Jln,cck u/Pabrik&Gudang 
“Lina 91910686/5438 07794 


RWhitePuri“Kav antara Islamic 
Village & Sms @450m3, lok ok 
58,3000.88 / 087.881.60.8865 


Serang,letak strgs,Raya Serang 
Km.66 u/ industri/ gudang, HM. 
Ls.10.400m? Tono 08161850967 


Tenjo Tangerang, L.12ha, Hrg 
250rb/m?. Tnh di Ciganjur 
L.7000m? hrg 3jt/m2. Tnh di 
Margonda, Depok L.2,4ha hrg 
We JInh di Cipadak L.3,2ha 
jt/m?.Petrus 08181879 
Li 021-71912509 BB-243DD90F 


Villa SerpongBSD, 276m?,Timur 
kotak, 2 Unit, HGB, Naturale 
Rosa 081806911232 / 71581256 


(C JAKARTA BARAT 


Duri Kosambi Tanah 5000m,Bgs 
u/adg/ruko.Fanfan 0812 91511 
81-Informasi Properti 581 1991 


Kav Puri Botanical Mega Kebon 
Jeruk Cluster Michele Blk 15/16, 
Uk 12x25,300m?, Hub Tri 0816. 
826925/Chatrine 081808818826 


Kbn Jeruk Dkt Intercon.737m?, 
shmyada 15 unit Rmh Kost Stgs 
dkt RCTI,BU 3,6M/N9.91801665 


Pmt.Buana,Cluster 1s.310,dibwh 
Harga.Hub.Happy 0818.97.1697 
Informasi Properti 581 1991 


RW Tomang Lt2370M2(F.2700) 
Rwbelong kb jrk,dkt Binus,strgs 
Fendy. 0818173656 - 5630101 


(C JAKARTA SELATAN 


Bintaro 9” Keb.Garden”“420M2 
Dim Cluster,PPJB,Jarang Ada 
ERA Susila" Dewi 08161989586 


Bukit Menteng 600 m2 PPJB 
hdp selatan exclusif jrng ada 
08161952908 / 71242534 


Cinere Mas,Jl.Mercurius 450m? 
shm.ERA Griya Selaras 7260016 
“6836.6888 / 0856.9793.6922" 


Jl Palem Kav Deplu Petukangan 
Utara SHM luas 483m2. 
Hubungi: 0853-13023839 


J Pisok Sektor 5 Bintaro Dijual! 
Tanah LS 3300m cocok u/ town 
hause/cluster lokasi tenang HM 
Hub: 0816737788 021-93068168 


Jl. Arteri Pondok Indah,dkt Mall 
Pd.indah Luas 782m2.Cocok u/ 
Showroom&gedung9.0811967687 


JllbnwArma(Andara)Ps, Minggu 
1s.7000m?, SIM, Cek utk Perum. 
Titin 93311599 / 08128279664 


PROPERTI 


JlPersahabatan Jagakarsa,Ls.t 
2400m2(30x80m?),SHGB,Harga 
1,7J4(Nego) Hub.085210181754 


Kbyoran Lama Ry,3350m', HGB 
Ngantong,Cck u/Showroom,Rko 
Swlayan,Mrh“Dony9181 0100 


Kemang ry 1550m, strgs,jrg ada 
SHM,Ktk,u Kntr,Resto,Shwrom 
Rwbikm 7398833/08128094981 


Pondok Labu Park Fatmawati JI. 
Margasatwa No.26,Tahap Il,Kav 
sbgn,hra perdana,mulai 500jt « 
door prize AT.Alphard,nganto 
SHM, IMB, tembok Klla,par mini 
malis,salair kotor & bersih,car 
port 2mbi,tmn dpn-bikg,canopy 
elite,ng,bbs bir 1008 dkt Psr 
skihipnt tol JORRJIn Ika 24mtr: 
0812 9832 0000-021.9858 0000 


Pondok Labu Park Fatmawati Jl. 
Margasatwa No.26, Tahap ILic 
s.ban,hrg perdana,r 

door pr 


malis,salair kotor & barsihucar 
port 2mblstmn dpn-blkg,canooy 
elitekng,bbs bir 1005, dkt psr, 
pat tol JORRGJIn kg 24rmtr 
2 9832 0000-021.9858 0000 


(JAKARTA TIMUR 


Jatimurni Kamp Sawah Jl 
Rambutan 18.675 SHM 
800rb/mtr Hub 087884986168 


JLAt Tagwa samping Grand Cbbr 
1000m,SHM, Rp 850 rb/m,nego, 
bu Tuti, 95494010, 0816749490 


Jl.Kejaksaan Pdk Bambu 1000m 
Bisa 500m” “Jual Cpt“Johana 
081310116221Eraagng8611788 


Kav.DPRD DKI cibubur blok A5. 
1980m Hadap timurJl.Utama 
Komp.200m dari Cibubur Junct 
& Pintu tol jkt.08551119168 


Matraman Dalam, 232m, SHM 
Jln 2 mbl, Strategis" “““Kikla 
08568159282 /RWT 8303294 


IC JAKARTA UTARA 


AL Top “"" Tanjung Priok " 
8 Cucut, Lt.1100 m2 
38 111 773 / 0811 834 088 


Ancol Bukit 570m,630m,840m? 
1050m?,Marina 625m?" RWM2 
Hendrik 08170797778/6126969 


Berkah prop danausunter slatan 
1t.4950m cocok utk Bisnis Area 
» HGB panjang. 081286538889 


Csterra“Kav K.Nias 16x16,3m 
Hoek,dekat Mall,Jrg Ada,Mrh: 
Darma 99214266 / 45871333 


Katamaran Indah 13x30 Selatan 
Cluster,Harga Oki! “JJ House " 
08990049474 / 290.32.500 


Kav Gdg Pelangi,Ls.327m?,Sdh 
srtfikt:RayWhiteSguareSusanto 
021.70409692 / 087886 1111 00 


Kav.Cacing Raya 2,7Ha, Murah 
Sekali !! “RWhiteStr 6518910 
Jansens 0817889789/92889789 


Marunda 5000m pergudgn. dijl 
rmh br klp gdg 12x20 Ibr 130m 
lily 02132109855 0819980806 


Pantai Mutiara kavling darat, 
41x36m, high level privacy, 
pemilik Isg. 0858 9061 7058 


PIK, Bahtera Permai, Ls 800m2 
Selatan, Dpn Taman, Jrg Ada. 
Sonny 80770711 / 70583783 


PIK. Katamaran Indah 7, Kav 
Hoek, Hub:0821 2263 8957 


RAY WHITE BOULEVARD 
Kavling BGM Kelapa Gading / 
848m2/ Hook/ Lokasi Bagus 
Antony081908882009/45866000. 


RUANG US, 
S Dua, 


Century 21 Gracia 
RI JlLGajah Md Smg, 
Cocok u/ Hotel, Resto, Bank & 
Showroom "" 0BL1 296 180 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Rk 2gnda ManggaDuaElok Is.150 
1b.750m,5I4:HGB:0859 59991789 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Rk Harmoni Raya 4x35:3It:HGB 
cck u/Bank&Ktr:085959991789 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Rk.Gndg2. Metro Galeri Plzs 
Gndng3 M.KarangRy:Ruko Hoek 
Pluit Sltn Ry.HandyO8161958034 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Rk.Malibu City Resort 4,5x15:3It 
68,5lt: HGB,murah:081908097168 


Dipsrkn Ruko hdp jln utama,dkt 
dgn kwsn idstri ejip,hyundai dn 
1bbk 0813 186 580 53: 


Ex Cafe jual cpt : display ice 
cream,mesin kopi faema,chiller, 
sink dll.hub:08129471535 


Gdg Bizhub Komp Pergudangan 
Lok Strgs Puspitek BSD Harga 
Mnrk PPS 54215678--54212188 


'Ged Ps.Baru,6Lt,4000/11000m? 
Strtgis,Jarang Ada:RWhiteKmy 
Anil / 0816 287 786 / 426 8000 


Gedung 5 Lt Depan Istana, Lift 
Lb.1000m?,strategis,Jual/Sewa 
0856-8099-9300 RWPIA 7227430 


Gedung Perkantoran, G.Subroto 
Lt.10rb,msh tsewa, prkr 300mb| 
—081315991056 / 97277730 — 


T1,700m, 


KOMPAS / KLASIKA / 


Jumat, 14 September 2012 


( DuwaL 


Gedung Dijual Cocok Untuk Per 
kantoran 3 Lantai,Luas Tanah 
221m?, Luas Bangunan 300m? 


Sertifikat Jl.H.Saidi No.10 
Ti.Barat Jaksel Dekat Gedung 
Antam.Minat Hubungi: 0816. 
797.473/ 0813.1000.3025 


Gud Multiguna3inI,JI.Ry Pantai 
Dadap,Lb/Lt.375/150m2,990) 
mnt) 081280805 


Gudang Cakung” “Dipasarkan' 
Is:12x41,10x36,century2lgading 
WWTIAN 0852 6723 7878" 


Gudang Dijual Uk.12x24/18130 
18x42,di Kawasan Industri 
Millennium, Cikupa, Tangerang 
SHGB,Fas:Telp, WTP, Gas & PLN 
Bebas Banjir & Kuli Bongkar 
Muat,kantor pemasaran Minggu 
/libur"Buka” Hub:5990000 


Gudang Jual Cpt,1100m htgtnh, 
Iks oke skl/BU, beli psti untung. 
Winata 085781881863 (smtpty) 


Gudang Sunter 1500m/3400m 
Jual Cepat!!“RWhiteStr 6518910 
Jansens 0817889789/92889789 


Kantor BaruJualJIMampangPra 
patan n026 t/b225/750melt fas 
Ilitas lift AC hub Ahmad/Didi 
081911720555/085888280620 


KEMANG RAYA-GEDUNG 
1.2100n/B.1000m, Strategis 
EraHme081280004600, 7266886 


Kios @ Thamrin City,lt 13, 
Lokasi Terbaik 1,7,98m, 021- 
90552168 


Kios ITC Kuningan Lantai 3 
Jemb. Iluas “4m2,Strategis 
Ramai, Hub: 021.70382333 


Kios Mangga Dua Sguare Lt. UG 

3Unit Area F/court,Strgs, Nego 
ERA Griya Selaras"'726.0016” 
6836.6888 : 0856.9793.6922” 


Kios PGC Cililitan Lt.3A"6,76m 

Unit Area Foodcourt, Strgs, Nego 
"ERA Griya Selaras"726.0016” 
6836.6888 / 0856.9793.6922” 


Kios PGMTA (Pusat Grosir 
Metro Tanah Abang) Lt.3A, 
strtgs,ramai, Hub : 0811841994 


Kios Psr Pagi Mangga Dua,Lnt 
dsr,Lok.terbaik,strtas/jual  cpt/ 
Sewa.7210101,71688289/90 


Kios SGC Cikarang 2unit U/Hp 
Dekat Pintu Masuk SHM @ 
Rp.225Jt Hub:087788144473 


Kios Tangcity Mall Blok LG/B75 
Ovar Kredit(BU). Hub: 021- 
93-700-500 / 082-124-636521 


Kios Tn.Abang Blok,A Lt.1 Los D 
Di Hall Dpn Eskalator Rp.1M 
Hp:08778814M173 


Kostan Gd.Serp200/290,furnish 
ACWkeater, K.renang.ERACen- 
tar 54205000/1ren08158775599 


Office 8 SCBD Senopati,Mrh,Ls. 
160m?,Bakrie Tower Ls.95m?, 
Hra(nego). Hub. 085210181754 


Pabriktex) pasar kemis 1h/5000 
Cikarang 31.000/7000 Cikupa 
6000/4000, Sugi:081213382202 


Rk Gandeng Baru,Kesehatan Ry 
BintaroP20xL10,6x2!4t,Parkldm 
smpg7eleven,Bank,Superindo:R 
WhiitekD 7263456,08129500097 


Rk Gandeng Bungur,4//Lt, Bagus 
JrgAda:RWhiteKmy/0811926802 
0817 234 888 / 1268000 


Rk Grand Galaxy City 2-3LT” 
SHM jual/sawa mlai700jtn,First 
Galaxy 0818968882-82121333 


RK.City Resort Palm, 4x15, 3Lt 
“PintuAir-Ps.Baru,4,3x15,31Lt 
“RoxyMas,5x15,3ULE Gudang 
Kosamb12,/150/330,RWhiteM2 
(Aan 08161886069, 6126969 


Rko.Plaza Kb.JeruksLs.4:x17x3 
Rp3.250MssltnjAc.4Pabx,Holen 
0816816198:58302266 Verona 


Ruang Kantor Rp.16jt/m? @CBD 
Thamrin, Free Overtima, Bbs 
int, Angsrn 20jt'an. ” Hub: 
Peak (921) 392 9988 “ata 


Ruko 2It dijual, gdg serpong, 
5x19,SHM, 1.950M dikurane 
106, ADI 8 


Ruko 3 Lantai 5x17, 4KT, 4KM, 
Greencourt Cengkareng. Hub. 
08161131902 TP 


Ruko 513m (1 It) dpn mall klp 
gading 5 mkg / hotel harris 
strategis utk laundry, tiki, food, 
travel. 02192802025 


Ruko @Greenlake City,@Bisnis 
Park-Kbn Jeruk,Ruko Gandeng 
@Tmn Meruya Ilir @Grand Aries 
Niaga.Fanny 0819 3232 1080 
Informasi Properti 581 1991 


Ruko A.Sutra"Niaga 3-71/123 
Prominence-5x15"J'Cpt,lok.bgs 
ERA 5399888 Titie 0811817387 


Ruko Alam Sutera Boulevard 
3Lt(Gandeng)dekat Mall,Bisnis 
Center Harga Murah.Junie 
Grand Pro 0812.118.7889 


Ruko baru 3 unit roxy sauare, 
tw.kepa (tomang) BU hrg 1.6M 
pasaran skrg 18M shm It 
Axlbm, pgr il ry, ck usaha, 
strtas 02192802025 / 93660952 


Ruko Blok 8,lt.6x25,Lb.6x20 
2Lt/HGB, Hadap” Timur.RWMK 
INO: 082113683926 / 6627007 


Ruko CBD Cikarang, samping 
Hotel Azuri, Baru, Hrg 1.2M. 
Hub: 0811136465 


Ruko D'Flower, 2 Lantai, 5 Km 
dr istana Cipanas, 297Jt, Cicilan 
12x, Garansi Sewa 15Th 


Dimuka, H:087881732165 


Ruko Cimone, Huk, SHM, Lb. 
400m?, BU Cpt U/ Invest/Bank, 
Hp:0818 717755 / 08979138917 


Ruko Ciputat Raya 3!/Lt'4x20m 
"ERA Griya Selaras" 726.0016" 
6836.6888 / 0856.9793.6922” 


Ruko di Modernland RF 16, it 4, 
5x20, pinggir jln, sbIh psr 
traditional Modern, hrg 4 M. 
Hub pak Pur 085882027991 


Ruko Dijual Green Lake City 
Great Wall Blok B 4,5x15 34 
Lantai Hub:0816907450 


Ruko Fatmawati Raya 2unit 
gandeng 3Lt 8,5x35mtr Adhis 
08161431863-08129048418 


Ruko Gandeng “ Pakubuwono “ 
"2Unit  3.5L4“Strategis!!" 

“ERA Griya Selaras"726.0016: 

16836.6888 / 0856.9793.6922” 


Ruko Gandeng 3/4.t (0X13/15), 
dijual cptilksi strtas di Tmn 
Aries Jkt (smp9 pintu tol Me- 
Tuya) siap pakai cck utk ktr/ 
bank semifurnish,13500watt,15 
line.0811180219,081513017797 


Ruko Gandeng j JI.Ry Keb Lama 
«12 Unit 35L4UK.4,5x17m2”" 
ERA Griya Selaras”“7260016 
16B36.6858 / 0856.9793.6922 


Ruko Gandeng Grand Panglima 
Pollm 32-33 uk.9x15m Hg 7,5M 
nego Ph:6016450 Daliana/Fredy 


Ruko Golden 8 4,5x12 (2lantai) 
Listrik 4400W, Lokasi bagus, 
Cantury21Emr 0878 8450 8833 


Ruko Graha Marcella, Bintaro 
Sektor 3A Dpn BP,3IL, Jual Cepat 
ELITE: 7257828/ 0812 1068 632 


Ruko J.Guntur, 2 unit gandeng 
Park luas, stras, Smnt rsn said 
(menteng” "0812 8227 3190” 


Ruko Jl: Lautze, 4x30M, Alt, 
HGB.Jak-Pus. | Dijual — Hub: 
0818.941597, 93691202 


Ruko Kelapa Gading Boulevard 
Artha Gading 5x17x4.5lt Lokasi 
Strgs cek buat Invest 955 88880 


Ruko Lt.512m,3 rukot3Lt,bikg 
ada Bgn 360m,Rp.4,5M,JI.Adam 
Malik,dkt. Budi Luhur,Ciledug 
:7374366,10000022,10000066 


Ruko Multiguna Terbaik di Daan 
Mogot, Tersedia 384 lantai, 

Hot Property 2012 Citi Sguara 
Business Park, Hub: Nana: 
082123431388 / 02194130877 


Ruko Multiguna Terbaik di Daan 
Mogot, Tersedia 364 lantai, 
“Hot Property 2012 Citi Sguare 
Business Park, Hub: Olyve: 
087881910288 / 02189559898 


Ruko Multiguna Terbaik di Daan 
Mogot, Tersedia 384 lantai, 
Hot Property 2012 Citi Sguare 
Business Park, Hub: Aci : 
02198574211 / 087884910288 


Ruko Pd.LabuPark Fatmawati Jl 
ahap.IIjh 


Margasatwa No.26 
mulai 1,35M doorprizt 


Ban 
arill,carport 2mbl,tran dp 
cangpyialit,tng, bbs bjr, 1 
psr sklh,pnt tol Jarsjl kg 
0812 9832 0000-021 


Ruko Pd.LabuPark Fatmawati Jl 
Margasatwa No.26 Tahap.Il,hrg 
mulai 1,35M doorprize 4alphard 
-hdh Isg kitcSet,partisi ruangan 
4A6,L4100/Lb150 ngantong,2Lt 
SHMVImb,mwh stdr Bank,rolling 
gril,carport 2mbl,tmn dpn bika, 
canopy.elit,tng,bbs bir,100hdkt 
psr sklh,pnt tol Jorrjl Ikg 24mtr 
0812 9832 0000-021.9858 0000 


Ruko Permata Buana,Uk:5x14m 
3Lt,Utara,Sdh Renov,Siap Pakai 
Jrg Ada,Cocok utk Bank,Kantor 
& Bimbeldll “Josaf 0816708860 


Ruko Permata Palem, Lokasi 
Citra garden 3 dkt sekolah,Mrh 
Royal P. 0811 132633,51371888 


Ruko ready stok limited over di 
Barat Jakarta harga 15 M 
Garansi sewa 150Jt. Hub. 0812 
9545 496, 9661 7727 


Ruko Royal 4Lt,Bgs,Permata 
Ancol 1x15,3/tUnihouse 
65835188/Pori 0816 139 8560 


Ruko sentra salemba mas 
matraman (kmpik kntor)it/Ib 90: 
1300 4,SIt 3,25m.081320001936 


Ruko9)It,1gd,Lrmh dim 1kom 
olkcstrgs,jutama kota rangkas 
Bitung-Banten.Hub:0811841994 


Ruko, Grand Wijaya 4 Lantai 
Luas.76/240m?, jual cpt, Murah 
C21 Amb 0816 1777 2939 


Rukog//It, HMIb.5,7x15,It.5,7x20 
gg Besar VI/3 msk samp.U0B, 
Mabes Ry. 70665800 TP 


RukoJual Cpt dibawah pasaran, 
4,5lt,shm,101m2.ciputat dekat 
Pl 3 Parkir Luas, dekat Bank 
Mandiri:1,5M, 021 92821745 


Showroom di kemayoran jual 
sgr ada ruang kantor,PLN,Pam 
telp posisi hoek :085319068817 


Toko di Kenari Mas Lt Dasar 2 
tokot35m? A3 & A5 Hub:081311 
333817 / 087782226017 


2m 
1858 0000 


Ruko deret 18 unit dlm Komp, 
Jt.Bening 1005 br lux,3 1/2 Lt. 
86901947,7940048,0818845548 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


(DISEWAKAN 


Cold Storage KM 22Cibitung, 
tersedia 7 ruangan siap pakai, 
uk.6x20mdiapit 2 pintu tol (CBT 
& Tambun). Hubungi : 021- 
3458547/ 31831221/ 8630088, 
Marketing 0813 823 51 879 
(Morry)/0812 8164 7467(Nizar) 


Gedung,It.600/Ib.1350m? new 
Altu/ bank,shwroom,off,kmpus 
dll Cikini,C21 Amb 08158766518 


Gudang disewakan di Yos 
Sudarso Is 512m & didaan 
Mogot Is 400m.Hub:30701800. 


Kantor Mrh,Mwh,Strgs,Lok Gd 
di Pancoran Hanya Litan/Bin bs 
urus domisili Ph:085719662223 


Ktr siap pakai hrg terjangkau lok 
segitiga | emas. MCM-Mcm 
ukuran (021752898099,5152363 


Office CBD“Sudirman-Thamrin 
Rp.90.000/m2/bln--1986251m2 
tmsk Partisi--best view-—-Lt.18 
Indoprocommercial 0818119175 


R.Ktr/Toko,strgs,JktPus,mlai 
50rb/m2,Is,ssuai — kebyfas.Ikp 
free OT,Hub.3806511,99561225 


AGEN PERWAKILAN 


Dicari Pabrik Obat di Jabode- 
tabek.Ada Ijin Industri & CPOB. 
«ss Hub, 081905171788 “ 


Jl Accu Mbl Mutu Dijamin Sama 
Aki GS Bs TT Ha.Ns70-360rb, 
N120- 670rb.Ph:5818626/sewa 
papan cor mdi triplek Rp22rb dll 


Kami jual grosiran baju2 Murah, 
anded 


Anak, wis, 
Utik Dijual L 


Indonesia 08778: 


non branded, 
Agen Seluruh 


Our Agen LPGsAset SHM 2710 
mrukan,Gdng,mes,toko.JI Bakti 
ABRI No 18 Rt 2/9 Cmgs-Dpk 
081281243737,087877713272 


BIRO JASA 


BPOM | DEPKES 


MAKANAN 
KOSMETIK 
OBAT TRACISIOKAL mm 
HAK CIPTA LOGO ) ISO 900112008 


(Kursus GRATIS, 
tes Cambridge 
GRATIS 
atau merchandise EF) 


Room Office,fully furnish, Free 
AC, listrik, Opr, OB 
Hub:25675666,25675602 


Ruangan Ktr Jl.Caringin(Cideng) 
hdp jlstras,fas.Ikp,ac,tip,s.pkai 
Hub 3 TIS 0811138438, 3807568 


Bpom.Depks,pbf-klinik.alkes,ob 
at,kosmtk.pangn.export-imp.dll 
JLK.JrK19/111H-081219174825 


Jasa Penulisan Skripsi-Tesis- 
Disertasi. Cepat dan Murah. 
Hub:Labamba 082125168274 


FOTOCOPY/LITCHDURK 


IR 28-3300-8jt, 4570-5,6Jt 
Drum A 6570/5050-14,5jt 5075 
217Jt,5-6000220,5Jt-MCM 021 
1602868-4605905 Jkt 


70Rb-Part Ori " Komplit.Murah 
Wisuda 021-4700089-4897863 


Rental Digital Copy 5 In 1 Scan 
ner Warna & B/W A3 Hrg mulai 
199Rb/bin PT.Mam 6318655/63 
860575,Cikarang 29083323-24 


Rental f.copy mrh.Hny di Buana 
CitraAbadi,datlanalog b'kwali- 
tas,pglm&t'prcaya,layanan srvc 
grts,jangkauan jbdtbok 5666233 


FURNITUR 


KULIT ASLI 
Furniture, Promotion, Fashion, 
Shoes,Car,Bag,etc.Ph:612 8888 


Rapihsofa Spesialis Ganti kain 
jok sofa,kursi ukirkit asli,im- 
itasi oscar,politur dll:85460829 


in Rmh Mewah Avantgarde 
Arko. 0819 0515 4124 


Hubun 
irbanmonkees.corm 


KlatTahapAwal Belajar StandUp 
Comedy Indonesia (Kitab Suci) 
@ramonpapana bk pertama,satu 
satunya unt. Belajar Stand Up 
Comedy modern Indonesia, ICC@ 
rezatakkuasal :021 91214921 - 
087881340189 / “diskon & tt 
penulis | di www.indonesia 
comedyshop.com 


Training Gratis Bisnis di Rmh 
3-20t/bl Cek irt/mhs/dsn/dl 
Dftr www.wfhid.com/imelda 


MESIN & ALAT BERAT 


'Airman screw compresor Pds50, 
90,125,175,390,655 CFM Denyo 
Genset DCA 25,60,90,125,150, 
220 KVA Hub: 0818731429 


Alat Stonecrushr,Pnepung batu, 
btako,pavblok,batamrh,mixar,co 
nveyor H:Nego,Garansi.0214453 
1401,82425888, 081210003434 
email:hamerteknik@gmail.com 


Asphalt Mixing Plant: (800- 
4000 Ko/Batch), Batching Plant: 
(35-240 M3/H), Crusher Plant: 
(Cap.40-300TPH) 021-54370623 


/ 081310712011, PT.Trisarana 


1-23 September 2012 


BERBAGI 
SESAMA Oi 


Seluruh hasil dari biaya pendaftaran pada program ini 
akan disumbangkan bagi pendidikan anak usia dini 


RuangPerkantoranStrategis Jl. 
KOS Cokroaminoto 81 Lt.2Luas. 
75m? Mtg Wawa 3905381-80 


Ruko 3 Lt didpn RS.Cengkareng 
Full Furnishmin 2th.Sewa cpt 
0815.11177767 / 021-70077767 


Ruko 3lt,Strgs,5mxilem bulvd 
brt LA 1 sblh menara 1 Klp Gdg 
ok utk Bank, 0816.1815548 


Ruko 4Lt Kebon Jeruk, Jakarta 
Barat, seberang Binus Hub: 
08158962600 / 08161925577 


Ruko Emerald 3Lt”“Bintaro 9 
Uk.5x15m2”5x15m2”5,5x15m2 
ERA Susila" Dewi 08161959586 


Ruko Jl. Hadiah - Kav Polri 
Uk.5x17 m / 2 It. Lok bgs 
Henry.0818975420-92590585 


Ruko Roxy Mas dpn Jl Boulevard 
55jt/th/It,tlp2line,pam,dktBank 
081808632868, 08161802868 


RukotdLt). — Gd.Graha bin 
hasanJI.KH.Abd  Syafi'ie 3D. 
Bktdr Tbt Jks: 081317755782 


Showroom Mobil Bos Sunter 
Lokasi Strategis Hub: Lukman 
021-421 0364 


Toko di Mal Ambasador Lt.1 No: 
23,Kuningan 24m?,Strategis,dkt 
Esk ke ITC TP, 021- 70031978. 


RUMAH DICARI 


Cari sgr rmh S.hunifurndrh 
Tebet.Manggarai, Benhill.LB min 
125m#garasi,jln bsr 2mbl,2#1KT 
minimalis,50-60jt/th.Adi 0821 
20501435, SMS 08158886400 


Dicari rmh baru/lama u klien lok 
Cipete,Ftmuiti,radio dlm,budaat 
s/d 5M,Mandiripro08151887000 


Tebet, Pejaten, Pangadengan, 
Mampang, Kalibata, pancoran 
min. 200m Hub : 08151853582 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


BSD Fontainebleau Golf Resi 
dence 375 & 500.The Green 240: 
021-93312938 / 087882881169 


Gdg Srp”Chalcedony:136/107m 
Chrystat:153/110m?Beryl,3#1Kt 
08161141935 RadjaPro54217300 


Jl. Daksa Il, Luxury, 4 KT:3 
S.pool, Ray White CBD Dila, 
081287776761, 3925588 


Pondok Indah,Kencana Permai 4 
No.6, 4km, Akmd, Pool, Pis Call: 
08158837476,70070202 


RAY WHITE BOULEVARD 
Pelepah Indah di Sewakan/2Lt 
6x17/ SAC/ 1WH/ Minimalis 
Antony081908882009/45866000 


Villa at Kebagusan, 225/275m 
3KT#1,Club House,R.White CBD 
Dila, 081287776761, 3925588 


Acc & Jasa Penerjemah,Depkeh, 
Deplu, Notary Legal/Non Legal, 
jmpt.BSE 021 8281013,8352323 


'Agen,pt,pma,kitas,siup,tdp/Uug 
Idus,pwst,sbu,lujk,depkes, Pajak 
Paten, Hub:5669295,5649241/12 


Akt.Adopsi, Api, CV, Kitas, PMA 
Paspor,Pt,dII.85908225,8575608 
088211506954, 081908177702 


Jmn Bs Cpt urus PT Lkp cit,CV 3 
IEPMA,Trvl,Kadin,Gapensi,Siuik 
.Migas,Api,Srp,087770970160 
sis byr pt ada dijual 


Penerjemah,reg-sworn,ATS,Ph: 
70703989,70701270:081311618 
137(21jam)bamiats@yahoo.com 


Solusi domisili u/legalitas PT/ 
CV:10015 Jmn Lolos Survey,Ged, 
Strategis,Representatif.Sewa 
200Rban/BIn 0819.1186.3068 


ANTENA/PARABOLA 


Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar benar bersh, "ant 100rb” 
pabola 1,Sjt,Indvdn,Top tvcctv 
71113335-56958877-83311183 


Agar Antena di Tv Anda Bagus 
Antena tv 100rb,Pabola 1,Sit 
CCTV 3,Sjt,Indovision,Top Tv 
71115853-80333200-56181850 


Agar bayang & bintik di TV anda 
bgs antena 100rb,parabolal,Sjt, 
(CV 3,Sit,indvsin:51212486- 
31700891-70357702-80284001 


BINATANG 


Jual 2 Siberian Husky ““" 
7 bulan Stbm,Vaksi 
4 0812 98888062 "" 


BIRO IKLAN 


Adv.Citra Kompas Smua Koran 
baris/klm/daerah :02183795120 
-91282411-081319940825 Tebet 


PRODUK PROMOSI 


Acrilic display-cutting sticker-ld 
card-papan namashrf timbul - 
rambu / signage, hub-email 
:melodhia.a rtdyahoo.com 


ELEKTRONIK 


Ac & Amply beli :A'Msik,S.Sytm 
Spkr, Kybrd,Cmra,Lptop,TV,688 
17703/081288282889 Dimas 


Beli.Keybroad,Amply.Power.Mi 
xer.Speaker.Drum.Laptop.Cam 
cera.Tv Led.DII(Arief)70001573 


CCTV Specialist.terlgkp&terbaik 
Trm pemasangan & bisa pantau 
via laptop & HP, paket 4 CCTV # 
DVR Ach mulai dr Rp 1,3Jt. Hub 
21cetu.com ph 021- 6125548-9 


Cetak offset Komori L226 th 89 
konv & L226 th 92 alceIR dry 
hub.021-32153725/92892686 


Dicari Segera Steam Boiler Kap 
15Ton Thn'91/97 Bahan Bakar 
Solar Hub.Hp.0815.1948.0690 


DiCari: Mesin Bubut, Panjang 
Min.bm,Swing OverBed 1200 
Hub:0811203582/022-7803488 


Dijual Crawler Crane 2,9t & 4,9t, 
Baby — Roller,Stamper,Breaker, 
Genset ex Japan 0816712308 


DIJUAL GENSET BARU 
Yanmar China supersilent20kva 
Hub 081805897133, 085711135417 


Dijual genset Cummins USA kap 
500kva hour meter 500jam kond 
99/1:081805897133/08164241104 


Dijual Mesin Cetak Heidelberg 
ZP 102 Th.81 (Perfecting) Hub 
Tri 0816826925 


Dijual Mesin Intergen Genset 
Open & Silent 5-1000 KVA. 
Garansi.! Hub : 021-2900 6565 


Forklift ex Jepang 1-7ton, lift 
3-bmtr,Mitsubishi 7ton th 2008, 
Hub 0812 84 95 319 


Hartech Genset Powered by : 
Perkins,Cummins,Volvo,Yanmar 
Doosan.Sales & Rental, Ready 
Stock.Ph: 6306888 Fax: 6306533 


Jual lunit Msn Buku Tulis Floxo 
Double Colour Okchun Msh Bar- 
fungsi,H:100Jt. 0852 85933326 


Jual Beli , Sewa Genset Merk: 
Caterpilar, Mitsubishi, Cummins 
Dgn Harga Murah. 021-5198833 
“32 / 541A195 j Fax: 5492021. 


Jual Mcm2:Mesin Mie Telor/In 
stan/Mesin Mie Ayam(Ajarin Bi 
kinResep)Hub.Bayoran Teknik 
T.021-5321737-5351106-70600 

290-70836474 fax,021-5328376 


Jual R.stock/ new wheel loader, 
vibro / tandem rollar, Shan Bao 
StoneCrusher,hb.ProfMachinery 
T:021-543644/1,F:0215413333, 

081311303001 / 082112 455661 


Jual/Beli/Rental (Open-Silent) 
Genset 25-1000KVA Hub:Magah 
Jaya 0215405887-08174899918 


Rental Genset, Free Pengiriman 


dan Perawatan, Solar Irit, Stock 
2010 & up. Call Now : Triana 
Bintang (024) 658.1760 


SALE!!! GENSET PERKINS UK 
20,30,45 sampai 500 KVA Hub: 
081805897133/ 081326149278 


HOTEL/PENGINAPAN 


Ac Airjet brustv,inet.122rb.Aam 
Hotel Jl.Asem Baris raya no.104 


Tebet.02183793803,htikeluarga 


Cikidang hunting resort,Cibadak 
-Sukabumi.fas. klm renang, out 
boundrafting, berburu,berkuda, 
atv,fhall&m.room.0266-621213 


Fas: waterhot&cool,Ac,Tv,break 
fast,tersedia meeting room,hrg 
bersahabat "Hotel Benua” Jin. 
Pelajar Pejuang 45 No.111 Ban 
dung,telp:(022)7321708/09/10 


Fas: waterhot&cool,Ac,Tv,break 
fasttorsedia meeting room,hrg 
bersahabat "Hotel Ghotic" Jln. 
Sukarno Hatta No.534 Bandung 
telp:(022)7511464/7511466 


Faszwaterhot &cool, AcTv,break 
fastitersedia meeting toom,hrg 
bersahabat” Hotel New Idola" Jl, 
Pramuka Raya No.26 Ph:(021) 
8580224/36395999/3503232 


Hotel Arimbi Air Panas , AC 
Jl.Dewi Sartika 1084 Mulai 
130Rb T.022-5205467/5210616 


Hotel Ciloto Indah Permai Pun 
cakWeekday  250rb,Weekend 
350rb,Paket Meeting mulai dari 
225rb. Fasl-Kolam Renang,Play 
ground, Kuda, Outbond dll Hub: 
021-4212184, 4245159 


Hotel Pecenongan,harga promo 
mulai dari 250rb. TIp:3856005 / 
3856006 


OLAH RAGA 


Karpet Bulutangkis,Impor,leng 
kap dgn Garis,Ph:021-82183398, 


BY SEA CHINA JKT 
2,lit/cbm.Sing Jkt 3jt. Taiwan 
Malaysia Korea Bangkok 39jt. 
Eropa,Amerika, Ausle, Afrika 
bijt/cbm. Hub 021-55963604 


Jasa FCL &LCLGuangzhou singa 
pore-Jakarta by Sea &by air Hub 
Ph :021-5550124 / 5550130 


KARTU KREDIT 


Abaikan Angsuran CC/KTA! Byr 
Dg Disc Besar/Bebas Byr(Pemu 
tihan).Legal,STC Senayan Budi 
97977279:081294415418 


Abaikan Angsuran CC/KTA dg 
Pmutihan/Bbs Byr.Legal.Blok M 
AFIF 99799589:081316863600 


Dicekik krt.kredit/KTA & Kolek 
tor? Disc 904, Alin 9600 1797, 
Aldo 92834499, Imam 98990024 
Ine 9639 0910, Dea 9405 0050 
Jln, Gajah Mada No : 9, Jak-Pus 


Ace Berani Beli Dgn Hrg Tinggi 
Sal Merk Piano&Sgl KondCash) 
Yamaha,Kawai,D/I,0811 880 517 


Beli dengan harga Tinggi,semua 
merk Piano, Hubungi: 7691693 - 
7694912 - 71413951 - 45879083 


Beli Semua Merk Alat Msk Key 
board,Drum,Pwr,Mixer,Speakr 
151218988-081517245633,Bono 


Piano Berhadiah BlackBerry/ 
Voucher 2Jt” Sincere Music 
Gandaria City Lt.1 No.145 (Dpn 
Gramedia)Bunga 0 s/d 24X". 
Telp:29008010,4243173,0812 

8189 6188.Pendaftaran murid 
baru berhadiah Voucher Belanja 


PAKAIAN/SEPATU 


Jas/Safari/Celana/Psh/Pdh,Big 
Sale, 9 jam Selesai, Euro Moda, 
Pasar Baru 113 Ph 3800566 


Terima Pesanan Kaos Promosi& 
pilkada, ada Stock Kaos polos 
hyget 90 grm, dan Terima Sabl 
on/Cetak Kain Spanduk hub 021 
5640716/ 08129501654 Jakbar 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK, 


Ahli Bocor:Dak:Tmbk: K.Mdizdl 
Renov: 1005Grnsi&T9.Jwb6868 
6835, 081384099925,Raja Bocor 


Arsitek As Karya Contractor 
Free Consultasi — Specialis 
Rumah Mewah : 0811-805-365 


Bangun Gudang/Pabrik? Peb 
Kirby konst.baja impor,Ibh hem 
aat/mrh s.d 30'4 T:081320781688 


Bangun Rmh/ruko,kantor,brkwa 
litastpalm 10th Cv Hilmyiaya 
021- 1255375,1223047 Garansi 


Grahaswa Mengerjakan Renova 
si,Desaln & Bulld Rumah,Kantor 
,Ruko Ph.(021)60S1 7113 


PERALATAN MASAK 


DijuatFryer Ayam Crispy Oto- 
mat Lemari Display Panas,Oven 
Mixer Greasetrap,Sink,Exhause, 
Kompor,Grill/Peralatan — Cafe, 
Kapal,Pabrik,  Hubiindometic 
Telp:021-6313056, 6315788 


PERLENGKAPAN RMH 


Amaris Interior & Gen.Cntractor 
KtchenSet, Frntur,Grdyn, Blinds 
Wardrobe,Kasa Nymk,26880220 


Canopy polycarbonate stenlis 
pintu teralis,A.Maling,Fgate Tlp 
154350657,54350707,68529888 


englishfirst.com 


Abaikan Bunga CC/KTA! Tdk byr 
sm skl/Pmutihan.Legal.STC Sny 
Fitrie 99022313:0812 10022583 


Abaikan cc/kta?stop bng.05 disc 
sd.70x?X-Bt, Bela 92179911 
Gita 9332 3919, Vivi 3255 5033 


Tutup K.Kredit/ KTA hny byr 
151 dr ttl tgihan trakhir, hutang 
lunas 1001. 081802033247 


Cordyn, carpet, sofa, wallpaper, 
blindsscuci cordyn, carpet, sofa 
hub 99353000 / 08569903000: 


Paljas Gordyn,sofa,carpet,blinds 
W.papr “cuci sofa,carpet,gordyn 
147658319-7656919 Ikp & murah 


Terima Pencucian&Pemasangan 
Gordyn,Carpet, Sofa,Wallpaper 
Furniture,K.Set,Hub.92871727 


Bekasi 8242 3333 
Bintaro 737 95 
Cengkareng 5437 2121 
Cibubur 8459 0383 
Cikarang 8990 2140 
Cinere 753 0101 
Depok 7720 3333 


Gading Serpong 


5461 999 


Gajah Mada 633 6768 
Gunung Sahari 425 8080 
Hasyim Ashari 6386 3030 
ITC Permata Hijau 5366 3980 
Kalimalang 860 8888 
Karawaci 553 5566 
Kebayoran Baru 724 5460 
Klp. Gading Boulevard 451 8699 
Klp. Gading Permai 451 5858 
Kuningan 2991 2255 


4 englishfirst 


PENGOBATAN 


Jus Manggis dgn ekstrak daun 
sirsak, Mashiro, 150rb/botol, 
Ikrton disc,Hub.082114165555 


KOMPUTER 


Prog POS/Dagang:Toko,Apotik, 
T.bgnan,Salon,R.makan, Bengkel 
retail/Mini Mkt,021-70718522 


EKSPEDISI / KURIR. 


(China-Jakarta Ph.021.62203622 
Murah“16-20H Sampai““Service 
Memuaskan "“Blueray Cargo“ 


MAKANAN MINUMAN 


Tiong Tihiu Pia: Kwik Poen (Mei 
Hwa) Ga. Baru 
024-3541736. Durian, 
Keju, Taowsa, dil. Ada juga 
model — Hongkong, — Cabang 
Bandung: Toko Sinar Rejeki Jl. 
Astana Anyar 15. 


SERVICE REPARASI 


'AC/Kulkas/W.Heater/Kompor/ 
Dispenser/Msn Cuci/Pompa Air 
King Service 6334875 - 6337206 


PERHIASAN 


Page Fandi M, 
Vucheron C.Bvigart.Choperd Carr, AP GI. 


AANG Leracaa” 


Ahli Arloji & Beli Berli, 
Rolex,patek,P.Omega,berlian,dll 
dgn Hrg tinggi & Beli sementara 
Joy Watch Mall Artha Gading It. 
4sr.ph:68585788-081310223799 


Ahli Arloji “ Arloji Antik And 
Arloji Mewah & Berlian 

bli hrg tagi & tem b 

r P,FrankM,ypi: 


Ahli arloji&berlian hrg tagi&beli 
sementara. Tk Goodwill Blok M 
Sguare Lt.UG Blok A No. 31-35 
Dpn Lift. Ph. 30107078,6338972 
Gajah Mada Plaza Lt.2 No.80-85 


Bei Berlian & Emas 22K - 21K, 
LM Dan Harga Tinggi, bisa Dta. 
Asiung 3812570-93001M18Ps.8r 


SALON & KECANTIKAN 


Jual ex pringkpn salon.Jl.Dr.sat 
rio18A.Csbinca,jaksel-diats Soto 
Pak Sadi. 5253475, 0811143887 


SEKOLAH KURSUS 


Acc, Arb,Biss,Conv,GMAT,IELTS 
TOEFL, TOEIC, Mand 1 bin. BSE 
8352323, 8281013 TbtTmr 8J/1 


Ace,Bld,Ing,Mat,F,K,PRIMA:f,jp 
Mar,ar,lukis,musik,comp,renang 
(ITBIKIP,UI) 74704110”Ophir 8 


Ikuti kls perckpn B.Jepang 20rb 
Mulai 15/9.Perum BSK 3No.12 
Bks.YUDISA 8843250 


MrLim,7Th USA,ajar bcra Ingris 
ala asing via phone/class.utk 
umum,manager.Beleza Permata 
Hijau phone: 081310132770 


Pembangkit Listrik Tng Surya 4 


Angin Tgl 15-16/9, Jl. Perintis K 
99 Jaktim. Ph : 081311419974 


TELEPON 


0817.11.66.88 . .. . 0813880777 
0817.111110 , . . . 0818.999.333 
0818101111... Ph: 08111011111 


Djual no cantik 081919191919 
harga 560Jt (Nego), Peminat 
serius hub: 021-92709270 


Panasonic PBX HT308 - 2.999rb, 
ht824-3499rb1key2sIt,cctv4 cha 
nels4,9jt FroepsngT.5323060(H) 


TOUR-TRAVEL 


Angkor Wat # 4FaceBuddha 5D 
8Nov $638: AD SinKul Legoland 
250ct Rp 4.990, 4D Lake Toba 
Tour (LA ) Rp 1.585 “nii 
Hub:Galaxy Tour 021691 7870 


Bali/Lombok Pkt 4D Mulai 2.5Jt 
sin pkt3d,bkk-pty4-54,5-6d hkg- 
Szx-Mfm, 7D China Glorius, 7D 
Sin-Thai-Kul,10d China:6267322 


Beshan 8,9Jt# :Hoshema 8.5Jt#: 
sinthaimal 5.3Jt jOld & New 
Pack Nevicity 65867915/14 


Bgkok C'mai c'rai ptya21oct&25 
des/beijing  shanghai/legoland 
15nov/happytourindo.56941717 


Halongbay7h8,9jt.hkMacShzn7h 
8,9jt.KoreasJejugh 15,5it.Sin 3h 
3,6 Jt.6102725/68373768 


Super Murah Tiket/Tour/Hotel 
Dom&lnt,Pengrsan Visa,Sedia 
ELF VVIP 9 seat u/Trans Bndra, 
Jabodetabek,Bdg,Anyer "Mas 
travel 021-55780817/53161608 


Sedia Dana Cash/krd Deposito 
B8 (LPS):PT BPR Dana Usaha jl 
G.sahari Ry/6 yanti Ph:6299486 


(B BANDAR LAMpUNG 


Dijual Hotel di tngh Kota Bandar 
Lampung, sdg berjalan, peminat 
serius, Hub: 08161181008 


(B Bawouna 


Gdg Soe-Hatta 3400/3250m Hrg 
Bwh NJOP 4/Sroom / Ktr / Gdg 
Gunapro-Emma:0812.2001.0788 


JlTnht Rmh Soekarno Hatta 
17.615 (12X52M2),C21 Librty 
0818.0968.2229 


Kont:Gudang Bsr Lt4/-19000m2 
Lbt/-6500m2,ada mess Karywn 
Parkir — luas,Lok.Stras akses 
pintu tol Cileunyi-0818611229 


Raywhite Setrasari022-2005959 
Tah Jlasri (Padasuka) 4830m 
Rmh Jlasri (Padasuka) 1730/ 
300m Donna: 0818.218.253 


BP satam 


Dijual Cpt Ruko di Batam Centro 
5x15,3Lt Lks Strategis & Rumah 
Permata Baloi 7x18,2Lt Berikut 
Parabot.Hub.0812 8777 8778 


(B Bocor 


Dijual Sgr Tanah didrh Cisarua- 
Bogorz 1KM dari Tmn Safari, 
Lt 60.000M, sat cek u/ hotel& 
rasort minat hub:081807940058 


Indohouse melayani jual - beli - 
sewa kntrk Rmh Tnh Vila Ruko 
Gdng&Property lain dg cpt Ktr 
JI.Cikuray 23 Tip:0251-8314376 


Jual Cpt Tmpt Peristirahatan di 
Cisarua cck utk Retret Ls Tnh 
3155m?,22Kt.Hub:08568888889 


PB caramper 


Jin.RayaPantura Km.4 Cikampek 
Luas 3,2 Ha Ada Bang Htl Kls 
Melati SHM Jual Cpt BI 


Rp.12,5M lego.TP. Hub: 
0816553221 / 0817194189 
J enpasar 


DIJUAL VILLA ( BARU ) 
24/1t-200/Lb.253 - daerah elit 
Tegal Cupek, Kerobokan, dekat 
Petitenget & Umalas, 3 kir tdr/ 

kmr mnd (ac & Wh), open 

& kitchen, big pool (8x 3), 
garasi, small garden cantik, Hak 
Milik & IMB. Hub. 08179965168 
- Pak-Tama (Serious Only) 


Jual T630m2 ngantong 5.5|t/m2 
jln 8m2 aspal bali cocok unt villa 
pemilik 087861955496 


Mercure Bali Legian - Condotel 

-el pertama yg di 

Lokasi tepat di 
aye dlm 


PD apanas 


Kebun duren luas 5.6 ha (SHM), 
JIAlternatip Cipanas-Cariu (Jo- 
nggol) 190 phn duren dan ada 
sawah 5000m2 TP 08159137175 


Villa MegaMendungyjl cpt,1420/ 
650,9kt/Ikm,trut,heater,view 
ok,SHM.7210101,71688289/90 


DB samei 


JLKH.Ahmad Dahlan Kec.Pasar 
Kota Jambi, Ruko ALt.SHM- TP, 
Harga super nego Serius, Hub: 
085732577062. 


D semeer 


Surya Kalimantan Regency Dkt 
Kampus Univ Jember. ” Hub 
0331- 486960 / 08155938035 


DB kerawana 


Karawang Timur Tnh 7500m utk 
gudang, Bisa diperluas.Pinggir 
Jln dkt kawasan Surya cipta dari 
pintu tol 3KM, 081317740777 


PB kupang 


Bth Cpt Jl Tenau Yos Sudarso 
t/b 1,2Ha / 3000m Area Plbhan 
Cek U/Gdg 081231111098 


PB meoan 


Djual Tnh 4160m/SHM,JI Jend. 
Bsr. AH. Nasution-dpn Asrama 
haji medan-s'tegis08126027071 


Tanah bekas pabrik air #13 ha, 
SHM, Mata air alami, Pagar 
tembok keliling 085297505618 


PB patemeang 


BU rmh ctk lux marmer, 2 Lt, 
Lt/lb 283/ 329, Kedamaian 
Permai, dekat htl Novotel, Golf 
Kenten, Mall PTC, SMP/SMA 
Kumbang, Harga 'pasar 2,5M, 
jual 2,25M, bisa bayar libur 2 
thn, untung krn ada yang siap 
sewa 0Ojt/thn selama 2 thn, 
Hub. Hari, tlp. 0812 8532 2993 


Dijual Tanpa Perantara.Empang 
/Tambak 15Ha,Sertifikat,di Kab 
Pinrang, Kec.Suppa, Pare-Pare 
Sul-sel, Pemilik 02170408812 


(serang 


Dijual Tanah Luas 36.226m? 
SHM Jl.Raya Anyer Carita KM 
187 Cinangka Serang Banten. 
Lokasi statgs,tepi pantai landai 
tnpa karang,pasir putih, bangu 
nan workshop,kolam reniang,cck 
utk Resort & Villa, Info Hub: 
Yani- 0817119017, labal-08191 
2991480, Fauzi-085323517755, 
As0p-087829023232 


BB surasumi 


Cibadak Jual Tnh,Kebun Trnak 
Ikan. Msh, Aktif,Air  Nalir,SHM 
6500m,275Rb/m.0816913152 


Dijual Villa Sukabumi 1650m2, 
Hubungi. 08161131902 


PB rasirmatava 


DiJI TnhBgn Lt 554m?Lb114m? 
SHM, Strtas Pgr Jin H.1,3Jt/m 
Ng: 021.33800529 Zubaidah, Kp 
Gr Malang No 9 Ds Cikunir 


(B vocvakarta 


Inves di Kota Wates?(4 10km dr 
rencbandara  baru).Dptkn di 
Perum GIRI PENI,sertfkt/ kav 
hrg 98,55jt. H:085228134549, 
089635645779,0811257640 


Bisa bantu Urus Visasinfo job: 
Ausjjpn,kor,usa.TJM. TmnPalem 
A-91ph,51392381-51288097 


Kost di Singapore utk Pelajar 
SMP, SMA, UnisPekerja, daerah 
Kembangan,” Soranggong,  & 
amen, 5/10 ment ke Mrt & 
tempat makan utk lebih lanjut 
Hub: Virgin S Hp:087885830870 


My Manhattan, next to Simel 
MRT.Nr Changi  airpart,expok 
future university. 1/2/3/4 brms, 
from” $7xxk/$1200psf. — Cali 
4165-9796 6069 Wendy 


S'pore Kmr HR/BL/TH Killiney 
Road AC-Wifi/SwPool dkt. Mrt/ 
Bus BIk Orchard-081220376687 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman, 
165 98510888/ BBM: 238e1cc0 


PEMBERITAHUAN 


TihHing Tangker Familiarization 
Seri (p0543804/ No.Sertif.6200 
355363092408 hp081382378953 


Kota Wisata 8493 9029 
Matraman 8591 3030 
Menteng 314 8815 
Pamulang 740 5321 


Pejaten 


781 4910 


Pesanggrahan 5890 8000 
Pluit 668 3521 
Pondok Indah 766 0101 
Puri 5835 8282 
Rawamangun 4788 3800 
Sunter 652 5050 


Taman Mini 8778 6400 
Tangerang (BSD) 5380 222 
Tangerang City 5578 2002 
Tanjung Duren 5694 2002 

Tebet 8370 2002 
Bogor-Pajajaran (0251) 837 11 22 


Bogor-Tmn. Yasmii 


(0251) 835 2500 


W cEr EnglishFirst 


50 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 14 September 2012 


SO GOOD BASO SAPI KUAH 8'5 
| PCK 120 GR 


DISKON 


3076 


PEMBELIAN 
KE-2 


DEPO BANGUNAN 
KALIMALANG 


geratis 


BTL 500ML 


NU GREEN TEA 
MINUMAN TEH HIJAU BTL SOOML 
ALLVARIANT 


MOLTO PEWANGI PAKAIAN 
PCH 900ML: ALL VARIANT 


SEPUTAR 
INDONESIA 


suzwa! 


Bersama: Bob Sadino 


MO TEA | C 


niat 


- 


Yna Sl 
Kottat '& 


ear 
LOLLA'S DIAPERS BABY 10'S BAG 
M,L, XL 


INDOFOOD SAMBAL BTL 340 ML 
ALL VARIANT 
(KECUALI SAMBAL BANGKOK) 


BE? 
GRATIS 


1 


SN 


BAYGON ANTI NYAMUK DAN KECOA 
EGG STOPPER KLG 750ML 
“Super Indo berhak melakukan pembatasan pembelian. “Harga sudah termusuk diskon 


Il wwwsuperindo.co.id fl facebook.comv/superindosupermarket (ff @infoSuperindo 


Menghadirkan : 


Syaritudin Hasan 


Ikuti Juga acara 
Penganugerahan 
AWARD Pengusaha 
Inspirator Indonesia 
Purdi E Chandra 
Mas Mo 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


(Menteri Koperasi & UKM) 


IKUTI PAMERAN 

PRODUK UKM 
INFO: 

08564 773 8598 

PIN BB: 2257058F 


SHUTTERSTooK 


ROSE BRAND MINYAK GORENG 
REFILLPCH2L 


PEPSODENT PASTA GIGI 
PENCEGAH GIGI BERLUBANG 
WHITE/JUMBO TUB 190GR 


SUPER PELL PEMBERSIH LANTAI 
PCH 800ML : ALL VARIANT 


Pukul 09.00 - Selesai 
Balai Kartini 


IL Jand. Gatot Subroto Kav 3! lakarta 


RESERVASI TEMPAT : 
Ketik : DAFTAR (spasi) NAMA 
(spasi) ALAMAT Kirim ke : 


- 08112511866. 
-08572959 4215. 


- 0878 3995 2916. 
Anda akan mendapatkan 


ROSE BRAND 


5 KLINIK 


Mamat Klinik Kami 
(5 BLOK SGI No-11 


"3 TANGERANG 
- 


Closet Activa 
One Piece 
Rp. 5.780.000,- 


100 Yo 
GRATIS 


INFO DAN 


Dijual melalui lelang Rmh:Jl, 
Dalang No.36-37 Jaktim. (Lt 
742m2),PerumModorn Land 
Cluster Promier TarcLt.228m2), 
Komp Duta Garden Tgr hub: 
081316165652 Perum Tmn 
Cilegon Indah (Lt:177m2),Toh: 
JlRambutan VII Jaksel 
(Lt-1.399), Hub1081281815017 


PELUANG USAHA 


Agen Produk ConsumerFoodSup 
lai Ke Retail Modal Terjangkau& 
Menguntungkan 081337208840 


Bisa Buka Travel Sistem online 
hanya 3 jt.cetak tiket lgs. Ph: 
021-86612596/97, 98500730 


konfirmasi balasan 


RAGAM | Aksesori 


RUKO SENTRA GADING SERPONG 
»x JL BOULEVARD GADING SERPONG 


Usinsnya Jakarta- bandung - Semarang - Solo -Surabaya 


Smartwashar 
Rp. 1.600.000, 


RAGAM 


Periode 14 - 23 September 2012 


DEPO BANGUNAN 
ALAN SUTERA 


L Raya Sepang K 


mat) 5a1-0108 


PUSAT TERAPI KANKER & TUMOR 
TCM HARAPAN BARU 


'NYOI DUKUNG GERAKAN WASPADA KANKER SEJAK DINI 


1 Ubah gaya hidup anda dengan olah raga yang teratur, 
Istirahat yang cukup, lakukan aktifitas yang positif 

2. Ubah pola makan anda dengan banyak mengkonsumsi 
sayuran dan buah-buahan, hindari gorengan, hindari 
makanan yang dibakar, diawetkan, diasinkan dan berlemak 
tinggi 


021-361 93222 " ha pola hidup dengan hindari perilaku mudah stress, 


0812 988 22222 4 Seintuaitas 


SOLUSI BANTU BAGI PASIEN KANKER 
5 LANGKAH TERAPI HERBAL 

(Ter Data ngan Daya Tahan Tuba» 
|. ma Biology temen Iberaphy 


(8 TANPA OPERASI 

(@ DITANGANI KONSULTAN BERPENGALAMAN 

(8 MEMBANTU MEMINIMALISIR RASA SAKIT 

(8 MEMBANTU MENGEMBALIKAN FUNGSI ORGAN 
3 TUBUH YANG RUSAK 

“3 KLINTETCN) sa tawar 


ar 


Cabang, Sejak 2004 


lembang - Makassar - Mall - Pekanbaru 


Neo Vessel 
Wash Basin 
Rp. 906.500.- 


Single Hole 
Lava Faucet 
Rp. 1.828,600,- 


Kalimalang (021/165:288 | Alam Sutera 021)512:008 | Surabaya 191855:010 | Malang (03411452388 | Bandung (ozyrso a99 | Ban osetyer-sas8 


Paket Usaha Es Krim Bakar 
PelatihansAlt Ush, Hny 3,5Jt, 
Call/SMS :0877 288 949 88 


Carwash T-over sdg brjlan.1,3M, 
Omset 150 s/d 200jt/bln.Plvit. 
Hub:0816740700-082110656565 


Dcr Mitra/Patner ush Kelapa ter 
padu,bahan bakukpembeli sdh 
ada.Peminat hub.081217333888 


Dicari Mitra/Patner SPBU yg 
sdg berjalan Omset bagus.Pem- 
inat Serius Hub:0812 36777 888 


Profit Income Net 21-5,455 tiap 
bulan dari hrg beli Emas Logam 
mulia.mins:100gr-maxt10ka, am 
an/Syariah Hub: Mahfud/Afung 
0856 7828 405 / 021.1168 8280. 


Dijual SPBU pasti pas, TP, tanah KERJASAMA 

SHM 2100 m2, ada mini market, 

ATM, musholah, tollet dll, 4 | Acets jam ada 2016226516, c0t 

mesin,8 dispenser,Cibinong.Hub | @5615 AN gaib debit 
108569971870 082113724221 sa KGding (021) 1M1110: 

15867819/21 bag 5/58prthn.tem 
Mbl Krdt, Brhdiah BB, Apple,Mt: 


Hadirkan pabrik es-Krim mini di 
rmh Anda,dg 2-org pgw.Omzet 
ribuan Cup/titip jualSjualan keli 
ling via Frizer Hybrid/tnp Listrik 
sgl ukrn.Anda otomatis dpt laba 
beruntun d/8-jenis Usaha/Jasa/ 
Komisi.SMS:0813-22-62-22-22. 


Acc 1 jam Cair,Agunan BPKB, 
tanpa survey,bs byr Bunga saja. 
Maju Artha 7980399 - 7980393 
Jl.Raya Psr Minggu no.5 Jaksel 


Exposed 
hg Bath & Shower Seva 
Rp. 2.073.600,- 


3Us 


DEPO BANGUNAN 
DENPASAR 


(DEPO BANGUNAN 
BANDUNG 


Scokamo Hata. Kav GAB 


BANGUNAN 


DUNIA 
SANITARY 


i P 1-23 SEPTEMBER'12 
R 
Si | " (AIR 
, 9 Disc.Up To 
22219 Uj 


TOTO 


Lae 
Lae BANGUNAN 
SUPERMANNGT MAN MANGAN 


sewa 


Gunting & bawa il 


Dunia Bangunan & Pasar Karamik 
(s0 JuNcTION (USO CITT-SERPONG) 
AT, Danar Telp. 021-6916 3409 


.J. Daan mogot Raya km. 196 
kawasan Pusat Nlaga Terpadu Blok E No.3 
telp 021-5490”1129. 


Acc Ijam cair,jminan BPKB Mbl 
/Mtrtnp survey,bs byr Bunga 
saja.Terang Makmur Jaya JI.KH 
Noer Ali ALA Kalimalang Bks Ph 
88950011-19770786-99198368 


Acc Ijam cais,jmn BPKB Tnp sur 
vey,bs byr Bng saja.Tri Makmur 
Sejahtera Ph:6332006 / 2008 
Jl.Hasyim Ashari 13-A Jakpus 


Agunan BPKB Langsung Cair. 
Mudah, No Survey.Ph:7981911 - 
7994815 Maju Bersama Jaya Jl 
Mampang Prapatan Raya no.82 


Bantu Dana s/d 1T Selnd,bunga 
0,5X,provisi ng,trm agan.0812 
10058189,082111152226 ADB 
Margonda23A Jkt 02177205454 


Dana Tunai prs cpt Ihr Cair.Pan 
ca Artha AM.Sangajl17:6303181 
82/83 jmn bpkb mbi/mtr aman 


Pinjaman Tunai 500jt s/d 250 
MDim&Luar daerah jmnn bs 
a/norglain trm mediator PT 
ArtamaJl.Gatot Subroto Kay 
74-75  Hubleony 0812191 
90807 Nita 082125115856 


Hilang BPKB F6280 VI, Atas 
Nama Yandi Sopiandi tahun 
2009 warna hitam 


Hilang BPKB No, A3654920H 
NoPol:D-1289-FD, Szk.Escudo 
An.Edi Djunaedi.TdkBrlkLagi 


Towel Bar 


Rp. 6361000, 


Ganga di 
DEPO 


BANGUNAN 


“Acc 1 Jam ada agunan BPKE 

aman bng 0,174, dn Isg cair tnp 
sruy 25x pahran Pt.Prioritas 
Finance s.parman 02168267111 
58229977 hdh temMdtr fao2-5it 


“Ace 4 Jam ada agunan BPKB ad 
aman bng 0154 dn Isa cair tnp 
srvy Undur 70hr, PLATINUM 
Bivd | Raya” Barat G65 
15851381-3 Lsng Cair sd 100M 


V tunai 300mlyrsmaga mult 
Inance permata k 2176825 
0333/ 66670858-59 "grns mrh, 
250.000 nasabah 


AL 
Untuk Informasi lebih lanjut 


'hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 


ACC Agunan BPKB 1 Jam Cair 
Bayar Bunga Aja 258 Hub: Oto 
Cash Rawamangun Ph.4712248- 
47868487 Bekasi 4712248 


Tampil Gaya dengan Ikat Pinggang 


SELAIN fungsinya yang untuk menahan 
celana atau rok yang kedodoran, ikat 
pinggang masa kini memiliki fungsi lain 
yaitu untuk membantu meningkatkan 
penampilan. Namun, tentu tidak semua 
ikat pinggang bakal cocok Anda kenakan, 
untuk itu beberapa poin berikut patut 
dipertimbangkan saat memilih 


Bentuk. Ikat pinggang yang lebar bisa 
dipakai oleh mereka yang memiliki postur 
tubuh tinggi atau langsing. Sementara 
ikat pinggang yang lebih tipis dapat dipa- 
kai oleh mereka yang memiliki postur 
tubuh pendek atau gemuk—tetapi perhati- 
kan juga, jangan sampai ikat pinggang 
kurang tipis karena jutru akan membuat 
tubuh tampak lebih gemuk. 


Motif. Mereka yang bertubuh ramping 
bisa memilih ikat pinggang dengan motif 
yang ramai atau banyak pernak-perniknya, 
sementara yang bertubuh besar dapat 
memilih ikat pinggang dengan motif yang 
lebih sedikit atau bahkan polos sama 
sekali. Hal ini berlaku juga untuk bagian 
kepala ikat pinggang. 


Warna. Pilihlah warna ikat pinggang 
sesuai dengan busana yang dikenakan. 
Warna ini tidak melulu harus sesuai 
dengan warna atasan atau bawahan, kalau 
Anda berani bereksperimen dan dirasa 
cocok mengapa tidak? Misalnya, kalau 
Anda mengenakan warna putih untuk baju 
dan celana, Anda bisa memilih warna 
merah, kuning atau hijau untuk ikat 


pinggangnya. 

Agar penampilan semakin wah, keber- 
sihan ikat pinggang juga perlu diperhati- 
kan. Oleh karena itu, secara rutin—kalau 
perlu setiap kali habis dipakai—bersihkan 
barang ini. Ikat pinggang dari bahan kulit 
bisa dibersihkan dengan cairan khusus, 
sementara bahan lain cukup dibersihkan 
dengan kain lembut. Bagian kepala ikat 
pinggang bisa dibersihkan menggunakan 
kuas agar semua sudut bisa terjangkau. 
LASPJ 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 14 September 2012 


Sl 


PERNIK ELEKTRONIK 


Rp150:000, 


Rp. 100,000, 


idea 


beyond your expectation 


PN 


MOBILE ENTERTANIME 


Accurate membantu Anda MANAGE pembukuannya." 


Bor 
Memotong Kabel 


@ 
Ta npa Mengubah Frame 


Layanan Purna Jual 
& di 11 Kota @ 


Fitur: 

@ Menyusun budget dengan RABI 
Me manage pembotan material proyek. 

« Me-manage pembayaran DP, titipan, 
dan pembayaran teerin proyek. 

' Laporan laba rugi pot proyek. 

@ Menghasilkan grati S Curve. 

“ Expo! Import proyek dengan 
Mirosoh Project 


pernikelektronik 


setiap Jumat di KLASIKA KOMPAS 


Multimedia Untuk Suzuki Ertiga 


aa hm apn Sbb Ba 
Layar TET LCD Resohusi tinggi | TV & Radio FWAM | GPS / Tanpa GPS 
DVDICD/MPYUSB/Mero SD card | Peta Igo Primo Orisinil | Bluetooth A20P 
Instrumen Tombol Serasi Dengan Warna Instrumen Mobil | Pengendali Setir, USB, 


URATE Deluxe E 


perangkat teknologi terkini 


hadir untuk anda 


(kantuk pemasangan ian hubungi bagian iklan Kompas di 021-536 799 09 ext 6025/6026 


AALIX In Orisinil Tatap Bertunguk 


apn Kunjungi Booth Kami di HALL SP2 


www.skeletonmobile.com 


( sxototonmobile () @skeletonmobile 


wa Genset cm 


JAKARTA (021) Kota: 63855781-82 | Glodok: 62308015 / 25 | Kuningan: S7SK30600-09 | 

Sudirman: 25599234 / 58 | Grogol: 5631727-28 | Cengkareng: 54302729 | Kemayoran: 
CPSKIEE 70577108 | Koapa Gading: 3322375152 | Bekasi: 08066117 / 35 | Gramedia Central Park. 
SURABAYA (031) Pusat: 5450552 | Timur: 5012006 
MEDAN (061) Sun Plaza: 4501581-42 | Palladium: 451961282 


Kulit 


Rp 


Rp 


LGhere4U 
| AG untuk Anda 


|. 814010 


AC LG Skin Care: 


Menjaga kelembaban 


2.100.000 


SO9 DLX: Rp366 


2.950.000 


yarat dan ketentuan berlaku 


, 300 


JU-LI PROMO 


KAMI JUAL DAN KAMI BELI 
Tukar AC lama Anda dengan AC baru LG. 
Periode: 14 - 19 September 2012 


Low Watt 


SO5 DLX: Rp3-35600 


JAKARTA (021): Bendungan Hilir 


Cengkareng 


Fatmawati 


Dapok: Alta 1 


L il Elok 


DEALER - DEALER LG 
) Bakasi: 


Duta Mas 


Glodok 


Krarmat Jati 


BOGOR (0251) 1024 
CILEGON (0254) 1 Indi 


Mangga Dua Sau: 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ARI KERJA 


Creative Director, MarCom for 
ATL/BTL, Brand image builder 
3D Arsitektur. Hp.0818142404 


Driver2 handkloyl,phm jin DKI 
grns&trooy,sik 95,U/. prbd/kntr 
hr/bin,081310830459-97429606 


Slap kuj,oriarsingle,Spv GA/HRD 
D3 Akntnsi,lull Komptr,SIM A/C 
Berminat:085717926577 /emal 
topanhimawan27Gyahoo.co.id 


Position : Office Manager 
(preterabty female) 

#eguremerts 

S1 #rancialeguzaton back 

“at 1 year caperence mofanre 
rate Teonstucten Company 
Proftcent in Engin both oral ang | 
wriung 

Computer Merme 

Very Ingh level of ettics ana 
stogrty 

Goa commumcaton sxas 
having dynamic personaity. fast 
Marmer mat adaptatie” 

Maving knowtooge of omce 
aemmatratan 

Having knowieage of human 
rescurce management 

Any others matters asngnod by 
managament Been necessary as 
and when regureg 
1 (one) ha time pownon I8 
avatabia 

you can meet our teguramants 


Ine i7ihi TBth Of September 


PERUSAHAAN KONTRAKTOR 
PENDINGIN MEMBUTUHKAN 
1. Teknisi Pendingin 
DIWISTMISMK Bisa Lsti/Las 
2. Markating Sales Executive 
SNOIN Pengalaman 
3 


Accounting 
SUDIN Pengalaman 2 ttm Bisa 
Pajak Lap. Keuangan 

4. Welder 


Pengataman 2 in Berserbfikat 
di keluarkan oleh Depnaker 
dan Trans 

3. Drafter Mi SIK Bisa Autocad 

Masing-masing Umur Max 30 Thn 


Kiim Po Box 1266 
Jak-Ut 14012 


Hama 


ABK&Oprtr(Yamaha,Astra)P/W 
17-30TH, Email jihanazka@ 
Yahoo.com/4214195Bu Jihan SE 


'Acet,plaksana Bgnan,SpvrHtI,Tk 
AGTk list,roomboy,receptionist 
u/hotel prima Indah g.sahari ry/ 
19(sbrgMg2sguare)ph.6251679 


Artis pdtg br p/w der utk iklan & 
sinetron. 98143115 / 0815 
19651484 Fas.Hnr & atr'jot shtg 


Assistant Mgr, D3, Max 35Thy 
4, Ri 36 


Bengkel AJM CBU bth Foreman, 
Mekanik Engine & Electric, Pria, 
mahir, pengalaman min” 2th. 
Lmm' lasg: Ayun Jaya Motor 
JlDanau Sunter Sltn Blok:0 Il 
Kav.43-45, Jakarta Utara 


Bth Admwnt max20th,SMK ace 
Lncr Komp & Drafter CAD(sipil& 
Arst)max30th,Khs Arst Palm di 
Interior design,hasil gbr dibawa 
kem CWarchiplusikt@gmail.com 


Bth Barista u/Cafe Mall Jakpus 
&Jakbar,max28th,Pnmpin Mnrk. 
aneka.putra.mandiriGgmail.com 


Bth Chief Security Pglm Lokasi 
Kalideres ex Angkatan/Sipil & 
Anggota SecurityJabodetabek) 


Palm/Non Palm Usia 45th 
(Chief) 38Th(Anggota)TB 
169Cm Tidak Bortato & 


Berkacamata.Lmrn Lgkp Lsg ke 
PT-Tritama Security Jl.Radar 
Auri No.57 Lt.2 Cimanggis 
Depok Tip:021-8734855 


Bth cpt desain grafis,pria,Max 
30th,s1 Bs 3dmax, autocad 
PT.AAE.JI.Pembangunan 1/283 
Batu Ceper Tangerang 
Eshrd aae@yahoo.com 


Bth Cpt Penerjemah Mandarin 
Wanita,max 45th,Gaji Tinggi 
Jarang Ada.0856 9157 4450 


Bth Crew Toko Min.SMU CV ke 
Disctarra Mall Of Indonesia Lt. 
MG19A Klp Gdg Sg Jkt 14240 


Bth Drafter P/W mahir Autocad 
Phshop,Ms,0ff,Palmn min Lthn 
Krm: Sunter Mas Tengah 1/9, 
Jakut 1350 


Bth OB,min SLTA,pny mtr sndri, 
motivasi, tinggi, “ulet,Lmm: Jl 
Mangga 2 Raya Mall Mangga 2 
Ruko n0.19 smog Bank Panin 


Bth Pengemudi Rental.23-7th 
kontr-bulanan,minSMA,SimA/B 
mes-klnk grts.Lgs tes:JI.Mamp 
ang Prap.Ry60 P:087780723365 


Bth Receptionist,Guru B.Inggg 
Mandarin/Part&full  Time,Lok: 
Bksi&Jakarta 0214516904-05 


Bth Salesman Lk2&Admin Wnt 
min SMA/SMK,Usia18-25th u/ 
Jkt&Smrg. Hub: 081282864543 


Bth sgr Graphic Dsgner/Oprator 
settingCW) max.25th, pngiman 
min.5th,Utk bekerja di Jl.Pasar 
Baru No.109. Interview Selasa 
s/d Kamis diatas jam 11 Siang 


Bth sgr Salesman min SMU pny 
kend senditis Admin min SMU, 
tur via pos ka Jl. Danau Sunter 
Barat Blok A2 no.2 Jkt 19350 


Bth Sgr Sekretaris & Adm, 
Wnt,min D3,max 35thn,teliti & 
aktif.Km CV ke Jl. Blandongan 
10 248.Tambora 4. JakBar11220 


Bth SPV, Waiter, Cutter, Cook, 
Taho (Palmn) @jadestar Rt 

Jl, Pluit Karang Brt No.82 Jakut 
Mub : 021-6624725 / 98007337 


Bth Teknisi(SMK),Admin&Front 
Off,Wnt,min D3 max 30th.Lmrn 
krm:PoBox 6219 JKBKG 114801 


Bth: Accounting & Mrktg,wnt, 
min.d3.Lmrn krmGreen Garden 
bil Y3 no.15 A,Jakbar 11520 


Bth: MgrProduksi, Utk di Medan 
Palm woodworking, FJ/LB min 5 
thn. Hub: 021 - 936 55 660 


TH: P/time jobs data entry 
Pensiun/H.Wife wlc Incmt 
$1200,sms 081288003520 


Bth:Pengawas Lap.bs buat RAB, 
pglm pryk BTN.di Bkasi,Krwang, 
ParungPjg.cv: hrdGarifindo.com 


BthSeniorOutboundTour&senior 
Tiketing Pglmn.Kemtravel 7884 
6874 (ratnafdkemtravel.com ) 


UTUH Cepat Juru Ketik at 
homesRpsit-8it/data,IRT/ 
Pnsiun wle 085210769501 


Butuh Disigner Baju ABG di- 
utmkn Ilsn IKJ (Single,berpglm) 
Hub:Ruko Mahkota Ancol Blok 
E5-E8 JI.RE Martadinata Jakut. 


Document, Pria/wntzRp3jt 
/Ntinggu“0813 1550 6127 


CrCS,ADM,Tirarktg,(w,minSMU 
pnglmn) Dtg Isg ke klp. gading 
Hub:37298738, 08129907989 


(ri gr mdem bpglm di bgor,jkt dil, 
mlai mgir okt, 085710009669 
mandarin. oneGymail.com 


Bs Freelance Checking 


ATA Entry Scr Online(F/P) 
D Pensiun,IRT:25-57Th Incm 
£5-14jt sms081218263608 
Dcr Supir pril 
menguasai M| Ka Tn, Pa 
Jl Peta Barat Gg Perintis No.88 
Kalideres Jakbar 021-5412972 


Dibthkan Guru:Mat:Ipa,B.Ing,Or 
Guru kis SD,domisili Pamulang 
Bojongsari,krm —— CuPermata 
Bunda Komp Reni Jaya Blok G3 
No.6 Bojongsari Depok 16157 


Dibthkan sgr Supir Bl,bersedia 
luar kota,29-37th.CV ke:PT.MSP 
Jl.Balikpapan Ry No.328 Jakpus. 


Dibthkan: Pelaksana Proyek dan 
Drafter Gedung, pria, pglm Ath, 
min STM Pembangunan, Lmen 
ke HRD, Bintaro Jaya Setor IX 
JI Rajawali VIII blok HD 8 no 24 


Dicari Supir Berpengalaman 
untuk Mobil Mewah. Hub: 0813 
2018 9999 


Dicari utk Resto di Jakpus : Rest 
Mngr & Asst Rest Mngr , 
Pelayan Rest, Bar Tndr, Kasir 
wnt , Disiplin,Jir, bersedia kerja 
Shift, Pamplan Hn LAN 
Hubungi: 

rgrmrosoGgmail, am 


Dicari:Guru Matematika,wanita, 
Lokasi:Pluit-Muara Karang,Jak- 
Ut.Hub:70511888/08129367788 


Dicari-operator msn cetak Gtoz 
operator mesin potong kertas 
min.3th kerja,usia  max.30th 
Kemayoran Utara 17, Jakpus 


Dicari:Waitress, Receiptionist 
(Wanita), Rest Jepang,SMU, 
Sederajat. Lamaran dikirim Lsg 
ke PT Nihon Jasaboga Indonesia 
(Fukuten Rest)Plaza Senayan 
Arcadia Lt.1/X.109,Jl.New Delhi 
No.9, Jakarta 10270 


Dicari,Cook,Cook Helper,Waiter 
/ess.Lmr bw Isg Melawai 
Raya no.6 Jaksel,Jumat,Sabtu, 
Minggu 14 s/d 165ept,pk 12-14 


Dicri 3 Org pelaksana,Arsitek,bs. 
3D,pglmn 3th,ditmotkn di luar 
PulauLmrn ke PT.SCSM Ruko 
Intercon Megah Tmn Kbn Jeruk 
Blok W3/17 Jkt 11640. 


Dnas Luar/Kurir, pny mtor, pglm 
kerj, Lmr Igs “Pluit Sakti III 
No.49 Jakarta Utara 14450 


Dosen Statistik & Bhs Inggris 
Min S1.Hub:STIE Kasih Bangsa 
Jl.Dr.Kasih No.LUI E) Arteri Kbn 
Jeruk,Jakbar 11530 


REELANCE Input Doc, 
F Rp8Juta/DocumentCcash) 
110878 B3A9 13876 


General Affair/HRD Mgr Min.30 
th,D3,Eng Aktif,Exp.Min2th 45jt 
sms nama,posisi 082110312188 


Junior Secretary,D3,fresh grad 
Eng,adm,max25thJks office.cv& 
photo,by email:hrdduwpm.com 


Kasir, dapur, pelayan, cuci, utk 
rmh makan 18-36th sms willy 
02180739935 


Klinik Kecantikan Bth Perawat & 
Beautician,Muara Karang blok 
(3 Barat No.3 Jakut.06602207 


Kontraktor Bth: Staf Teknik,max 
35th.Imrn ke: Po.Box 1218 JKB 
11012/kontraktorjnGgmail.com 


Need:Staff Acctg,Finance,Mktg, 
Exprt Stff.exp2-3yrs,good inEng 
danoraagroprimaptGgmail.com, 
office Kelapa Gdg 


PA Bussines Mgr 29th,D3 scrtry 
diutmkn,kmokttsgd look,Eng4Mjt 
sms nama, posisi 081585880215 


ART Time Data Entry, 
Pp Rp.3jt/Week,Ms.Off&Excel 
D3/S1 " 0816 1707 3996 


Prshn Injection Plastik Lokasi di 
Tangerang butuh: Mould Maker, 
Programmer Msn CNG: Pgimn di 
bdg Mould Plastik Injection,min, 
D3 tag jwbikrjsama dan timujir& 
tekun. PO BOX 346 TNG 15001 


Salon Mobil Supershild Bth Tng 
Mrktg Shwroom,P/W&Security. 
Samuel021-92733010,65308671 


Sopir sedan, jaksel-pengalaman, 
CV lengkap ke PO Box 1494 JKS 
12014, 14 hari 


Travel buka lowongan Ticketing, 
Tour Planner Mrktg pglm mn2th 
Lmrn#foto:PoBox3052 Jkt10030 


Staff Impor,Kurir,Admistrasi,Sa 
les Counter, Sales Spare part& 
SPG Siap Kerja, AktifJujur,Pglm 
Di Bidangnya. Bisa Kerja Di Luar 
Kota, CV Kirim Ke Jl Panjang No, 
8BA,Kebon Jeruk, Jakarta Barat 


Urgent. Ramen Resto @ Kemang 
bth SPV, Waitress Pengalaman 
Min 2 thn VIA POS Taman 
Kebon Jeruk Intarcon Blok E1 
n0, 68 Jakbar 11530 


Maomareuancan 


CG, Finance, Adm, wnt, single, 
Sl, imax30, Jakarta Barat 
hr@bangkitjayamanunggal.com 


AceWnt,30th,S1 Ak,Pglmn min 
3th,MYOB, Pajak,B.Ingg,u/diPdk 
bambu jaktim.hp:087880230859 


'Acc/Sktrs, Wnt max.25th, D3/ 
setaraJI.Garuda No.34E,Kemayo 
ran JKT10610.E: vvpficbn.net.id 


Adm Comp W, Pglm Kerj, Dom 
Jakut/Brt.Lmr Lgs Ruko Galery 
Niaga Mediterania II Blok M 8 N 
Pantai Indah Kapuk,Jakut 19960 


Adm wnt, bisa komputer, 
SMU/Sederajat, kirim Imr Ikp 
email ke: Isukoco@yahoo.com 


Admin, Min D3,IRT/Pensiunan / 
Fresh Graduate Wicm, Man: 
Bisa Komputer # Internet.Rajin, 
Disiplin, hrdrossa@gmail.com 


Agency Prprty butuh:2 Adm Keu 
Wnt,SMK Akun.Lmrn ktm kel. 
Teuku Nyak Arif No.10,Simprug 
Gallery Blok G,Jakarta Selatan 
1 68366888 1 0856.9793.6922 “ 


(AUDIT FREELANCE 
Bebas Jam Kantor, Audit Data 
prsh 2150rb/doc 087788641108 


Bth Accounting & admin min. D3 
wanita, max.30th, dom.Cima- 
nggis, Hub: 081806111159 


Bth Adm Wanita SMA/SMEA. 
Krm Imrn: Komp.Harco Mangga 
Dua Blok L No.33 JI.Mangga Dua 
Raya Jakarta Pusat 10730 


Bth Adm, Pria,max35th, minD3, 
palm 2thn, Krm:Mall Mangga 
Dua Ruko No.19 JI.Mangga Dua 
Raya,Jakpus 10730 


Bth Staff Acc & Staff Finance, 
P/W,min.D3,Pglm min Ath,Ber 
sedia ditemptkn di Jakpus.Kirim 
CV ke "Glamour Autoboutigue”, 
JlSultan Iskandar Muda No.9 
Kebayoran Lama Jaksel 12201 


Bth Tn.Accounting Mahir Kompt 
Single,Penglmn,SMEA s/d SL. 
Hub: Ruko Mahkota Ancol Blok 
E5-E8 JI.RE.Martadinata Jakut 


Bth: Adm, Wnt, D3, Pglmn, Max 
30th,Bs Komp,JI.Dewi Sartika 
Gung Jaktim.80882457-Sandra 


CR AKUNTASI PR/WNTD3/S1 
max35th,palm minith bdg akun 
fauditor,disukai pmh Kej dikntr 
'akuntanPO BOX 1359JKP 10013 


Dbthkan segera acc & gudang 
staf, 19-35thn, SMK-S1. sms 
083899479777 tmn surya5,jkb 


Dcr Accounting min Lisn SMK 
Akuntansi, Wnt u/diSunter.Krm 
Imrn ke PO BOX 116 TNG 15001 


Dibutuhkan Accounting,Wanita, 
SL, pglmn min.LThn, teliti, Lmrn 
dikirim / datang ke PT. SKL. 
JllLetien Suprapto, Ruko Mega 
Grosir Cempaka Mas. Blok C 
No.16-17.JakPus.TIp.:42888978 


Dibutuhkan — Segera ” Staf 
'Akuntansi/Audit, P/W, S1/D3 
Akuntansi, Pglmn — Min.1th, 
mengerti Pjk srt LmrntCV fax. 
001503679521 Tp:021-56967638 


Dicari : Adm. (Wanita), Bag 
Gudang (Pria, SMA/SMK-Email: 
tatung230183(yahoo.com 


Dicari Accounting Min D3 Lmr 
kirim ke Komp. Nirwana Sunter 
Asri Tahap 2 Jl. Bisma Raya 
Blok A No.19 


Dicr Bg.ADM4Sales Admin/min, 
SMA/Pnglmn/Hub:65301635/Pr 
kantoran Sunter Prmai Blk A/2 


Finance Staff, Minimal S1 Acc, 
Mengerti Payroll & System 
Keuangan, Jujur, Disiplin, Kerja 
Krs. rafael.putra32Ggmail.com 


KaLAcK(P/W)max.28th,AudIt(P), 
D3, max.26th, bs Accurate, teli- 
ti,balmnJujur.Bandengan Utara 
85A/23160.Buntek 


Kursus bhs Ingg bth:Kasir,Wnt, 
min D3,palmn min.2thybs Ingg, 
pnmpin rapiSmenarik.Diutmkan 
dom Klp gdng.Fax:021-15860208 
(Email CV:k.gadingGebn.net.id 


Need Accountant and Admin 
staff for Bali office, min D3, 
good English, Computer Skill, 
MS-Office, frash graduate, CV 
to humres@nugu.biz 


DI marcetiwa &snLes » 


Agent Telesales for CELCOM 
one of the biggest Telco in Asia 
Fluent in English / Malay, Walk 
interview 18 - 25 Sept 2012 
10.00-16.00 Graha Mu: 
t.1Gatot Subroto Jalts 
00/83708824 hrdfinuglo 


Bth 4 Sales alat? Listrik Pglm 
Max 30th min SMU.CV Krm Rk 
Cmpka Mas blok M1/41 Jakpus 


Bth sgr Sales Wil Jakarta usia 
max 30th,pria,S1, gaji 43jt pglm 
1 tahun Hub:087883356398 


Bth:Marketing (Wnt) Min.SMA, 
Utk Showroom Mobil,Dtg Lsg ke 
PMK Blok Z No.2 Telp.65866879 


Dcri:mktg wnt max.25th.sy:min. 
SMA/D3,rmh,mmpu kmnksidgn 
baik via telp,orgnzed,kmptr,bhs 
inggrs, (psi). Lmrn bwke: Jl. 
Kartini 4 Dlm/39, Jakpus Sms: 
087875833722 


Dicari:Bnyk Sales,Pglm/Tdk,Pny 
Mt, Max30Th, Lmr Lsg Ke:Tmn. 
Surya 2 BIKB7 No.2 Cakrg 
(Sabtu Jam 11-Cck Lsg Trima) 


MrktgBTetemrktg,P/W,Pglm2th 
Bnstikms mnrik. CV-JI.Prepedar 


Sales.Mrktg furntr,W,D3/SMA 


k,komunktf,rin.JDC Slipi 
b: 0811926878,08119626818 


JI sexeetaris ) 


'AASST. PRIBADI/ SEKRETARIS 
Wnt, D3, lancar Inggris, domisili 
sktr Kota. CV: hrdGarifindo.com 


Bth sar Sekretaris,03,Bhs Ingg 
aktif mengerti Adm & Komputer 
hub.Ibu Santi (021-574 1591), 
Bp.Subanathan (0818 403 927) 


Need secretary d3, urgent, 
experience 1 year. english prefer 
red send to hrd@ali-cpa.com 


Secretary,Min D3,Single,wanita 
Im Min Lth,Mnrk,komunikatif 


Rajin,Disiplin,Loyalitas,terampil 
sisca.managementGgmail.com 


Sekretaris Direktur, Minimal D3 
Sekretaris,Penampilan Menarik, 
wanita,Single,cekatan,Loyalitas 
hrdnana4Ggmail.com 


axuicerodursi 


Dibthkan: Teknisi Mesin Sepatu 
Umur Max.40Thn, Lokasi Muara 
Karang.Hub:Susi 021-66607065 


Teknisi mengerti Listrik, Alat 
Pendingin. lulusan SMK. lok. 
Jaksel. CV lengkap ke PO Box 
1494 JKS 12014 


52 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 14 September 2012 


PERN 


IK ELEKTRONIK 


| 


DOK HTACHI 


» Selectable Mode Compartment . Inverter Control 
« Big, Moisture-Guard Vegotabte » Dual Fan Cooling 


bompartmant « Eco Thermo Sensor 
» FrontAir Flow LED. Control Panel 

« LED Light « Gogl Power Dinplay 

« Powor Cool Piickot « Nano Titanium Fitter 

» Tempered Giass Shelves I.« Moldproot Door Gaskot 
Fr Compartment — & « NofFost ! 

. Automatic Ica Makar « Cree 1 
» Oulek Freozing P0 Lis 2 
« LED light - 


« Tempared Giass Shalvos 


' jerator Comp t General Featur 

« Minus Zero Cooling “ Inverter-controlled System 
« Water Tank with filter « Tank Type Ice and Water 

» Tempared Glass sholves Dispenser 

“ Dairy pockat » Blve Digital display 

» Xenon Lamp '& Nano Titanium Filter 


« Separate Ve Compartment 

Super Moist Drawers Rcrc Free , 
ay Humidity Controller £ 
« Xenon Lamp 


r mpartment 
» Automatic Ice Maker 
« Tempered Glass Sholves 
« Xenon Lamp IN 


“ . 


Dokame 


THE ICON OF HIGH OUALITY ELECTRONIC 


W'CintalProduk'Indonesia 


MEN 3 G1! SPAS TI! 


Dapatkan Di Toko-Toko Elektronik Terdekat Di Kota Anda juga di Gowes 


W Cinta Produk Indonesia la) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PERNIK ELEKTRONIK | Lemari Es 


Produk Elektronik 


SEMAKIN banyak barang elektronik digunakan 
berarti semakin besar juga energi yang dibutuhkan. 
Sebagai antisipasi pemborosan energi, kini 
perusahaan-perusahaan elektronik sedang meng: 
galakkan program hemat energi dengan membuat 
produk yang berteknologi inverter, seperti air 
conditioner (AC), mesin cuci, dan lemari es. 

Teknologi inverter digadang-gadang dapat 
melakukan penghematan energi dan memangkas 
konsumsi listrik. Tak terkecuali dengan perusahaan 
elektronik asal Jepang, Hitachi, yang sedang 
berupaya membantu pemerintah dalam upaya 
penghematan energi dengan mengeluarkan 
produk-produk elektronik berteknologi inverter, 
Kali ini Hitachi sedang membuat lemari es dengan 
teknologi inverter. 


c 
« Vacuum Compartmont 


“ Water Supply Indicator Lamp: 


» Selectable Mode Compartmont 

“ Big, Moisture-Guard Vogetabio 
Compartment 

“ Front Air Flow 

» LED Light W 

" Power Cool Pocket 

« Tempored Glass Sholves 

« Movabie Twlut Ice Tray 

» Tempored Glass Sholvesyggis: 

« LED Light 


Teknologi 


« Automatic Ico Maker” NN «CFC Froe' 


. Mada in Japan 5 


P2 


Solusi Penghematan 


Hitachi mempunyai beberapa model kulkas 
inverter terbaru, yaitu model dua pintu (model 
R-V), model empat pintu (french door), model 
buatan Jepang (model R-8), lalu yang terakhir 
Hitachi menyebutnya sebagai model solfege yang 
memiliki freezer di bagian bawah, Terakhir yang 
sudah diperkenalkan sebelumnya yaitu model tiga 
pintu mirror side by side. 

Sebagai informasi, lemari es Hitachi memiliki 
Inverter Smart Control yang mampu mendeteksi 
dan mengatur suhu udara di antara masing 
masing bagian dengan otomatis dan pengaturan 
ini benar-benar terpisah. Selain inverter, 
keunggulan yang diberikan lemari es Hitachi 
seperti pada model R-V dan french door terdapat 
dual fan cooling dengan masing-masing bagian 


' Frost Recycling Cooling 


1, 
“Inverter Control 


4 Oual Fan Cooling 
2 EcolThermo Sensor 


& LED Control Panel 

“ Cool Power Display 
1" Nano Titanium Filter 

" Moldproof Door Gaskat 4 
0 Frost : 


“ Vacuum Compartmant 


» Automatic Ica Makar 
“ Water Supply Indicator Lamp - 


t | 
« I-Way Flexible Sial! 
e » Tempered Glass Shotvos 
" Slide Out Freshi Room 
“ Jumbo Door Pocket Pi 
» LED Light 
« Slide Type Double Dock Drawar 
' “ High-moistura Cooling 
» Bottle Corpar 5 
F) C ad - « Slide Type Dowble Doek Drawor 4 2 
4 « Automatic Ice Maker: SN 
, Ovick Froozing “3 


Energi 


memiliki kipas pendingin sendiri 

Hal paling unik terdapat di dalam lemari es 
model buatan Jepang (model R-B) yang memiliki 
keunikan dengan adanya Intelligent Vacuum 
Compartment.” Ketika menaruh makanan di 
kompartemen, dengan otomatis Intelligent 
Vacuum Compartment akan bekerja dengan 
menarik keluar udara yang ada, termasuk udara 
yang ditimbulkan oleh makanan tersebut. 

Selain itu, model buatan Jepang ini memiliki 
Frost Recycling Cooling dengan meniadakan 
proses defrosting pada sistem terpisah. Proses ini 
membutuhkan energi listrik yang lebih sehingga 
dengan meniadakan proses tersebut, lemari es ini 
semakin menghemat energi. (“/INOJ 


» Frost Reeycling Cooling 


« Auto Temperature Change “jnvarer Control - 1 Raw pena "Ui bi “ebuyagl 
« Height Agjustable Shat! V | 4 2 $ Vegbtable Compartment 
« 4-ovel Adjustament Sholf “hut Doofih Perssik “Auto Door, 
2 Kosan Han 'Migh Molituto Cooli Leo ban M8 Sion Molgaka Cooling 
" LED light . gi ing bah 1 « Upper and Lower Drawer 
1 Mutune Egg case #Tube siang “OpberandLower Dcmmer « Mukiusa Egg case Tube Stand“ “Upper andLomer D 1 
, ( tmont atu 2. 3 asal » No Frost ta 
« Auto Door » No Frost | - » Auto Door » HEC Free.) - 
“ Oulck Freezing 0 HEC Froe' “ Oulek Freozing 


. s0 GEC Fri 


. Mate» Japan 


& Invarter Control 
« Eco Thermo Sonsor 
“LED Control Panel 
Nano Titanium Filtor 
» Chill keahing Alarm, 
« Moldp'oot Door Gaskot 
No Frost 
W 2 CFC Free 1 
8 HFC Free 


Mini Compo Berkualitas Suara Aduhai 


SATU alat, banyak fungsi. Inilah tren teknologi masa 
kini. Mau putar musik, nonton film, hingga dengar 
radio, semua bisa dilakukan dari satu alat saja. 
Mudah, praktis, dan tentunya hemat: 

Nah, apakah Anda bisa menebak alat apa yang 
sedang kita bicarakan? Jika tebakan Anda adalah 
ponsel, maaf masih kurang tepat. Ponsel zaman 
sekarang memang canggih-canggih. Tak hanya 
berfungsi untuk SMS dan telepon, ponsel kini dijejali 
semakin banyak fitur. 

Satu paket 

Lalu, apakah ada alat selain ponsel yang mampu 
menjalankan berbagai fungsi multimedia? Tentu saja 
ada, Salah satunya adalah dengan menggunakan 
home entertainment yang dikemas dalam satu paket. 

Sebagai referensi, GMC memiliki alat seperti ini. 
Biasanya kita menonton film dari DVD player lalu 


MICROJH ZEIK: 
74 LCDITIV/ 


W Cinta Produk Indonesia “) . 


201 (A07) one em Mp 


Ho ae ra ie AF 


LEIN Made in In 


membeli speaker demi kualitas suara yang oke. Kini 
hal tersebut bisa terangkum dalam satu alat yaitu 
GMC mini compo 091K 
Banyak fungsi 

GMC mini compo 091K adalah produk terbaru 
yang memiliki banyak kelebihan lebih dari sekadar 
DVD player biasa. Mini compo ini didesain dengan 
memadukan berbagai fungsi. Sebut saja mulai dari 
DVD player, VCD player, CD player, MP4 player, MP3 
player, TV tuner, FM radio, USB slot dengan stereo 
speaker hingga amplifier, Tak hanya itu, mini compo 
ini dilengkapi dengan layar LCD sehingga kita dapat 
langsung menonton gambar atau film pada layar 
LCD tersebut, 

Bagaimana dengan kualitas suaranya? Tenang, 
mini compo ini memiliki standar kualitas suara yang 
baik, halus, enak, serta bisa diterima oleh telinga 


dalamjllkemasan 


W Cinta Produk Indonesia (5 


8 Cinta Produk Indonesia (V5 "). 


tanpa ada efek seperti 
berdengung. 
Asli Indonesia 

Sebagai informasi, DVD Player GMC telah lama 
dikenal orang dengan julukan “jagoan membaca 
kaset DVD”. Setelah sukses dengan produk DVD 
player-nya, kini GMC menggunakan teknologi serupa 
untuk memutar kaset DVD, VCD, dan CD dalam GMC 
mini compo 091K. 

Menariknya lagi, GMC merupakan produk asli 
Indonesia dengan kualitas dunia. Melalui slogan 
“Cinta Produk Indonesia, GMC Pasti”, merek ini 
secara konsisten dibuat dan dirakit di Indonesia oleh 
anak bangsa. Melalui hal ini, GMC memainkan 
perannya untuk turut membangun industri dalam 
negeri, khususnya elektronik agar bisa bersaing dan 
unggul, baik di dalam maupun luar negeri, (INOJ 


menyebabkan telinga 


|we3 (wee Jen "za 


Pasti ! 


2215 (M3 | once joe 13 | wire Yana 


W Cinta Produk Indonesia (5 "| 


Pasti ! 


